Abu Daud 4001-4590 



NoHdt 


Isi_Arab 


Isi_Indonesia 


4001 


'j ' f S' *^ ' 

jJo^l Jjij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hilal bin 
Bisyr] ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Humaid] berkata; [Al 
Hasan] berkata, 
"Dijatuhkannya (adam) 
dari langit ke bumi lebih 
disukai daripada harus 
mengatakan segala 
urusan ada di tanganku 
(meniadakan takdir)." 


4002 


^ Jla lii^. jua. 

^ i»r„ l'ij l'i (J^ j £j «« 4 i* «' '^--^ 1 
jjt-v u,. (Jl Si (j' laiuill (jli (ji 

(jjlk jjc- (jjlLk (j-o Ja 

jjj^j jjl !-i u",',\l itll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Humaid] 
ia berkata, " [Al Hasan] 
mendatangi kami di 
Makkah, lalu para ulama 
Makkah berbicara 
kepadaku agar aku 
menyampaikan 
kepadanya permohonan 
mereka supaya Al Hasan 
bersedia meluangkan 
waktu untuk 
memberikan nasihat 
kepada mereka. Al 
Hasan lalu menjawab, 
"Ya." Orang-orang 
lantas berkumpul dan Al 
Hasan berkhutbah di 
hadapan mereka, dan 
aku tidak pernah melihat 
seseorang berkhuthbah 
sebaik dirinya, kemudian 
ada seorang laki-laki 
berkata, "Wahai Abu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Sa'id, siapakah yang 
menciptakan setan?" Al 
Hasan menjawab, "Maha 
Suci Allah! Adakah 
pencipta selain Allah? 
Allah-lah yang 
menciptakan setan, 
kebaikan dan 
keburukkan." Laki-laki 
itu berkata lagi, 
"Semoga Allah melaknat 
mereka semua, 
bagaimana mungkin 
mereka mendustai 
penjelasan syaikh ini." 


4003 


(jlaa 11 (jc. (_}j^ail li^aa (jc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Katsir] ia berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Humaid Ath Thawil] 
dari [Al Hasan] tentang 
firman Allah: 
'(Demikianlah kami 
memasukkan (rasa 
ingkar dan memperolok- 
olok itu) ke dalam hati 
orang-orang yang 
berdosa (orang-orang 
kafir) '. -Qs. Al Hijr: 12- 
ia berkata, "Itu adalah 
syirik." 


4004 


Ij^j^j (Jll (jj l^a a IjjAi. 
^iC. bLaLj (J^O (j^ (j^ )° ■ " 

jjjc (jc jlj ' (j'- j/*^ (jjl 

^> U£j f^i lli^-J 0=>-J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
ia berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[seorang laki-laki] yang 
banyak disebut namanya 
kecuali Ibnu Katsir, dari 
[Sufyan] dari [Ubaid 
Ash Shaid] dari [Al 
hasan] tentang firman 
Allah Azza Wa Jalla: 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







'(Dan dihalangi antara 
mereka dengan apa yang 
mereka ingini. . . .) ' -Qs. 
S aba: 54- ia berkata, 
"Yaitu antara mereka 
dengan keimanan." 


4005 


a *\ . n 1 jj 'w ^ r* r*, ^jj ^ 1 V* w 
^Uillj JAujI ' " llS SI 3 (jjt (jjl (jt 

daiila / gila (j-o 34-J (jj^^s 
UI U (Jlaa o^lk (Jj £Lkj I 

;JjJ iSj ~3 "'j ' " llS (Jlj (jlaa 11 
IjtjjS (jlaa 11 ^^it 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ubaid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaim] dari [Ibnu 
Aun] ia berkata, "Ketika 
aku berjalan menuju 
Syam, seseorang 
memanggilku dari 
belakang, saat aku 
menoleh ke belakang 
ternyata orang itu adalah 
Raja v bin Haiwah. Ia lalu 
berkata, "Wahai Abu 
Aun, apa yang 
diceritakan orang 
tentang Al Hasan?" Aku 
menjawab, "Mereka 
banyak mendustakan Al 
Hasan." 


4006 


. , j > fi $i f a ' ~ * , 

i' 1 N<1 jS'l [' Ijvl [*l»y>T„ £JU ^ y>i 
'o j ^ ^ a ^ , a-»-»!- ^ joS 

U 1 UJ^LH f**J f*S' J J-^ 1 f J 3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad] 
ia berkata; Aku 
mendengar [Ayyub] 
berkata, "Ada dua 
kelompok yang 
mendustakan Al Hasan; 
kelompok yang 
mengatakan bahwa 
takdir adalah kreasi 
mereka sendiri, mereka 
ingin menyebarkan 
fitnah kemunafikkan 
dengan pernyataan 
mereka itu; kelompok 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







yang hatinya benci 
kepada Al Hasan. 
Mereka berkata, 
"Bukankah Al Hasan 
mengatakan begini? 
Bukankah Al Hasan 
mengatakan begini?" 


4007 


di d' <jr^' lw' ^•^= > - 
oja jl£ ola p^iia. 

1 V (jjLjja U12 dJjij JL=>. (jj 

vinil AjI j (jli Ajla (^Jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnul 
Mutsanna] bahwa 
[Yahya bin Katsir Al 
Anbari] menceritakan 
kepada mereka, ia 
berkata; [Qurrrah bin 
Khalid] berkata kepada 
kami, "Wahai para 
pemuda, janganlah 
kalian terkelabui (oleh 
orang Qadariah) atas Al 
Hasan, sesungguhnya 
pendapatnya (Al Hasan) 
berdasarkan sunnah dan 
kebenaran." 


4008 


Vls (jjl j 1 jjl l'* W 

1 * la (Jj* « l n! (jj (Juijii Uj'jk. 
j]]la (jjt jjl (jt jj j jj jUai. 
Lo ( iji) jlaa SI ji \ 'i air*. 
IjIjS Ac- ^ i 1 S )')^ 1 lHjjljj 
1 )U 1 jj ' ^ IjAg-iilj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnul 
Mutsanna] dan [Ibnu 
Basysyar] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muammal bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ibnu Aun] ia 
berkata, "Sekiranya kami 
tahu bahwa ucapan Al 
Hasan sampai seperti itu 
(menyebar), maka kami 
akan menulis ralatan Al 
Hasan dalam sebuah 
buku lalu kami 
persaksikan (kepada 
orang-orang). Tetapi 
ucapan Al Hasan telah 
tersebar tidak 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







sebagaimana aslinya." 


4009 


Halia (Jll ^-i^^ (jJ (jlijiui Ujik 
(Jll tjll il-i^jjl (jc Jjj (jj «-s 

j.. ° \l Vll » 1 l 'lll iluiill \ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Ayyub] 
ia berkata, " [Al Hasan] 
berkata kepadaku, 
"Selamanya aku tidak 
akan pernah menarik 
dari pendapatku (tentang 
takdir)." 


4010 


IjjSi. (Jll jaIoj (jj Ji^A UjAk 
(jLallc (jC (jLallc (jj (jLalic 
VI lal 4j! (jlaaJI 'JA LaSlI /LjjII 
(JjlilVI (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hilal bin 
Bisyr] ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin 
Utsman] dari [Utsman 
Al Batti] ia berkata, " 
[Al Hasan] tidak pernah 
mentafsirkan sebuah 
ayat pun selain 
dilakukan dengan penuh 
keyakinan." 


4011 


UjJLa ^1 (jj (jLaiic 1 i a 
jj jaJI AjC Ujik ^alc (jj Jj^uil 

(jC JjJC (jC 4 «Uji ^1 (jj 

^ji (3 jij Usil! j- 41 - clw' (j*" 

ilLij AjIc Atll ij-lj-a <Vf^ (j-o j 

i ^ *" J s £ e ~ *£ ^ ' e ~ 

jaC £j lik! ^)Sj (J^aj V 
/Lili! C lla-i-al liljjj (jLoJC 
(JjJaUj V alLlj AjIc 2jI ^jli-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Aswad bin Amir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Salamah] dari 
[Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] ia 
berkata, "Pada masa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kami berkata, 
'Kami tidak 

membandingkan antara 
Abu Bakar dengan 
seorang pun, begitu juga 
dengan Umar dan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Utsman. Dan kami tidak 
pernah membanding- 
bandingkan antara para 
sahabat Nabi." 


4012 


uj la ^JLLa /o laa 1 1 * la 

M iic (jj lili» (jLa Jli t . il g u5 

Jjjjjj Jjij USJ13 j-at (jj 

alLlJ 4j1c ( _ s ij-a «Uli 
AjSc 'M ( _ s ii-a ^JjJI AJal ciliaal 

tj 1« iaa 1 j& jlll ^ i <a^j ^jl iaJC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Anbasah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus] 
dari [Ibnu Syihab] ia 
berkata; [Salimbin 
Abdullah] berkata; [Ibnu 
Umar] berkata, "Kami 
pernah mengatakan 
sesuatu saat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masih hidup, 
"Yang paling utama di 
antara umat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam setelah beliau 
adalah Abu Bakar, lalu 
Umar, lalu Utsman. 
Semoga Allah meridhai 
mereka semua." 


4013 


^jl j« i " lL.Ia (jj l^aa a Ujik 
LLi la AluIj ^\ ^jj ^al 7- Lu la 

i*J jja. (jaili! <^LuV ciia Jls 

dJll J>i dia Jla j£j jj! Jla 

Uj Clijl dilas (jLaiic. (J j3j3 (ji 
^ 31 'j VI Li Aj1 

balmiall 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Jami' bin 
Abu Rasyid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Ya'la] 
dari [Muhammad bin Al 
Hanafiyah] ia berkata, 
"Aku bertanya kepada 
[bapakku], "Siapakah 
manusia yang paling 
baik setelah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







wasallam?"Iia 
menjawab, "Abu Bakar." 
Aku bertanya lagi, 
"Kemudian siapa lagi?" 
Ia menjawab, "Umar." 
Muhammad bin Al 
hanafiyah berkata, "Lalu 
timbul kecemasan jika 
aku bertanya 'lalu siapa 
lagi, kemudian ia 
menjawab Utsman'." 
Aku lalu bertanya, 
"Apakah setelah itu 
engkau wahai bapakku?" 
Ia menjawab, "Aku 
hanyalah seorang laki- 
laki dari kaum 
muslimin." 


4014 


Lii la jiVfa /o Laa Hi ^ 

AjIc Lllt (jl aS j (j-aljil (jl-iiul 

La^i* J^i (J^' ^^*oll 

fll^jl Laj ^LLaj^lj (Jl^)7hlg..Mlj 
»1 «inll (J-at IjlA ^-a <U ^iijJ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Miskin] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad] - 
maksudnya Muhammad 
Al Firyabi- ia berkata; 
Aku mendengar 
[Sufyan] berkata, "Siapa 
yang menyakini bahwa 
Ali Alaihis Salam lebih 
berhak untuk menjadi 
penguasa dari keduanya 
(Abu Bakar dan Umar), 
maka ia telah menyalahi 
Abu Bakar, Umar dan 
kaum Muhajirin dan 
Anshar. Dengan 
keyakinan dia seperti itu, 
maka aku melihat bahwa 
amalan baiknya tidak 
akan naik ke langit." 


4015 


(jjjli (jj jaj jjj La^ a 1 la 

,■«11 i. „\| M V. 1 v; w 4 nS 1 v; ii 
(_5jjj1I (jUiui t"w oui (Jla 
jit j ^>5Lj jjl 4_uiAa. piala \i 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
bin Faris] berkata, telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



^ (jj ^}-aC j ^Ac.j 
■^IC 'M Ls ^'j 



menceritakan kepada 
kami [Qabishah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad As 
Sammak] ia berkata, 
"Aku mendengar 
[Sufyan Ats Tsauri] 
berkata, "Khalifah 
(pemimpin) itu ada lima; 
Abu Bakar, Umar, 
Utsman, Ali dan Umar 
bin Abdul Aziz 
radliallahu 'anhum 
(semoga Allah meridhoi 
mereka)." 



4016 



qu (jj jaJ (jj ^aa 'a ul^a 
(jl£ (JlS (_>uUC. (jjl (jC. <&l ^JC. 

^1 ^4>-j (jljAkj ojjjA jjI 
alluj AjIc iill ^ U^i Aill (J y^i'j 

iliLli Alk 4Jjill <_s 'J ,Jj <Jlaa 

(jjjull (^^la (J ui» II j (jSuMI l^-La 
(j-o iL-al j Ijjla (_£jlj (Jaluiill j 

i=J p 4j !>Ui ja.1 34-J <i ^1 
<J ia.1 aJ <J ilia ^)a,l (Ja.J <J 

yjts tli^J ^kajla ^>aj 

(J uit II j (jSunll (j-a ' a ^''; Lo 

Uil j AjjiLkj 4jJ (jl jail 

jj^a (Jaluiillj jj^LhaII 
Uol^ *LLo (Jaiwi^llj tj^^l' tj-° 

(__JI f.\ Ati\\\ (j-o (Jj-aljjll ■ ■ ilmll 
Cljj ^jJI (3aJI 3^3 (>a^Vl 

ikU p iil i2Ll*ja 4j <ulc. 

ialj £j 4j <2J^*J 

<j Ailj 4j ^)aj 

4J (jLajj ^iaillS ^>a.l (Ja.j 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
bin Faris] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] - 
Muhammad berkata; aku 
pernah menulis dari 
dalam bukunya- ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Ubaidullah 
bin Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, " 
[Abu Hurairah] pernah 
menceritakan bahwa ada 
seorang laki-laki datang 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seraya berkata, 
"Pada suatu malam aku 
bermimpi melihat suatu 
naungan yang 
mengeluarkan minyak 
dan madu. Lalu aku 
melihat orang-orang 
saling berebut untuk 
mengambilnya dengan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




tangan, ada yang 
mendapat banyak dan 
ada yang mendapat 
sedikit. Kemudian aku 
melihat ada sesuatu yang 
membentang dari langit 
ke bumi, dan ternyata itu 
adalah engkau wahai 
Rasulullah. Engkau 
mengambilnya hingga 
engkau menjadi mulia, 
lalu ada seorang laki-laki 



lain yang mengambilnya 
dan ia pun menjadi 
mulia, lalu ada seorang 
laki-laki lain yang 
mengambilnya dan ia 
pun menjadi mulia 
karenanya. Kemudian 
ada seorang laki-laki lain 
yang mengambilnya dan 
terputuslah kemuliaan 
itu. Setelah itu 
disambungkan lagi 
hingga ia menjadi mulia 
karenanya." Abu Bakar 
berkata, "Demi bapak 
dan ibuku, biarkan aku 
menafsirkan mimpi itu?" 
beliau bersabda: 
"Silahkan." Abu Bakar 
berkata, "Naungan itu 
adalah Islam, minyak 
dan madu itu adalah 
kelembutan dan 
manisnya Al-Qur'an. 
Orang yang mendapat 
sedikit dan banyak 
dalam mimpi itu adalah 
orang yang sedikit atau 
banyaknya dalam 
membaca Al-Qur'an. 
Dan yang menjadi 
wasilah (perantara) 
antara langit dan bumi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



adalah kebenaran yang 
engkau ada padannya 
engkau mengambilnya 
hingga Allah 
meninggikan dan 
memuliakanmu. Lalu 
setelahmu ada seorang 
laki-laki yang 
mengambilnya dan ia 
menjadi mulia, lalu 
setelah itu ada seorang 
laki-laki lain yang 
mengambilnya dan ia 
juga menjadi mulia. 
Kemudian ada lagi laki- 
laki lain yang 
mengambilnya, namun 
kemuliaan itu terputus. 
Allah lalu 
menyambungnya 
kembali hingga laki-laki 
itu pun menjadi mulia. 
Wahai Rasulullah, 
katakanlah kepadaku, 
benar atau salah yang 
aku katakan ini?" beliau 
menjawab: "Sebagian 
benar dan sebagian 
salah." Abu Bakar 
berkata lagi, "Wahai 
Rasulullah, aku 
bersumpah, tolong anda 
katakan apa yang salah?" 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Janganlah kamu 
bersumpah." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yahya bin Faris] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Katsir] berkata, telah 
menceritakan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



kami [Sulaiman bin 
Katsir] dari [Az Zuhri] 
dari [Ubaidullah bin 
Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dengan kisah 
seperti ini. Ia berkata, 
"Beliau menolak untuk 
mengabarkannya 
(Tafsiran Abu Bakar 
yang salah)." 



4017 



UjJLa 1 1 'M jjj '" 1 nK 
(CjLLajVl (jJ ^ ^ < 

(jLaiic. j j-aC. (j jjj jSLj 

'i-. !i - • > si J , > 

^£^3 IjJJ aill) jiJJ Clllj 

(Jlja (213j of.lLi3 ^^jjtj ^Ujij aAIc 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Asy'ats] dari 
[Al Hasan] dari [Abu 
Bakrah] bahwa pada 
suatu hari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Siapakah di antara 
kalian yang bermimpi?" 
seorang laki-laki 
berkata, "Aku bermimpi 
melihat seakan-akan 
sebuah timbangan turun 
dari langit, lalu engkau 
ditimbang bersama Abu 
Bakar. Tetapi 
timbanganmu lebih berat 
dari timbangan Abu 
Bakar. Lalu Umar 
ditimbang bersama Abu 
Bakar, tetapi timbangan 
Abu Bakar lebih berat. 
Lalu Umar ditimbang 
bersama Utsman, tetapi 
timbangan Umar lebih 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



berat. Dan setelah 
timbangannya diangkat." 
Dan saat itu aku melihat 
ada tanda kebencian 
pada wajah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Ali bin Zaid] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Bakrah] dari [Bapaknya] 
bahwasanya pada suatu 
hari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapakah 
kalian yang bermimpi? ' 
lalu ia menyebutkan 
makna hadits tersebut, 
namun ia tidak 
menyebutkan tentang 
tanda kebencian pada 
wajah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Namun ia 
menyantumkan, 'Hal 
yang demikian membuat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam merasa 
tidak nyaman. Setelah 
itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Itulah khilafah 
kenabian. Setelah itu 
Allah menjadikan 
kerajaan dan 
memberikan kepada 
siapa saja yang Dia 
kehendaki." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





CM C$ Cji jj^- CP ir'^f l$ 

^■ttC -iiljj |»^J AjJc. illl u 
jjla ^>-a*J (jLaJG -iiljj ^>^J <_S^W 

( _ s lLa A)jl (J jjjj^ ^ 

i j .>i» i lij'i'i llij itluj 4 i\r. %\ 

(S2d\ jJo^l IjlA j ( L^a (_>a*JJ 
<jlc auI ^U.-i Ajjj 4j iill t ''w; 

^jajji j^Ij ^jI ^JIaaLwj^ 
ij u' jj^'"" 'j^ 1 1 


Utsman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Harb] dari [Az Zubaidi] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Amru bin Aban bin 
Utsman] dari [Jabir bin 
Abdullah] ia bercerita 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
bersabda: "Seorang laki- 
laki shalih bermimpi 
bahwa Abu Bakr 
dipautkan bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, Umar 
dipautkan bersama Abu 
Bakar dan Utsman juga 
dipautkan bersama 
Umar." Jabir berkata, 
"Ketika kami bangkit 
dari sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka kami 
katakan, "Laki-laki 
shalih itu adalah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. adapun 
keterpautan mereka satu 
sama lain itu adalah para 
pemimpin urusan ini 
(Islam) yang Allah utus 
kepada Nabi-Nya 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Abu Dawud 
berkata, "Hadits ini 
diriwayatkan oleh 
[Yunus] dan [Syu'aib], 
namun keduanya tidak 
menyebutkan Amru bin 
Aban." 


4019 


jUl^ Ijj^k aL*LQ ^jj jjjLac- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





(jljAi^ o^yLui ^jc. A-ijl (jc 

i_j^iia Ijjal jij .lili jjI 

'i - * * - 'V 

L_ijjia Ijjal j*j (jLoilc- pla. 

^kls JjJc tL=k Aj L «3J 


Mutsanna] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Affan bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Asy'ats 
bin Abdurrahman] dari 
[Bapaknya] dari 
[Samurah bin Jundub] 
berkata, "Seorang laki- 
laki berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku melihat 
seakan ada sebuah 
ember yang diulurkan 
dari atas langit, Abu 
Bakar lantas datang 
mengambil kayu 
pengaitnya lalu minum 
dengan sedikit, 
kemudian datang Umar 
mengambil kayu 
pengaitnya lalu minum 
dengan puas, kemudian 
datang Utsman 
mengambil kayu 
pengaitnya lalu minum 
dengan puas, kemudian 
datang Ali mengambil 
kayu pengaitnya lalu 
minum secara berlebihan 
hingga ia terkena air 
tersebut." 


4020 


jj jail ^JC. (jj Aja lu Ijlla Ailj^ 
ijjJI tjj'*» «'i lili (Jj^»^« (jc 
^jlkj V LaLlLa (jjajjl ^Lill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Sahi Ar Ramli] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abdul 
Aziz] dari [Makhul] ia 
berkata, "Sungguh, Rum 
benar-benar akan 
memasuki Syam 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







(mambawa fitnah) 
selama empat puluh hari, 
tidak ada yang selamat 
darinya selain Damaskus 
dan Amman." 


4021 


^)-<ilc. ^tjijji Ijj la 
jjj jaJI ^jc- Ijjj^a -lilj^ ^'"''^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Amir Al Murri] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz Ibnul 
Ala] Bahwasanya ia 
mendengar [Abui A'yas 
Abdurrahman bin 
Salman] berkata, 'Akan 
datang suatu masa 
dimana kekuasaan 
dipegang oleh pemimpin 
dari luar Arab, 
kekuasaannya meliputi 
semua kota selain 
Damaskus." 


4022 


Ijj la cJgaJojoij ^-wj^ii iL la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Burd Abui 
Ala] dari [Makhul] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kota kaum muslimin 
saat terjadi peperangan 
yang besar terletak pada 
sebuah wilayah yang 
bernama Al Ghuthah." 


4023 


alu (Jll L_a j\c (jt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Zhafar Abdus salam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





igj\ ^ unr- U 'Jii\ Jll il Ia juiVij 
sjjj liil) jjjjj ^jj^ lW^' u - 


kami [Ja'far] dari [Auf] 
ia berkata; Aku 
mendengar [Al Hajjaj] 
berkhutbah, ia 
mengatakan, 
"Permisalan Utsman di 
sisi Allah seperti Isa 
putra Maryam, lalu ia 
membaca ayat ini dan 
mentafsirkannya: 
'(Ingatlah), ketika Allah 
berfirman: "Hai Isa, 
sesungguhnya Aku akan 
menyampaikan kamu 
kepada akhir ajalmu dan 
mengangkat kamu 
kepada-Ku serta 
membersihkan kamu 
dari orang-orang yang 
kafir. . .) ' -Qs. Ali Imran: 
55- lalu dengan 
tangannya ia menunjuk 
ke arah kami dan ke arah 
penduduk Syam." 


4024 


Ujia. j ^ ijj^ m 

(jc JJ^?. LliAi. S-l^)^- (jJ JJA j 

J jLi jijiki. ^ Jlla C ll-i^J 

iijt Sila (23all ^Lii V! l^L 

jAALkj La j3 djAkj (jjj 
^ . aj J)|J ^jjLa lifijlALkV 

3& 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Isma'il Ath Thalaqani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair bin Harb] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Al 
Mughirah] dari [Ar Rabi' 
bin Khalid Adh Dlabbi] 
ia berkata; Aku 
mendengar [Al Hai i aji 
berkhutbah, dalam 
khutbahnya ia 
mengatakan, "Utusan 
salah seorang dari kalian 
untuk memenuhi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



kebutuhannya lebih 
mulia dari dirinya atau 
lebih mulia dari orang 
yang diserahi untuk 
menjaga keluarganya?" 
Maka aku pun berucap 
dalam diriku, "Demi 
Allah, sungguh 
selamanya aku tidak 
akan shalat di 
belakangmu. Jika aku 
mendapati suatu kaum 
memerangimu maka aku 
akan ikut bergabung 
bersama mereka." Ishaq 
menambahkan dalam 
haditsnya, " Ia berkata, 
"Lalu Ar rabi' 
memerangi Al Hajaj di 
Jamajim hingga ia 
terbunuh." 



4025 



UliAa. t,*$Jtl\ (jj a uj.la 

'e 8 . 'e" 

(jjliojAlI JJ-aV aLijala I^jS (_)jJ 
(jJjlill Ojil jl <d)l j lilLaJI ^JC. 

(j^> (j^> I ja.ji_) (jl 
ji.1 i_slj (j^> lja.jij la i aSul 

(j^i <_£ JJ^C. Ijj V5l=>. <*il (j^> J 
(j-o 4j$.I j3 (jl ic jj (JjjlA ^Jt 
(j^i j=>.J VI <^A La AUlj Aic 
^jit Ai)l LgJ j\jl La t_ll JC-VI j=»-J 
U" 0 LS-ji-^ J ?>Luul ^J"" 

^JSiJ^2ki jj p lj ^-v \l fi^A 

<i)lj3 jJal CLiii. ^3 jajaJI 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul Ala] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar] dari 
[Ashim] ia berkata; Aku 
mendengar [Al Hajjaj] 
berkhutbah di atas 
mimbar, ia mengatakan, 
"Bertakwalah kalian 
kepada Allah semampu 
kalian tanpa terkecuali. 
Hendaklah kalian 
mendengar dan taat 
kepada Amirul 
Mukminin Abdul Malik, 
tanpa terkecuali. Demi 
Allah, jika aku 
perintahkan manusia 
untuk keluar dari salah 
satu pintu masjid, lalu 
mereka keluar melalui 
pintu lain, maka darah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



UjJLa 'Cuil (^jj (jLoJC- lil^a 



dan harta mereka telah 
halal bagiku. Demi 
Allah, jika aku hukum 
Rabi'ah di Mudhar, 
sungguh Allah akan 
memberikan kehalalan 
itu kepadaku. Wahai 
orang yang memberiku 
udzur dari Abdu Hudzail 
-maksudnya adalah 
Abdullah bin Mas'ud Al 
Hadzali- ia mengaku 
bahwa bacaannya 
berasal dari Allah. Maka 
demi Allah, bacaan- 
bacaan itu tidak lebih 
dari sekedar syair-syair 
Arab yang Allah tidak 
menurunkannya kepada 
Nabi-Nya Alaihis salam. 
Wahai orang yang 
memberiku udzur dari 
kaum hamra (yakni 
orang-orang Ajam atau 
selain arab), salah 
seorang dari mereka 
mengaku telah 
melempar batu dan 
berkata, "Hingga batu itu 
jatuh akan terjadi 
sesuatu." Maka demi 
Allah aku benar-benar 
akan meninggalkan 
mereka seperti hari 
sebelumnya (yakni 
meninggalkan mereka 
dalam keadaan hancur)." 
Ia (perawi) berkata, 
"Aku lantas 
menyebutkan hal itu 
kepada Al A'masy, ia 
lalu berkata, "Demi 
Allah, aku mendengar 

itu darinya." 

Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





— I o c a ~ o ~ 

Jla (jjiieYI (jc- (jjyjJl jjl 
1 ua«j 1 Las dic ji' jl *dilj 

t_lAlill (j^VlS f4^jiV 


kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Idris] dari 
[Al A'masy] ia berkata, 
"Aku mendengar [Al 
Hajjaj] berkata di atas 
mimbar, "Orang-orang 
Hamra (para badui) ini 
telah berhak untuk 
dipotong tangannya. 
Demi Allah, sekiranya 
aku menginginkan 
kebinasaan mereka, 
maka aku akan biarkan 
mereka seperti hari-hari 
kemarin." Maksudnya 
adalah orang-orang 
asing di luar Arab. 


4027 


(jj Jjljl Ujik (jLijiui (jjl / ej«J 
^jjjojL " Jc. t^L^jjjj Jc. jLajLuj 

j'J^'' i( ["iv^i. jV« i' iU^I 

j°, ,-sUi\l ^r. ^',ir^.j Al 2i,U\ 

- 1 j^i. 11 4_La3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qathan bin 
Nusair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far] - 
maksudnya Ja'far bin 
Sulaiman- berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Dawud bin 
Sulaiman] dari [Syarik] 
dari [Sulaiman Al 
A'masy] ia berkata, 
"Aku shalat jum'at 
bersama [Al Hajjaj], lalu 
ia berkhutbah.... 
kemudian ia 

menyebutkan hadits Abu 
Bakar bin Ayyasy. Al 
Hajjaj mengatakan 
dalam khutbahnya, 
"Dengarkan dan 
patuhilah khalifah dan 
kekasih Allah, Abdul 
Malik bin Marwan. 
Kemudian perawi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







menyebutkan hadits 
selanjutnya, "Al Hajjaj 
berkata, "Sekiranya aku 
hukum Rabi'ah di 
Mudhar. . .dan ia tidak 
menyebutkan kisah Al 
Hamra." 


4028 


■liC. Hl la Atll ^jc- (jj _jl jjoi Hi la 
(J jj^jj (Jlilll ^jc. (jlgJaa. 

■lalu (JlliUij (j-a Aiili jl liliall 
j£j UI iSSjlc liLiil AiiaLi J (JlJ 

■la l n (Jl! IjlSi j^it j o^jjic. ^Jllil 

il 11". «j r*i'^s £]\S2ii\i.< 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sawwar 
bin Abdullah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Warits bin Sa'id] dari 
[Sa'id bin Jumhan] dari 
[Safinah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Khilafah 
kenabian itu selama tiga 
puluh tahun, kemudian 
Allah memberikan 
kekuasaan-Nya kepada 
siapa yang ia 
kehendaki." Sa'id 
berkata, "Safinah berkata 
kepadaku, "Hendaklah 
engkau tetap bersama 
Abu Bakar selama 
selama dua tahun, 
bersama Umar selama 
sepuluh tahun, bersama 
Utsman selama dua 
belas tahun, demikian 
juga dengan Ali." Sa'id 
berkata, "Aku bertanya 
kepada Safinah, "Mereka 
menganggap bahwa Ali 
bukan seorang 
khalifah?" Ia menjawab, 
"Keturunan Bani Az 
Zarqa, yaitu bani 
Marwan telah berdusta." 


4029 


^ a i a jc. t ■ 1 ua^aa ^al^aiJI jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Aun] berkata, telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



alluj Ajic iill J-"-a *&l d! J^J 



menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari [Al 
Awwam bin Hausyab] 
dari [Sa'id bin Jumhan] 
dari [Safinah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Khilafah 
kenabian itu selama tiga 
puluh tahun, kemudian 
Allah memberikan 
kekuasaan-Nya kepada 
siapa yang dikehendaki- 
Nya." 



4030 



jJUa (jj AUl (jt t. iUjij (jj 

j (jj 'n» lji alu (Jlij jLail 
(jiU Usili! (Jjij (jj J^aC. (jj 

AjiLijII Jc. ,Vg l nll ,JUiJI I^A Jl 
^^li ClJyi ^13 Aikll ^1 

(Jjlljil (jjl (Jlij £1)1 £] __)jjl*JI 

?.l^)^, Jt jAj ijl 

(j-aj < " ilfl uj jl JgJ ^ 1 a jl 
Sll Jj-a (U jiuj Jli <* LuSlI 
^f*. ^ * I ^ X \ 7 n ^ A i\f. 

(j-aj Cllla L_S jc (jj jji^jjl 

(jc. ^ « a uj a I flljj ^jl5 ^cjI 

(jj (J^A (jc ^JJ)> La (jc. ^jlj^ui 

auI Ijc (jc (jui. (jjl (jt i il l jij 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul Ala] 
dari [Ibnu Idris] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Hushain] 
dari [Hilal bin Yasaf] 
dari [Abdullah bin 
Zhalim] dan [Sufyan] 
dari [Manshur] dari 
[Hilal bin Yasaf] dari 
[Abdullah bin Zhalim Al 
Mazini] - [sufyan] 
menyebutkan [seorang 
laki-laki] yang berada 
antara dirinya dengan 
[Abdullah bin Zhalim Al 
Mazini] - ia berkata, 
"Aku mendengar [Sa'id 
bin Zaid bin Amru bin 
Nufail] ia berkata, 
"Ketika si fulan tiba di 
kota Kuffah, ia lalu 
berkhutbah. Maka Sa'id 
bin Zaid maraih 
tanganku dan berkata, 
"Tidakkah kamu lihat 
orang zhalim ini? Aku 
bersaksi bahwa 
kesembilan orang itu 
adalah ahli surga, dan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



jika aku bersaksi untuk 
orang yang kesepuluh, 
maka aku tidak akan 
berdosa." -Ibnu Idris 
(perawi) berkata, 
"Orang-orang Arab 
mengatakan, "aatsam 
(aku berdosa, dan ada 
juga yang membacanya 
dengan iitsam; aku 
berdosa). - Aku lalu 
bertanya, "Lantas siapa 
kesembilan orang itu?" 
Ia menjawab, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda saat berada di 
Qua Hira: "Diamlah 
wahai Hira! 
Sesungguhnya yang 
berada di dekatmu 
adalah seorang Nabi, 
shiddiq, dan syahid." 
Aku lalu bertanya lagi, 
"Siapa kesembilan orang 
itu?" ia menjawab, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, Abu 
Bakar, Umar, Utsman, 
Ali, Thalhah, Az Zubair, 
Sa'd bin Abu Waqash, 
dan Abdurrahman bin 
Auf." Aku bertanya lagi, 
"Siapa yang kesepuluh?" 
lalu ia merasa ragu-ragu, 
namun akhirnya ia 
berkata, "Itu adalah 
aku.", Abu Daud 
berkata; " [Al Asyja'ie] 
juga meriwayatkannya 
dari [Sufyan] dari 
[Mashur] dari [Hilal bin 
Yasaf] dari [Ibnu 
Hayyan] dari [Abdullah 
bin Zhalim] dengan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



sanadnya seperti Hadits 
tersebut." 



4031 



jaC (jj aia Ijlla 
^LiLaJI jjj __)aJI (jt 4 j» i'i'i UJ la 
4 'l i aia.Yl (jj jjia/)]l .lic. (jt 
Ulc. .lalimi (J 

jj_^3 (jj ^lla jailllll 4jlc. 

( _ s lLa A)jl (J JJ-uJ ^jit 1» ual (Jlaa 

jjA j Ajx-<ujj j^jl ^iLu j 4_ilc. jlll 

• $ *itt • ' tt . ^ - °1 ' -»* S- 
^ < _ s _lU1 4ja-ll 'ijjJiC JjL 

j-at j AjaJI ^ J^J 4-SaJI 

4iaJI ^ jjLiiic. j *Ua II ^ 

AjaJI (J 2^i'Uj *UiJ) ^ (^c. j 

.lic. j AiaJI ^ lillLa ^jj H ui j 
j\j AiaJI ^ L_S jC ^jj (j,aa/j]l 
I jllaa Jli jjjjlill dllaluJ ' " u uS 

_jjl UiiAk.il j (jj .la ia jA 

jljj (jj Aaljll .lic- 1 "'*''*'' a (J-ol£ 

'H lliall (^jj Ai-lLa lL.la 
dj jlaJI (jj j-Ijj ^ik 

(J j!ia iic iScll '**"< Jli 
a! jill (3*1 oiic.3 a! jSlI la 

-lic siiil j aL}a,j 4j (1 la j* (Jjij 
(Jaj <-.lai JJjUl ^jit 4ia.J 
(jj (jj^ cMi jSJI (JaI (j^i 
(Jlla ■ ■ lluj ■ ■ llai ^ M ■ "1 3 A-aalc 

|AA (j-o Aja^ji 

(_lla_Lal "il JlJ Ulc. t' 1 l n j 

alluj AjIc jlll ^U.-i Ai)l (J _JJ"iJ 

(jS (ejj j (Jj£j (^"J 

Aic. jti Lu3 (3iJ j»! AjIc J j3I 
AiaJI jij jjS AjjsI lj) llc. 
^13 filjaJo ^ILjj AiaJI ^9 j 
(J^jjjij ^ 'm ci?-J '"«^ djll 
Aj3 JJ*J ^iluij AjIc- Atll t^ji-a ^1 

^^jj ^j-aC. jyaC- 



Telah menceritakan 
kepada kami Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin Umar 
An Namari] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Al Hurri bin Ash 
Shayyah] dari 
[Abdurrahman Ibnul 
Akhnas] ketika itu ia 
sedang berada di masjid, 
lalu ada seorang laki-laki 
menyebutkan tentang 
Ali, maka [Sa'id bin 
Zaid] berdiri dan 
berkata, "Aku bersaksi 
atas Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa aku 
mendengar beliau 
bersabda: "Ada sepuluh 
orang (akan) masuk 
surga (tanpa hisab) ' 
Nabi berada di surga, 
Abu Bakar berada di 
surga, Umar berada di 
surga, Utsman berada di 
surga, Ali berada di 
surga, Thalhah berada di 
surga, Az Zubair Ibnul 
Awwam berada di surga, 
Sa'd bin Malik berada di 
surga, Abdurrahman bin 
Auf berada di surga." 
(Said bin Zaid berkata;) 
dan jika aku mau maka 
akan aku sebutkan yang 
kesepuluh." 
Abdurrahman berkata, 
"Orang-orang lalu 
bertanya, "Siapa 
orangnya?" Sa'id diam. 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



'Abdurrahman berkata, 
"Orang-orang bertanya 
lagi, "Siapa orangnya?" 
Sa'id menjawab, "Dia 
adalah Sa'id bin Zaid." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kamil] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 
Ziyad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Shadaqah Ibnul 
Mutsanna An Nakha'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
kakekku [Riyah Ibnul 
harits] ia berkata, "Aku 
pernah duduk di sisi 
fulan di masjid Kuffah, 
sementara di sisinya 
banyak orang-orang 
Kufah. Kemudian 
datanglah [Sa'id bin Zaid 
bin Amru bin Nufail], 
orang itu lalu 
mengucapkan selamat 
datang dan 

menyambutnya seraya 
mendudukkannya di atas 
permadani. Kemudian 
setelah itu datang pula 
seorang laki-laki dari 
penduduk Kufah yang 
bernama Qais bin 
Alqamah maka ia 
menyambutnya. Qais 
mencela hingga ia pun 
ikut mencela. Sa'id 
bertanya, "Laki-laki ini 
mencela siapa?" Ia 
menjawab, "Laki-laki itu 
mencela Ali." Sa'id 
berkata, "Kenapa aku 
melihat sahabat 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dicela di 
sisi kalian namun tidak 
ada yang 

mengingkarinya dan 
mencegahnya! Sungguh, 
aku pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda -dan aku tidak 
ingin mengatakan 
sesuatu yang tidak 
pernah dikatakan oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, sebab 
beliau akan menanyaiku 
besok jika aku berjumpa 
dengannya-: "Abu Bakar 
di surga, Umar di 
surga... lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana makna 
hadits tersebut. 
Kemudian Sa'id 
melanjutkan, "Sungguh, 
kebersamaan salah 
seorang dari mereka 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan meskipun 
dengan wajah yang 
berdebu, maka itu jauh 
lebih baik bila 
dibandingkan dengan 
seluruh amal shalih 
kalian selama sepanjang 
hidup, dan meskipun ia 
diberi umur panjang 
seperti Nuh." 


4032 


£U j llW A)_3^ Ijjia. J.luia lij^a 
( _ 5 -po 1 Vi s 's Jii4 1 Vi s 's j ^ 
^1 (jj .lalu lillk ( _ s ia-oll 

jji 4jt_u3 laula ^Ila j 4_jlo 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Zurai']. (dalam jalur lain 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





^ji ^ ^ .'i' j (3 ' ^ ' a 3 


disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musaddad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] secara 
makna, keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Arubah] dari [Qatadah] 
bahwa [Anas bin Malik] 
menceritakan kepada 
mereka, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mendaki gunung uhud. 
Kemudian beliau diikuti 
oleh Abu Bakar, Umar 
dan Utsman hingga 
gunung itu bergetar. 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
menghentakkan kakinya 
seraya mengatakan: 
"Tenanglah wahai Uhud, 
sesungguhnya di sisimu 
ada seorang Nabi, 
seorang shiddiq dan dua 
orang syahid." 


4033 


^jc. ^gjjL^Ji]! ia ^jj ^j-ft^^)]l 
^jjl (jC S-l^i- (jJ ja^llll 

JLk ,_j| (Jc. ^j^l^ll -Jl^. 

Jlalla Sjj^a c?jI Cfi- S^*^ Jl 

alLij AjIc iill «dll (3 _J*"J 

( _ ? lil <io (_jill "Ua SI C-Aj 
diijj «dll (J y^'j Ij jjI ijlss 
<j]J ^lajl lilii ' " ^1 
«Uic. auI ^jii-a «Uli J JJ^J JUia 
(j-o (3jl J^J Ijl U t£]jl Lil alLij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As Sari] dari 
[Abdurrahman bin 
Muhammad bin Al 
Muharibi] dari 
[Abdussalam bin Harb] 
dari [Abu Khalid Ad 
Dalani] dari [Abu 
Khalid] -mantan budak 
(yang telah 
dimerdekakan oleh) 
keluarga Ja'dah- dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jibril mendatangiku 
seraya memegang 
tanganku, lalu ia 
memperlihatkan aku 
pada sebuah pintu surga 
yang akan dimasuki oleh 
umatku." Abu Bakar 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku sangat 
berharap selalu 
bersamamu hingga aku 
dapat melihat pintu itu." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Wahai Abu 
Bakar, engkau adalah 
orang yang pertama kali 
akan memasukinya dari 
semua umatku." 


4034 


Jj-"0 CP CP 

Jll Aji ^IIjjj 4j1c. all! t5 ik-a <&! 

CLlLj £jU ji-a Aki jllll cikAj V 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] dari [Yazid 
bin Khalid Ar Ramli] 
bahwa [Al Laits] 
menceritakan kepada 
mereka dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak akan 
masuk neraka orang 
yang ikut berbaiat di 
bawah pohon." 


4035 


Ijj la cJgaJajjjj jj ^xujji LjjAk 
Aa^.1 IjjAk j ^ 4 iaLjj jj jUa^. 
jjjlA jJ Al jj LiiAk. jliui jj 
^j-alc- jC A-aLjj jj Awak U^)ikl 

""JiJ^^yCP Z^y^ Lsj^ CP 
jAj (JaI ^jit iill jlLljllui jjl 

Cijit Asa La 1 jlacl Jlaa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah]. (Dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Sinan] 
berkata, telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



menceritakan kepada 
kami [Yazid Abu Isa 
Harun] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Ashim] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, 'Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda - 
Musa menyebutkan-: 
"Mungkin Allah", Ibnu 
Sinan menyebutkan-; 
"Allah menjumpai para 
pejuang perang badar 
dan berfirman: 
"Berbuatlah sesuka 
hatimu, sesungguhnya 
Aku telah mengampuni 
kalian." 



4036 



(jc. JaCa (jC. ^^i. JjJ 

^^)^Jli Wji^Ja (jj j^juiaII (jC. 
(ji j (i^J AjIc. ^ CS"^" 3 crA^ 

(Jx^3 JjT 1 11 <b (jj SjjC. / , 'l» J 

<^Li (jj 

oJy (1 l^liai ^ia-all Ajlc.j ' ilmll 
(jc. __>iJ cJlij ' ilmll (J*jj 
(ji (JUa <Lalj oj^)t ^ '3**^ 

<jxjj (jj ojjiJill I _j]la IjlA 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ubaid] 
bahwa [Muhammad bin 
Tsaur] menceritakan 
kepada mereka, dari 
[Ma'mar] dari [Az Zuhri] 
dari [Urwah bin Az 
Zubair] dari [Al Miswar 
bin Makhramah] ia 
berkata, "Pada masa 
perjanjian Hudaibiyah 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar -lalu ia 
menyebutkan hadits di 
atas-. Al Miswar 
berkata; lalu Urwah bin 
Syu'bah mendatangi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berbicara 
dengannya, setiap kali 
berbicara dengan Nabi, 
ia selalu memegang 
janggut beliau. Maka Al 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



- 'i - , > ~ '> '. - - 

^yiC ^oJl JAt (jj ^>Q-v 1 13 

(j! <iiui (jj .jLLk IjjSi. jj^jliill 
^A^jiiS ^jj^iJI (_>JjJ ^jj Ij» m 
(jt /L 11 (jja ■'' ^>j auI .jjc (jc 

C '■»}< Jls iii Jll ^ 
5j3 <Jlla ka 5j3 Jlaa ajSlI 

jaj ' LlS (Jll AjAii (jJ-ol .JJ-li. 

(jLaJC illl jii-JJ ^aC (Jll Ajjl j3 

^■at £jJaj3 -^-^ l-^ 3 Jls 
Ij ol jai Ij Jlaa "Luil j ^jic- oJLj 
Ail (jjlojjill jj-oI Ij (Jlaa il^a5 

jjik ' tJAAmj 4_i£Llj ^JLLa 4 q ;K 

JjjII ja^ll jjli jjI Jllalj^Ji 



Mughirah bin Syu'bah 
berdiri di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
membawa sebilah 
pedang dan tameng 
penutup muka. Al 
Mughirah lalu memukul 
tangan Urwah seranya 
mengatakan, "Jauhkan 
tanganmu dari janggut 
beliau!" Urwah 
mengangkat kepalanya 
lalu berkata, "Siapa 
orang ini!" orang-orang 
menjawab, "Al 
Mughirah bin Syu'bah." 



4037 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar Abu Umar yang 
buta] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] bahwa [Sa'id 
bin Iyas Al Ajurairi] 
mengabarkan kepada 
mereka dari [Abdullah 
bin Syaqiq Al Uqaili] 
dari [Al Aqra'] tukang 
adzan Umar Ibnul 
Khaththab, ia berkata, " 
[Umar] mengutusku 
untuk menemui Usquf 
(seorang pendeta dan 
pemuka Nashrani) maka 
aku memanggilnya, 
Umar berkata 
kepadanya; "Ipakah 
kamu mendapatkan aku 
di dalam Al Kitab 
(Injil)?", Usquf 
menjawab; "Iya", Umar 
berkata; "Bagaimana 
kamu mendapatkan 
aku?" Ia menjawab; aku 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



mendapatkanmu seperti 
benteng, Umar 
mengangkat cemeti 
kepadanya, dan berkata; 
"Benteng apa? Ia 
menjawab; "Benteng 
besi yang sangat kuat 
(kuatnya 

kepemerintahan Umar, 
pent), Umar berkata 
kepadanya; "Bagaimana 
kamu mendapati orang 
sesudahku?"Ia 
menjawab; aku 
mendapatkannnya 
sebagai seorang 
Khalifah yang shalih 
hanya saja ia 
mementingkan 
kerabatnya, Umar 
berkata; "Semoga Allah 
merahmati Utsman"-tiga 
kali-, Umar lalu berkata; 
bagaimana kamu 
mendapati orang 
sesudahnya?" Ia berkata; 
"Aku mendapatinya besi 
yang berkarat 
(maksudnya banyak 
peperangan yang terjadi 
padanya hingga 
pedangnya berkarat), 
lalu Umar meletakkan 
tangannya di atas 
kepalanya dan berkata; 
"Alangkah busuknya 
alangkah busuknya", 
Usquf berkata; "Wahai 
Amirul mukminin, 
sesungguhnya dia adalah 
khalifah yang shalih 
hanya saja ketika ia 
diangkat sebagai seorang 
khalifah pedang telah 
terhunuskan dan darah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







telah terkucurkan (fitnah 
telah berkobar di waktu 
ia diangkat jadi 
khalifah)." Abu Daud 
berkata; 'Ad dafru 
artinya yang busuk." 


4038 


AjIc. iill ^jli-a «Uli (U jluj lJuSLS 
JjjJI (jjall (J&i ^y=>- ffcaj 

jSjl ( ilc.| iilj jS^jjlj 

* , * II s • V"' - " ' .i ' > VI ' 

(jifluMl i* J ■'"' Q IJ (j^UUj^J i/ J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Aun] ia berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami. (dalam jalur lain 
disebutkan) [Musaddad] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] dari 
[Qatadah] dari [Zurarah 
bin Aufa] dari [Imran 
bin Hushain] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
generasi adalah generasi 
saat aku diutus di 
dalamnya, kemudian 
generasi setelah mereka, 
kemudian generasi 
setelah mereka -Perawi 
berkata; 'Hanya Allah 
yang tahu, apakah beliau 
menyebutkan yang 
ketiga atau tidak'-. 
Setelah itu akan muncul 
orang-orang yang 
memberikan persaksian 
padahal mereka tidak 
diminta, berjanji namun 
tidak menepatinya, 
mereka suka melakukan 
khianat, tidak amanat 
dan menyebar di antara 
mereka kegemukan." 


4039 


(jc- ^Jlj-a ^gjl (jc- (jjjioVl 
^glLa J jjoij £jlSSli 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



SJjI j Luii. (jJ 'U"» I Lu^a 

(jj jic Luii. A-al Jl3 (jj 

^jl jjJaC. (jC. jj«aLa]l 

4jLi_Lal (j^l (JjAjV alulj 4jlc ii)! 

Lj (JlaS Ajali ^ J* J (jUalLi 
LaJ ^jS v ^ jjj i^U 'l «j La (jLalLj 
Akil Akil (J jjujj ^j-a dia a ■ " 

(Jjujj ^jl ^jLaliuj (Jlaa a-Luaj 4 ii& 

alluj AjIc M ^ "-i M 

jjjjUI ' . «11 ^ (J jaja ' . ilia«j 

^ (J jiia (_5-^a JJJ Aji -s l<-\\ (ja 
Lal AjL^x-al ^j-a jjjUI LL*aj]l 

lili ^j-lj-a Akil (J J-^J j' t "'^ r - 



kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu Sa'id] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlan kalian 
mencela sahabatku. 
Demi Dzat yang jiwaku 
ada dalam tangan-Nya, 
sekiranya salah seorang 
dari kalian bersedekah 
dengan emas sebesar 
gunung uhud, maka itu 
tidak akan bisa 
menyamai sedekah 
mereka meski hanya satu 
mud atau pun 
setengahnya." 



4040 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zaidah bin 
Qudamah Ats Tsaqafi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Qais Al 
Mashiri] dari [Amru bin 
Abu Qurrah] ia berkata, 
"Saat berada di Madain, 
[Hudzaifah] 
menyebutkan sesuatu 
yang dikatakan oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kepada 
para sahabatnya dengan 
marah. Orang-orang 
yang mendengar hal itu 
dari Hudzaifah langsung 
pergi dan mendatangi 
Salman. Mereka 
kemudian menceritakan 
apa yang dikatakan oleh 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




Hudzaifah kepada 
Salman, namun Salaman 
justru berkata, 
"Hudzaifah lebih tahu 
dengan apa yang ia 
katakan." Orang-orang 
itu akhirnya kembali lagi 



menemui Hudzaifah dan 
berkata, "Ucapanmu tadi 
telah kami sampaikan 
kepada Salman, tetapi ia 
tidak membenarkan atau 
mendustakan kamu!" 
Hudzifah lantas pergi 
mendatangi Salman saat 
ia berada di Mabqalah, 
Hudzaifah berkata, 
"Wahai Salman, apa 
yang menghalangimu 
untuk membenarkan aku 
atas apa yang telah aku 
dengar dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam?" Salman 
menjawab, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah marah 
dan berbicara dengan 
para sahabat dalam 
keadaam marah, tetapi 
beliau juga bisa ridha 
sehingga beliau 
berbicara dengan para 
sahabatnya dalam 
keadaan ridha. Tidakkah 
sebaiknya kamu tidak 
menceritakan apa yang 
telah kamu dengar 
hingga yang demikian 
itu dapat menjadikan 
sebagian cinta kepada 
sebagian dan benci 
kepada sebagian yang 
lain; agar tidak terjadi 
perpecahan. Engkau 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







telah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berkhutbah: "Laki-laki 
manapun dari umatku 
yang pernah aku cela 
atau laknat saat dalam 
kondisi marah, 
sesungguhnya aku 
hanyalah anak turun 
Adam, hingga aku pun 
dapat marah 
sebagaimana mereka 
marah. Hanya saja aku 
diutus sebagai rahmat 
bagi seluruh alam, (Ya 
Allah) jadikanlah 
celaanku itu sebagai 
rahmat bagi mereka pada 
hari kiamat." Demi 
Allah, engkau segera 
berhenti dari melakukan 
hal yang demikian itu 
atau aku akan menulis 
surat kepada Umar." 


4041 


j^jjjlill t' ^ a (jj <d)l Ljjii. 
l^aa ^ (jC. 4 a! m /o ^ Ijj la 

(j' J (j' '" r - 

(jj ClljliJI (jj (j-a^^ll ^Jt 
(jj *d)l 4^ (j 1 - (j 1 - ' "*> 
*d)l (J_jjj^)J j» 'i ml Usili! 4j«_a j 
a-ljc UI j ^ilLij -Ulc Alil ^1.^1 
(J5U olc-Ji (jj^luiill (j^s ^^i 
( _ 5 iLaJ (ji 1 J^>a (Jla3 oilLall ^Jl 
4j«Jaj (jj *d)l .llC. (jjilill 
jjI (jlSj (_)jAj]I ^ j-at lili 
f ^^c. \j t " Aaa 1 \\ r~. * 
Uala j;^* ^ ia'» (_)j:U11j 
jilujj AjIc auI *&l (J_ajoij 
Iji 7- ^ ^-^J ^)-aC. (jl^J 4^ 

iii ^jjU jij jjI (jjQ (Jil 

AUl (jj^lLiallj 

L ^s\ Jl CLuLia (jj«lL««ilj 
i21Jj jac ^U^i (jl iLka 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad An 
Nufaili] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Salamah] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Az Zuhri] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdul Malik bin Abu 
Bakr bin Abdurrahman 
Ibnul Harits bin Hisaym] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abdullah bin Zam'ah] ia 
berkata, "Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sakit 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



keras, aku bersama 
beberapa kaum 
muslimin berada di sisi 
beliau, Bilal datang dan 
menyerunya untuk 
shalat. Beliau bersabda: 
"Perintahkanlah 
seseorang untuk menjadi 
imam shalat." Abdullah 
bin Zam'ah lalu keluar, 
dan ternyata Umar 
tengah berada di antara 
orang-orang, sementara 
Abu Bakar tidak ada. 
Aku lalu berkata, 
"Wahai Umar, berdiri 
dan imamilah orang- 
orang untuk 
melaksanakan shalat." 
Umar lalu berdiri dan 
bertakbir. Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendengar suaranya - 
umar adalah lelaki yang 
suaranya keras-, beliau 
bersabda: "Di mana Abu 
Bakar? Sesungguhnya 
Allah dan kaum 
muslimin tidak 
menyukai yang seperti 
itu, sesungguhnya Allah 
dan kaum muslimin 
tidak menyukai yang 
seperti itu." Beliau lalu 
mengutus untuk 
mencarinya, kemudian 
Abu bakar ketika Umar 
telah selesai 
melaksanakan shalat, 
maka Abu Bakar pun 
shalat bersama orang- 
orang^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





JjJC- (jC t ■ ll g l n jjjl (jC J^-" i "j 

(jl <jjc. (jj auI (jj <d)! 
AjIc. iill ^U^i ^_±ill CaM 

^'^JT* a j-o *LLjI^j ^llal ^ia. 

^f'^i ^ v i C$ 


bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Fudaik] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Musa bin Ya'qub] dari 
[Abdur Rahman bin 
Ishaq] dari [Ibnu Syihab] 
dari [Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah] 
bahwa [Abdullah bin 
Zam'ah] mengabarkan 
kepadanya dengan kabar 
tersebut. Ia berkata, 
"Ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendengar suara Umar, 
Ibnu Zam'ah berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar hingga 
kepalanya terlihat dari 
balik kamarnya. Beliau 
lantas bersabda: "Tidak, 
tidak, tidak. Hendaklah 
yang memimpin shalat 
adalah Ibnu Abu 
Quhafah." Beliau 
ucapkan itu dengan 
marah." 


4043 


^a_iA 1 jj AL J^Lia iL la 
^aa (jc. (jj l^aa ^ u5 la 

iv^i. JIS /Vjir^Afl Al ^ip. j' 

^1 jjc. (jLikll jc. t*1» u)S?l 

'A\ (^giii-a <ui! J jj^jj JlaJli SjSj 
i)l <3»Jj ^ Jll^ 

(j-o (_jjllia (jjj 4j qdj-aJ jl 
(jj_Lo_ilac. (j^aLoLall 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] dan 
[Muslim bin Ibrahim] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Ali bin Zaid] dari [Al 
Hasan] dari [Abu 
Bakrah]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad Ibnul 
Mutsanna] dari 
[Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari] ia 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Asy'ats] dari [Al 
Hasan] dari [Abu 
Bakrah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda untuk Al Hasan 
bin Ali: "Sesungguhnya 
putraku ini adalah 
seorang pemimpin, aku 
berharap ia akan 
mendamaikan antara dua 
kelompok dari umatku 
yang bertikai." Dan 
dalam hadits Hammad, 
beliau mengatakan: 
"Semoga dengan 
perantara anak ini Allah 
akan mendamaikan 
antara dua kelompok 
besar dari umatku yang 
bertikai." 


4044 


<Sjii (jjljll (j^i Aki UAajii. 

ilLi VI Ajic- l^llll IjI VI ^all 

V JjiJ alLlJ 4jlc 2jl ^jJj-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Muhammad] ia 
berkata; [Hudzaifah] 
berkata, "Tidak seorang 
pun dari manusia yang 
menemui fitnah kecuali 
aku akan 

mencemaskannya, 
kecuali Muhammad bin 
Maslamah. Sungguh aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Fitnah tidak akan 
membahayakanmu. " 


4045 




Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





jjr. - jji i' UmOlI jjr. 4 i».",. 

Ul U!. .i 1 i\_a liL^ii (Jli 1 Vi'« 

i' ^. ^ 4j3 Ijlll Ula la uj jj ■ '— a 

(j-o yo (J «i i'j'n (jl Ajjl 
UiC ^jiijj ( _ s i^ °~ 3 L ^*l 

oJlju (jc gjj l ji (jj CluLkluI (jc 
(j u ^i-v (j i 2 » i u >i (jr. 


kepada kami [Amru bin 
Marzuq] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
Asy'ast bin Sulami] dari 
[Abu Burdah] dari 
[Tsa'labah bin Dlubai'ah] 
ia berkata, "Kami masuk 
menemui [Hudzaifah], ia 
lalu berkata, "Sungguh, 
aku mengetahui seorang 
laki-laki yang tidak akan 
terkena buruknya fitnah 
sedikitpun." Tsa'labah 
berkata, "Kami lalu 
pergi hingga mendapati 
sebuah tenda yang 
terpasang. Ketika kami 
masuk ternyata di 
dalamnya ada 
Muhammad bin 
Maslamah. Maka kami 
pun menanyakan hal itu 
(perkataan Hudzaifah) 
kepadanya, ia berkata, 
"Aku tidak ingin tinggal 
bersama di kota kalian 
hingga jelas fitnah yang 
terjadi." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musaddad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] dari 
[Asy'ats bin Sulami] dari 
[Abu burdah] dari 
[Dlubai'ah bin Hushain 
Ats Tsa'labi] dengan 
makna yang sama." 


4046 


^.IgJI ^jaIjjJ (jj (Jjt 'a l aj Ul la 
(jc (JJiijJ (jc 4jic (jjl UjJLa 

dilalui jUc (jj (jjy3 (jc (jLiaJl 
(jc 4jc iiil ^ ^jiail 
tiilil a kc .'j cl li* iSljjijia 

£1 allaj 4jlc illl ^U^l jlll (J JJJJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ibrahim Al hudzali] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Ulayyah] 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







dari [Yunus] dari [Al 
Hasan] dari [Qais bin 
Abbad] ia berkata, 'Aku 
berkata kepada [Ali 
radliallahu 'anhu], 
"Kabarkanlah kepada 
kami tentang 
perjalananmu ini (ke 
Irak untuk memerangi 
Mu'awiyah), apakah itu 
nasihat yang Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berikan 
kepadamu atau hanya 
sekedar pendapatmu 
saja?" Ali menjawab, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
pernah memberikan 
nasihat kepadaku hal itu, 
tetapi itu hanyalah 
pendapatku semata." 


4047 


uj la ^-iAl^>-il »3 1 dJa 1 * la 
o^jjjaj ^1 (jc. (J i '— «N (jj ^Luilall 
(J jjjj (Jlallii 'n» ui ls j\ (jc. 

1 ^ \ ia i j i /%\ , nMI (j*o A3^9 1JC. 
IjjiJL) jViaM UU J j! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Qasim 
Ibnul Fadhl] dari [Abu 
Nadhrah] dari [Abu 
Sa'id] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Akan ada 
sekelompok orang dari 
kaum muslimin keluar 
dengan cepat saat terjadi 
perpecahan, dan mereka 
akan dibunuh oleh 
kelompok yang lebih 
berhak dengan 
kebenaran di antara dua 
kelompok yang ada." 


4048 


UJ la (J ix,a,ujI (jj ^-wj^-o Hj la 

'S. , o , »" e ' t ' rf °' > 

(y) cr^i JJ"^ iJii*" ' . 'J* J 
~ijt ui (jC Ajjl (jt J'* J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





'M (jl^a fj&\ (Jlllll cJji=JI 

«.l-UJ^I (jJJ 1 JJJ^i V (^""J ^J 1 - 


menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Amru] - 
maksudnya Amru bin 
Yahya- dari [Bapaknya] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jangan kalian 
membeda-bedakan 
antara para Nabi." 


4049 


(jjl (jt Ajllill ^1 (jc sJUS (jt 
Ajlc auI U* ' J .'f'- 
(Jjij (jl ^J«J (gj in La (J13 ^Ij^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Abu Al 
Aliyah] dari [Ibnu 
Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak pantas 
bagi seorang hamba 
mengatakan: 
"Sesungguhnya aku 
lebih baik dari Yunus 
bin Mata." 


4050 


(jj Aa=Ji ^'u^ (Jli jail 
(jC. (^g-v ■ ul (jj ^ (jc 4 a\ ut 

^uilall (jc j~.:^~" lW (J.j T * > "j 
(jj auI ^jc (jc laa ia (jj 
AjIc 'M C5 i-a <&l (U jiuj (jl^Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Yahya Al 
Harrani] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin 
Salamah] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Isma'il bin Abu 
Hakim] dari [Al Qasim 
bin Muhammad] dari 
[Abdullah bin Ja'far] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak layak bagi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



seorang Nabi berkata: 
"Aku lebih baik dari 
Yunus bin Mata." 



4051 



Vli i_yj^ (jJ (jJ ^*> ~i «j 

^Jt (jj 4 allil (jt t ■ ll \ l'i'l (jjl 

o-? 34- j s jjj* <^i (jc- 

alLlj <jlc- AUl (^Ha (J jul J 
<U]c. Ai)l ^jii-a ^flll (Jl^i o jli.ll 
^jlujji ^jic ^Jj jlkj V ^3 
(Jjl (jj^ll jjaiLaJ (jjilill jli 
(J (jjilalj (^jjj ji> Ijlli (Jjji) (ji 

(jl£l (_jjii ili jijill 

jli 3' lA? 
jjl (Jlali.3 "'l u'""'"^ (j*-° 

uj^j (jjl 1 '"'y ^3 ^ jl^ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj bin 
Abu Ya'qub] dan 
[Muhammad bin Yahya 
bin Faris] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] dari 
[Ibnu Syihab] dari [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman] dan 
[Abdurrahman Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata, "Seorang laki- 
laki Yahudi berkata 
'Demi Dzat Yang 
mengutus Musa', lalu 
seorang laki-laki muslim 
mengangkat tangannya 
seraya menampar laki- 
laki Yahudi tersebut. 
Yahudi tersebut pergi 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
mengabarkan hal 
tersebut kepada beliau. 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
kalian melebih-lebihkan 
aku di atas Musa. (Pada 
hari kiamat) manusia 
akan pingsan, dan aku 
adalah orang yang paling 
pertama sadar. Namun 
ternyata Musa telah 
berpegangan di sisi Al 
Arsy, aku tidak tahu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







apakah beliau termasuk 
orang yang pingsan lalu 
sadar sebelum aku atau 
termasuk orang yang 
Allah kecualikan." Abu 
Dawud berkata, "Hadits 
Ibnu Yahya lebih 
sempurna." 


4052 


(jj < (jc- (jjiijjj (jj 

(JlUli (jc. jSij Jali 
iiLij 4j1c Mil ^jiLa <ui! (J y^j^ 

ijftl jjI tali ilLij AjIc aiil 1-5 i>-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ziyad bin 
Ayyub] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Idris] dari [Mukhtar bin 
Fulful] ia menyebutkan 
dari [Anas] ia berkata, 
"Seorang laki-laki 
berkata kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, "Wahai 
sebaik-baik manusia!" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Itu adalah 
Ibrahim." 


4053 


Lb la (jLalic. (jj jjit ' " 
<^j| (>. ^ftl jjVl (jC. illjll 

(jc. ^ j^a (jj au! ^jc (jc jUac 
M\\ J jjuij cJlllli ojjj* 

(_pajVI 4-ic (jjjijj (ji (Jjij a31 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Utsman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid] dari [Al 
Auza'i] dari [Abu 
Ammar] dari [Abdullah 
bin Farrukh] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku adalah 
pemimpin anak Adam, 
orang yang pertama kali 
keluar dari perut bumi 
(dibangkitkan) dan 
orang yang pertama kali 
memberi syafaat dan 
mendapat izin untuk 
memberikannya. " 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



4054 


(J5Lj1a]| (jj ^ka a Lula 
JLL (jj lla ^j^/Uui»!! 

LuJL^. (Jll ( _ s ia-all (_gJJ» uill 
(jjl (jc. ^)-aaJo (jl^)^ 

<i)l Jjjjj (JLilla ojjjA ^1 (jc. 

(_J jjl La alLij Ajlc <&l ( _ s i-a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutawakkil Al 
Asqalani] dan 
[Muhammad bin Khalid 
Asy Sya'iri] secara 
makna, ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Ibnu Abu Dzi'b] dari 
[Sa'id bin Abu Sa'id] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku tidak tahu apakah 
Tubba' adalah orang 
yang terlaknat atau 
tidak, dan aku tidak tahu 
apakah Uzair adalah 
seorang Nabi atau 
bukan." 


4055 


(jjl UjSi. ^JLLa (jj 1 UjSi. 
(jjl (jC. (_>ojjJ <jr?J^ ^ 
(jj 4 «Ku UI (jl t _ ll g l n 
SjJjA UI (jl 0^>fil (ji^)JI 

iul ^U^i auI (J jlaj «uilll 
(JjjUjI Jji UM (Jj^j (^"'j 
Cliilc- jl «.Uuj^l fij* jJ-j 

tsf 5 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] bahwa [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman] 
mengabarkan kepadanya 
bahwa [Abu Hurairah] 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku adalah orang yang 
paling berhak dengan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







diri Isa bin Maryam, 
para Nabi adalah 
saudara, dan antara aku 
dengan Isa tidak ada 
seorang Nabi pun." 


4056 


Ijj la cJgaJajjjj (jj ^jjijA iL 
^JLLa ^jl (jj (J ^ i " lJ^)±a.l jULa. 
^jjl (jC jl-ip (jJ M Slc. jc 

J * o; '*' j, ' s 

iLliJ UUitj iil V) iSj V 

4 j» ui pUaJlj (jjj^Ul (jt 3 la» 11 
jLijyi (j« 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Suhail bin 
Abu Shalih] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Iman itu ada 
tujuh puluh cabang, 
yang paling tinggi 
adalah ucapan LAA 
ILAAHA ILLAALLAH 
dan yang paling rendah 
adalah menyingkirkan 
tulang dari jalan, dan 
malu adalah bagian dari 
keimanan." 


4057 


"I-- (J"^ (j' tVvl-v 
f. L la 4;» lm (jc. SJa i b (jj ^ ia 3 

(Jl3 (jLaJ^lj ^aA^-ol allaj 
2jI 1 jlli jilL (jl-ttjyi l-a (jjj^jl 

aJI V jjl o3l^2j Jli pL\ jIijj 

l^Jaa i (jlj .jl ■ ^j^j 
a la jail (j-a (jjiaaJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hanbal] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Yahya bin 
Sa'id] dari [Syu'bah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Hamzah] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Ibnu Abbas] ia berkata, 
"Ketika utusan Abdu 
Qais datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
memerintahkan mereka 
untuk beriman kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Allah. Beliau bertanya: 
"Tahukah kalian yang 
dimaksud dengan iman 
kepada Allah?" para 
sahabat menjawab, 
"Allah dan Rasul-Nya 
lebih tahu." Beliau 
bersabda: "Bersaksi 
bahwa tidak ada tuhan - 
yang berhak untuk 
disembah- selain Allah 
dan Muhammad adalah 
Rasulullah, 
melaksanakan shalat, 
menunaikan zakat, puasa 
ramadhan dan engkau 
keluarkan seperlima 
ghanimah." 


4058 


2j| Ls ii-a M (J jiuj tjllSli JjLk 
jafill (JJJj .Ijill (jJJ |»1j^J AjIc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hanbal] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Az Zubair] dari [Jabir] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Pemisah antara seorang 
hamba dengan kekafiran 
ada meninggalkan 
shalat." 


4059 


auI IjC (jC jlgJI (jjl (jt jjjai 
(jl jjsC jjj jlll ^Jt (jC jljJ^ (JJ 
(j-o Clylj La (Jl! *&l (J jiaj 
(C il (_ilc- 1 (jjj V j (Jac. ■ - 'l ' aSl J 
(Jaili (jLLakj Uij Cllll! (jSLa <Lj 

(Jaili (jLLaaj U»! <Jl! (jjillj 
Uil j (J^j ojUyjJu (jjjl jJil S 31 g juafl 

jiaSJ (JSlikl (jl! (jJ^ll (JU-aij 
i-lLaS V Usul j»jajj (jLwaij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Amru bin As Sarh] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] dari 
[Bakr bin Mudhar] dari 
[Ibnul Had] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Abdullah bin 
Umar] bahwa Rasulullah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







bersabda: "Aku tidak 
pernah melihat seorang 
yang mempunyai hati, 
yang agama dan akalnya 
kurang selain kalian 
(para wanita)." Seorang 
wanita bertanya, 
"Apakah kekurangan 
para wanita dalam hal 
agama dan akal?" beliau 
bersabda: "Kurangnya 
akal itu adalah, bahwa 
persaksian dua orang 
wanita sebanding 
dengan persaksian 
seorang laki-laki. 
Sedangkan kurangnya 
agama kalian adalah, 
bahwa salah seorang dari 
kalian berbuka di 
sebagian ramadhan 
(karena haidh atau 
menyusui) dan tidak 
mengerjakan shalat 
selama beberapa hari." 


4060 


VUi ^ i» «11 Aliki ^1 (^jj (jLaiic- j 

LiUUi (JjAjC- (jjl (jC "LajfLc (jt 
jiiulj 4jit Alll (a^-^ cs4^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Sulaiman Al Anbari] dan 
[Utsman bin Abu 
Syaibah] secara makna, 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Simak] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, 
"Ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam (Shalat) 
menghadap ke arah 
Ka'bah orang-orang 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
dengan orang-orang 
yang telah meninggal, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







sementara mereka 
(dahulu) shalat 
menghadap ke arah 
Baitul Maqdis?" Maka 
Allah Azza Wa Jalla 
kemudian menurunkan 
ayat: '(dan Allah tidak 
akan menyia-nyiakan 
imanmu) ' -Qs. Al 
Baqarah: 143- 


4061 


^iLa AUl (J y-^^) (jC-A-oLal ^jl 
' -laj (j-a (Jll Aji ^lluj AjIc illl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muammal 
Ibnul Fadhl] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Syu'aib 
bin Syabur] dari [Yahya 
Ibnul Harits] dari [Al 
Qasim] dari [Abu 
Umamah] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
mencintai karena Allah, 
membenci karena Allah, 
memberi karena Allah 
dan melarang (menahan) 
karena Allah, maka 
sempurnalah imannya." 


4062 


B - . ° s - j ; - J ° 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hanbal] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dari [Muhammad 
bin Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kaum 
mukminin yang paling 
baik imannya adalah 
yang paling baik 
akhlaknya." 



http://rumariku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



4063 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ubaid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Tsaur] dari [Ma'mar] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Az Zuhri] dari [Amir 
bin Sa'd bin Abu 
Waqash] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
memberikan sesuatu 



kepada beberapa laki- 
laki, namun tidak 
memberikan kepada 
seseorang dari mereka, 
sa'd lalu berkata, "Wahai 
Rasulullah, engkau 
memberikan kepada si 
fulan dan si fulan, tetapi 
engkau tidak 
memberikan sesuatu pun 
kepada si fulan yang 
lain, padahal ia seorang 
mukmin?" Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Ataukah ia hanya 
seorang muslim?" 
ucapan itu Sa'd ulangi 
hingga tiga kali, dan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam selalu 
mengatakan: "Ataukah 
ia hanya seorang 
muslim?" setelah itu 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku memberikan 
kepada beberapa orang 
dan tidak memberikan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







kepada sebagian lain 
yang (dia) lebih aku 
sukai dari pada mereka, 
karena kawatir wajah 
mereka akan 
dibenamkan ke dalam 
api." 


4064 


jjl Ljj-li. ' i ir- jj Laa < Llj la 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ubaid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Tsaur] dari 
[Ma'mar] ia berkata; [Az 
zuhri] berkata tentang 
firman Allah: 
'(katakanlah (kepada 
mereka): 'Kamu belum 
beriman, tetapi 
katakanlah, 'Kami telah 
tunduk') ' -Qs. Al 
Hujurat: 14- ia 
mengatakan, "Kami 
berpandangan bahwa 
Islam itu adalah ucapan 
sedangkan iman adalah 
pengamalan." 


4065 


lW f^'j^J J C 'j' j-^' 

(jc <_J jA^ll (jc jia-a LfLla 
^Jjll (jl^Jjl (jC iWnl (jj ^alc 

u2^3 Jacl t " ilflfl 1 ^ , nQ (ji^l^i^H 
jjj allaJa jl (Jli (j-ojii Ails 
ojjCj pUaatil (34- J^' (JacV 

■ . iSj (jl 4iLL« <La ' ■ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hanbal] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] . (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Basysyar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
secara makna, keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Amir bin 
Sa'd] dari [Bapaknya] ia 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membagi- 
bagikan sesuatu kepada 
kaum muslimin." Aku 
(Sa'd) lalu berkata, 
"Berilah si fulan, sebab 
ia seorang mukmin." 
Beliau bersabda: 
"Ataukah ia hanya 
seorang muslim? 
Sungguh, aku 
memberikan pemberian 
kepada seorang laki-laki, 
sementara yang lain 
(yang tidak diberi) lebih 
aku sukai darinya; hal 
itu karena kawatir jika 
wajahnya akan 
dibenamkan ke dalam 
(neraka)." 


4066 


usia. * ...BjUti jjjii 

A\) ' j»°i'l-v i jir. 
1 ji^jj V (Jll <j| ilLjj AjJc 
-< , a«j '/J' '—J IjtaS (_J^*J 
j'—»; t_ll3j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid Ath Thayalisi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] berkata; 
[Waqid bin Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepadaku dari 
[Bapaknya] bahwasanya 
ia mendengar [Ibnu 
Umar] menceritakan dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Janganlah 
kalian kembali kepada 
kakafiran sepeninggalku, 
lalu saling bunuh di 
antara kalian." 


4067 


Ijjii. ^ ^1 jj j1 « ir- UjAk 
JC jljjc jJ (Jj^a3 jc JJji 

(JjLij (JIm3 j-ac jj| jc «iU 

jll 1 a1luJq ^-^J jiSI aLaba tJ^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







kami [Jarir] dari 
[Fudhail bin Ghazwan] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang 
muslim yang 
mengkafirkan 
saudaranya sesama 
muslim, jika memang 

'J O 

benar maka ia kafir. 
Tetapi jika tidak benar, 
maka kekafiran itu akan 
kembali kepada dirinya 
(orang yang menuduh)." 


4068 


jaili ajs (jS (ji ^jl 

L^C-JL) ^^j^ (Jjlij (j^i ^Aik. 4_i3 (jlS 
jii ^LaLk lilj jic- Aftlc- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abdullah bin Murrah] 
dari [Masruq] dari 
[Abdullah bin Amru] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa yang pada 
dirinya ada empat hal, 
maka ia adalah seorang 
munafik tulen, namun 
jika hanya ada sebagian, 
maka pada dirinya ada 
sebagian sifat munafik 
hingga ia 

meninggalkannya; jika 
berbicara berdusta, jika 
berjanji mengingkari, 
jika diberi amanah 
khianat dan jika 
berselisih berlaku 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







curang." 


4069 


AjIc auI ^glla «Uli (3 jiuj JlaSj 
l^f jrf LtJ?- l^? 1 j*' (j? j5 ^ ^"J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Shalih Al Anthaki] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Ishaq Al 
Fazari] dari [Al A'masy] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang yang berzina 
tidak disebut mukmin 
saat berzina, seorang 
pencuri tidak disebut 
mukmin saat mencuri, 
seorang peminum 
khamer tidak disebut 
mukmin saat minum 
khamer, dan pintu taubat 
akan selalu dibuka 
setelannya." 


4070 


1jt m ^1 (jj lji jjl ^UJI 

AjIc- 'A) ^U^i <ihl J jjjj Jllljaj 

lili Aiijii (jii jUjVI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Suwaid Ar Ramli] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 
Maryam] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Nafi'] -maksudnya 
Nafi' bin Zaid- ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnul Had] bahwa [Sa'id 
bin Abu Sa'id Al 
Maqburi] menceritakan 
kepadanya, Bahwasanya 
ia pernah mendengar 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika seorang 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







laki-laki berzina maka 
keimanan yang ada pada 
dirinya keluar seperti 
perginya awan, jika telah 
selesai maka keimanan 
tersebut kembali 
kepadanya." 


4071 


UJ la (JJatJajbaj jj ^uijla lAj la 
jjl (jc. (jc. ^.i^ (^jjia. 
fi^A ^"j?* ia Aj^Jall (Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Hazim] ia berkata; 
ia telah menceritakan 
kepadaku di Mina, dari 
[Bapaknya] dari [Ibnu 
Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Kaum 
Oadariyah adalah 
majusinya umat ini, jika 
sakit maka jangan kalian 
jenguk mereka, dan jika 
mati maka jangan kalian 
iringi jenazahnya. " 


4072 


jc. Laa ^ jj ^)-aC. jc. jl Ifl i " 

J jjjj Jlalls (jc- jl LajVl 
(JLLjJI 4»_il7i ^a j ^aAjjj*j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Katsir] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Umar bin Muhammad] 
dari [Umar] -mantan 
budak (yang telah 
dimerdekakan oleh) 
Ghufrah- dari [seorang 
laki-laki] Anshar, dari 
[Hudzaifah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap umat 
ada majusinya, dan 
majusinya umat ini 
adalah orang-orang yang 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







mengatakan 'tidak ada 
takdir'. Jika ada yang 
meninggal dari mereka 
maka jangan kalian 
jenguk jenazahnya, dan 
jika ada yang sakit dari 
mereka maka jangan 
kalian jengguk. Mereka 
adalah kelompoknya 
Dajjal, maka telah 
menjadi hak Allah untuk 
menggabungkan mereka 
dengan Dajjal." 


4073 


£U j U^ j)i u' 

J-a ^51 (jjla. ^ (j! f^'"J , 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] bahwa 
[Yazid bin Zurai'] dan 
[Yahya bin Sa'id] 
menceritakan kepada 
mereka, keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Auf] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Qasamah 
bin Zuhair] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Musa 
Al Asy'ari] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 
menciptakan Adam dari 
segenggam tanah dari 
semua jenis tanah. 
Kemudian keturunannya 
datang beragam sesuai 
dengan unsur tanahnya. 
Ada di antara mereka 
yang berkulit merah, 
putih, hitam, dan antara 
warna-warna itu. Ada 
yang lembut dan ada 
yang kasar, ada yang 
buruk dan ada yang 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



baik." Dan ada tambahan 
dalam hadits Yahya; 
"dan ada pula di antara 
(sifat) itu", adapun 
lafadz (redaksi) hadits di 
atas adalah riwayat 
Yazid. 



4074 



^jc. I la ] j-aJA-a]l 
^1 ' ■ ua (jj Atll ^jc (jc- o-lnc 
Jc (jt ^ aluiSl (j-a^^)ll ^JC- 

*dll (3 J*0 s-Lka Jijill 

4jLaj ^ul^9 ^alLij ^-4^ ^1 LT^ -3 

La JUa £3j p («i 

4 mjflla ^wij La .1^,1 ^a aSi ^ 
jl jlill (J-a LgJlfLa Ai)l (1 <'< VI 
j) Ajii ■ ' IjSS ^ VI Aj=JI (J-a 

UjIj£ Jc. dl^ Isi iil ^ 
JaI 

(j-* J ojLtLill J I j^il S^IjLluSI 

Jl (jj jfLjl S jaili (JaI (j^i 

0^3 I jLail £jUSjS^ll 

o jq?Ml ^jjjLlii9 o j)'q?MI (JaI Lalj 
Jati ^ ,&l JlJ (Jls p 
» j.. -V' Ima SI J Jj-lLaj (Jjlj 
Jiluilj (Jij (ji Lal j (_J jLilll 
»j , , aj ima SI j L. liSj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musaddad 
bin Musarhad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Mu'tamir] ia berkata; 
Aku mendengar 
[Manshur Ibnul 
Mu'tamir] menceritakan 
dari [Sa'd bin Ubaidah] 
dari [Abdullah bin 
Habib, Abu 
Abdurrahman As 
Sulami] dari [Ali Alaihis 
Salam] ia berkata, 
"Kami pernah berada di 
pemakaman Baqi 
Gharqad dan saat itu ada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lantas 
mendekat dan duduk 
sambil membawa 
sebatang tongkat. Beliau 
kemudian membuat 
garis dengan tongkatnya 
seranya mengangkat 
kepala, beliau bersabda: 
"Tidak seorang pun di 
antara kalian kecuali 
Allah telah menentukan 
tempatnya; di neraka 
atau di surga. Dan tidak 
seorang pun dari kalian 
kecuali Allah telah 
menentukan apakah ia 
menjadi bahagia atau 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



sengsara." Seorang laki- 
laki lalu bertanya, 
"Tidakkah sebaiknya 
jika kita berdiam diri 
saja mengikuti apa yang 
telah digariskan oleh 
takdir kita dan 
meninggalkan untuk 
beramal. Karena Jika ia 
termasuk orang yang 
digariskan mendapat 
kebahagiaan maka ia 
akan bahagia, dan jika ia 
termasuk orang yang 
digariskan mendapat 
kesengsaraan maka ia 
akan sengsara." Beliau 
bersabda: "Hendaklah 
kalian tetap beramal, 
sebab setiap orang akan 
diberi kemudahan (untuk 
meniti takdirnya). Orang 
yang ditakdirkan untuk 
bahagia maka ia akan 
dimudahkan untuk 
mendapatkan 
kebahagiaan itu, dan 
orang yang ditakdirkan 
untuk sengsara maka ia 
akan dimudahkan untuk 
mendapatkan 
kesengsaraan." 
Kemudian beliau 
membaca: "(Adapun 
orang yang memberikan 
(hartanya dijalan Allah) 
dan bertakwa, dan 
membenarkan adanya 
pahala yang terbaik 
(syurga), maka Kami 
kelak akan menyiapkan 
baginya jalan yang 
mudah. Dan adapun 
orang-orang yang bakhil 
dan merasa dirinya 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



cukup, serta 
mendustakan pahala 
terbaik, maka kelak 
Kami akan menyiapkan 
baginya (jalan) yang 
sukar) -Qs. Al Lail: 5- 
10-. 



4075 



^jC. B^J^ (jjl (jC- ^J"^^ 1^'''' ^ 

(ji 3jl jlS (Jla jiij is Aji 

* % ' % 'f f °- — ° " 't t a 

(j-o likl lijal Ulaa (jjj-aici 

Atll ^U^i Atll (J JJ-aj t— sLkLal 
3^aSJ lAf- * 1 *'ll T aliji A Ji& 
Juc. lil 2jI ^3 jiall ^ «.VjA 
^■"^11 ^ !>Lklji j-ac. (Jj <&l 
^1 1 •• <r, Ua '-«.l La j IjI 4jajj£li 
cJia yi cse- 1 -^ 

liLa j^la ia AJI (j-a^-jll .JJC. UI 

ujj^jj u' J^' UJ* J^J U"^ 
j-^J * u' u>* c - < j^ f™' 
lili! jl Clyal lij Jlla diji 

.jjc. <j ' alkj (_ja!I j ^^j^i i^JJ 
(JiLa ^aAAkV (jl ^ jift (jJ fdll 
<ia iil aIjI La Aijjll Uaji .jAJ 
(JLa p j-^W u-?j« 

j^pJs LaJJjllJ 1 . 'l U^.11 jjj ^ic- 
AjIc. 2jI (^glLa <&l J jiaj Ait 

-iJJul Ji. J 1 JJUC. jjlLi j) jiili J 
j» l'MI .jI jjj JaIuj ' ■ iLuil (J^aljJ 

Jl AjJJ^J Ailuia aljjjj 4j]c iil 

AjAiJ ( _ s ic Aja£ £jja jj Ajjj^j 
U^ L5^-)^' ^ 

iil (^glia ^iil 3 j^j 3^3 

•J&I 3 l'la^a (jlj iill Vj <JJ 
olSjJI ^jJjJj oiL-all ijiij 



3la !>Lbj A2\ ■'"•'» iajLil 

31I AaiLaj^ 4JLL1J Ufaj«i 3^ 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Mu'adz] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Kahmas] 
dari [Ibnu Buraidah] dari 
[Yahya bin Ya'mar] ia 
berkata, "Orang yang 
pertama kali berbicara 
masalah takdir di kota 
Basrah adalah Ma'bad Al 
Juhani. Aku dan Humaid 
bin Abdurrahman Al 
Himyari pergi untuk 
berhaji atau umrah. 
Kami lalu bergumam, 
"Jika nanti kami bertemu 
dengan salah seorang 
sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka akan 
kami tanyakan 
kepadanya tentang apa 
yang dikatakan oleh 
orang-orang seputar 
takdir. Lalu Allah 
mentakdirkan kami 
bertemu dengan 
[Abdullah bin Umar] 
ketika ia akan masuk ke 
dalam masjid, sehingga 
aku dan sahabatku itu 
mendekatinya. Aku 
mengira sahabatku akan 
mewakilkan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



~3 (JLa jUj^l (jc. ^jiLU 

4luij j *d)lj (j-ajJ 

fi^jj^ j^allj (j-ajJ J ^aj^lj 
(Jll ' " A i La (Jll s jajj 

iii i*j (ji <jil (jUAvi (jc- 

Aill si JJ (jSj ^ (jll si JJ lillfi 

<C.lLll (jc. <jrf J^*^ ^ ^Ji 
(j-o ^Itlj I g "*- (J jluiill La (Jll 

I^jIjLoI (jc. ts j_jji.la <Jll (JjLuJI 
<_Sjj jl j I^jjj <iV! ifi ji (Jll 
£lc. j aJUJI Sljill sliiJI 

p Jli (jliill ,^3 (jjljUaJJ 

U <Jll 'fl \S% CilJa (jikil 
auI dili JjLloII (ji <_sjJj (J* 

(JJJJ^ 4jll (Jll jilc. I jiaj j 
J.lLli 1 M ' -s 'l O a^ttl«J ^£UI 
('"'lljr- jj Cf " "* (j'- u.)"".) * ^ 

(jc SJjjj jj auI Jjia (Jll 
JJC. (jj ^aa j J-<**-J (JJ i>s*^ • 
(jj <&l JJC lisi Yll (jiijll 

JjJjij L«j j Jali <1 ljj£ja 
<JLLi3 Jll 51 j sjaJ jSja <ua 
U (Jlaa 4 'j^ t- jl j« j-a (J^j 

p/— iJi ,^1 (J-a*j LajS *d)l (J juij 

<_s^ j' e s "~ i a j' ^ 

j3 / j (Jll (jVI ■ a "'l j ° "j 

jl (Jijll (Jlal ^jJ^a-aj 

(jl (Jll (J-aill adifl j» jail (j'— »; 

(JaI (J-a*J jjjuyj AiiJI (JaI 

(jj^uiy jUlI (JaI (jlj AjiJI 

(jj Jj^^a Ujik jllll (JaI (J-ail 

(jUiui (jc ^jlj^all UiiSk jlLk 

(jC JJ ji (jj 4-aalc i ««^ (Jll 
J^*-J (j^ (j'' '^*^JJ^ (j^ . " 

(Jll (J— 11 '33 't Ia^j 

SlLall fiil (Jll f^i\ Lal ' 
^jj-aj ( "'j jl l 

(j-a (Jl LuC -VI j (jl \ J£-"i 
A Mh JjIj jjI (Jll 4jli=JI 



pembicaraan itu 
kepadaku, maka aku pun 
berkata, "Wahai Abu 
Abdurrahman, di antara 
kami telah muncul 
orang-orang yang 
membaca Al-Qur'an dan 
tekun dalam menuntut 
ilmu, namun mereka 
menyakini bahwa tidak 
ada takdir, dan sesuatu 
itu terjadi begitu saja 
tanpa ada campur tangan 
takdir!" Ibnu Umar lalu 
berkata, "Jika kalian 
berjumpa dengan 
mereka maka katakanlah 
bahwa aku berlepas diri 
dari mereka dan mereka 
juga berlepas diri dariku. 
Dan demi Dzat yang 
Abdullah bin Umar 
bersumpah atas nama- 
Nya, sekiranya mereka 
memiliki emas sebesar 
gunung uhud, lalu 
mereka 

menginfakkannya, maka 
Allah tidak akan 
menerimanya hingga 
mereka beriman dengan 
takdir." Kemudian ia 
berkata, " [Umar Ibnul 
Khaththab] 

menceritakan kepadaku, 
ia berkata, "Sewaktu 
kami sedang bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, tiba- 
tiba datang seorang laki- 
laki yang mengenakan 
pakaian yang sangat 
putih dan rambutnya 
sangat hitam. Tidak ada 
tanda-tanda bahwa ia 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



dalam perjalanan yang 
jauh, namun tidak 
seorang pun dari kami 
yang mengenalnya. 
Kemudian ia mendekati 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, ia 
menyandarkan lututnya 
pada lutut Nabi dan 
meletakkan kedua 
telapak tangannya pada 
kedua paha beliau. 
Setelah itu ia berkata, 
"Wahai Muhammad, 
kabarkanlah kepadaku 
tentang Islam?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
menjawab: "Islam itu 
adalah engkau bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah 
selain Allah dan 
Muhammad adalah 
utusan-Nya. Engkau 
tegakkan shalat, engkau 
tunaikan zakat, engkau 
kerjakan puasa 
ramadhan dan berhaji ke 
Baitullah jika mampu." 
Laki-laki itu berkata, 
"Engkau benar." Umar 
berkata, "Kami pun 
merasa heran kepadanya, 
ia yang bertanya dan ia 
sendiri yang 
membenarkannya" . 
Laki-laki itu bertanya 
lagi, "Kabarkanlah 
kepadaku tentang 
iman?" beliau 
menjawab: "Iman adalah 
engkau beriman kepada 
Allah, para malaikat- 
Nya, kitab-kitab-Nya, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



para Rasul-Nya, hari 
akhir dan beriman 
dengan takdir; yang 
buruk atau yang baik." 
Laki-laki itu berkata, 
"Engkau benar." Laki- 
laki itu melanjutkan, 
"Kabarkanlah kepadaku 
apa itu ihsan?" beliau 
menjawab: "Engkau 
beribadah kepada Allah 
seakan-akan melihat- 
Nya, jika engkau tidak 
dapat melihat-Nya, 
sesungguhnya Ia dapat 
melihatmu." Laki-laki 
itu bertanya lagi, 
"Kabarkanlah kepadaku 
tentang hari kiamat?" 
beliau menjawab: 
"tidaklah orang yang 
ditanya lebih tahu dari 
pada yang bertanya." 
Laki-laki itu bertanya, 
"Kalau begitu, 
kabarkanlah kepadaku 
tanda-tandanya?" beliau 
menjawab: "Jika seorang 
budak telah melahirkan 
tuannya, lalu engkau 
melihat orang-orang 
yang telanjang kaki 
(miskin) lagi 
pengembala domba telah 
berlomba-lomba 
membuat bangunan yang 
tinggi." Umar berkata, 
"Laki-laki itu lalu pergi, 
dan aku tetap berdiam 
diri selama tiga hari. 
Kemudian beliau 
bersabda: "Wahai Umar, 
tahukah kamu siapa laki- 
laki yang bertanya itu?" 
Aku menjawab, "Allah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



dan Rasul-Nya lebih 
tahu. Beliau bersabda: 
"Itu adalah Jibril, ia 
datang kepada kalian 
untuk mengajarkan 
tentang perkara agama 
kalian." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musaddad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Utsman bin Ghiyats] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Buraidah] 
dari [Yahya bin Ya'mar] 
dan [Humaid bin 
'Abdurrahman] 
keduanya berkata, 
"Kami bertemu dengan 
[Abdullah bin Umar], 
lalu kami ceritakan 
kepdanya tentang takdir 
dan apa yang orang- 
orang katakan tentang 
hal itu.... lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana hadits 
tersebut. Namun ia 
menambahkan, ia 
berkata "Lalu ada 
seorang laki-laki dari 
Muzainah atau Juhainah 
bertanya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
kita harus beramal? 
Apakah amalan itu 
berdasar pada takdir 
yang telah berlalu atau 
berdasar pada sesuatu 
yang baru?" beliau 
menjawab: "Berdasarkan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



pada sesuatu yang telah 
ditetapkan." Laki-laki 
itu, atau sebagian orang 
bertanya lagi, "Lalu 
untuk apa kita beramal?" 
beliau menjawab: 
"Sesungguhnya ahli 
surga akan dimudahkan 
untuk beramal dengan 
amalan penduduk surga, 
dan ahli neraka akan 
dimudahkan untuk 
beramal dengan amalan 
penduduk neraka." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Mahmud bin 
Khalid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Firyabi] dari 
[Sufyan] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Alqamah 
bin Martsad] dari 
[Sulaiman bin Buraidah] 
dari [Ibnu Ya'mar] 
dengan hadits yang 
sama, "bertambah dan 
berkurang." Ia bertanya, 
"Lalu Islam itu apa?" 
Beliau menjawab: 
"Menegakkan shalat, 
menunaikan zakat, 
melaksanakan haji, 
puasa pada bulan 
ramadhan, dan mandi 
junub." Abu Dawud 
berkata, "Alqamah 
adalah seorang murjiah." 



4076 




Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Abu 
Farwah Al Hamdani] 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



(J JJ^J /jty \ ijUaS (JlLij jA 
(J» f'' (jl alLij 4 jl& Aljl (_s-l*-a «Uli 

J -'f' (jjia (J* ^ ^''JV* 

jSja 34-j ilft^ jl=JI & 

L_a jJa (j^i jiluj ^ji^ 4ji}A 
^jILa /Ljlll AjSc. 3j3 Jll JU=Ji 



dari [Abu Zur'ah bin 
Amru bin Jarir] dari 
[Abu Dzar] dan [Abu 
Hurairah] keduanya 
berkata, "Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam duduk 
bersama para 
sahabatnya, tiba-tiba 
datang orang asing dan 
tidak seorang pun dari 
kami yang mengenalnya, 
hingga ia minta untuk 
bertemu (beliau). Lalu 
kami minta izin kepada 
beliau untuk membuat 
tempat duduk, hingga 
orang-orang asing dapat 
berjumpa dengannya. 
Kemudian kami 
membuatkan beliau 
tempat duduk dari tanah 
liat yang agak tinggi, 
lalu beliau duduk di 
atasnya sementara kami 
duduk di sampingnya. . . 
Lalu ia menyebutkan 
sebagaimana hadits 
tersebut. Kemudian 
datanglah seorang laki- 
laki... lalu ia 
menyebutkan keadaan 
laki-laki itu hingga ia 
pun mengucapkan salam 
dari ujung para jama'ah, 
ia mengucapkan, 
"Semoga keselamatan 
atas kamu wahai 
Muhammad." Ia 
(perawi) berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu manjawab 
salamnya." 



4077 



Telah menceritakan 
kepada kami 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



jjj| (jc. ^j^aJa^JI JLL (jj 
i (jj ^jl Clyjl (Jls ^alpll 

iiil Jll ^jJa ^ Ajajsj 

«Lbiajl (JaIj 4jIj1 ala LjjlC. 

a^.1 Jio disaji j ^JLic.1 j-a 

La (jl ^j^aIIj (j-ajJ 

La (jl J (2]ilaaj (j5Lj p (2LLL£jl 
Clii jlj <23lli oA (jSj ^L! (2]Uai.l 
P Jlljllll ("<UM |jA jj£ ^jic. 

<&l JL1C. Cuil 

(jLajll (jj Aijii. ■ - lu) p Jls (211 j 
5jj ■ p Jll (211 j (jL <Jlaa 

(211 j ijla iiLjj AjIc Mil 



[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Sinan] dari [Wahb bin 
Khalid Al Himshi] dari 
[Ibnu Ad Dailami] ia 
berkata, "Aku 
mendatangi [Ubay bin 
Ka'b], lalu aku katakan 
kepadanya, "Ada sesuatu 
yang mengganjal dalam 
hatiku tentang perkara 
takdir, maka 
ceritakanlah kepadaku 
tentang sesuatu semoga 
Allah menghilangkan 
keresahan itu dari dalam 
hatiku." Ia menjawab, 
"Jika Allah menyiksa 
semua makluk yang ada 
di langit dan di bumi, 
maka itu bukanlah suatu 
kezhaliman yang Dia 
lakukan atas mereka, 
dan sekiranya Dia 
memberikan rahmat 
kepada mereka, 
sesungguhnya rahmat- 
Nya adalah lebih baik 
dari amalan yang telah 
mereka lakukan. Jika 
engkau bersedekah 
dengan emas sebesar 
gunung uhud di jalan 
Allah, maka Allah tidak 
akan menerimanya 
hingga engkau beriman 
dengan takdir. Dan 
engkau mengetahui 
bahwa apa saja yang 
ditakdirkan menjadi 
bagianmu tidak akan 
meleset darimu, dan apa 
yang tidak ditakdirkan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







untuk menjadi bagianmu 
tidak akan engkau 
dapatkan. Jika engkau 
meninggal bukan di atas 
keyakinan yang 
demikian ini, maka 
engkau akan masuk 
neraka." Abu Ad 
Dailami berkata, 
"Kemudian aku 
mendatangi [Abdullah 
bin Mas'ud], lalu ia 
mengatakan seperti itu 
pula. Aku lalu 
mendatangi [Hudzaifah 
Ibnul Yaman], lalu ia 
mengatakan seperti itu 
pula. Kemudian aku 
mendatangi [Zaid bin 
Tsabit], lalu ia 
menceritakan kepadaku 
sebuah hadits Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu 
pula." 


4078 


^llgj) ^aLuii (jj j°» a U!i.la. 
(jj ^jA (jc- ^Lij (jj -liljal' 

(jSj ^aJ litlLal La (j! ^ixj (^jii. 
La [Jj] (jj (Jj^J aHaj A jlc Atll 
ijSj ( _ s i=L 0^ JJ-^-» 

(ji illoj <jic- iill (^glla 
( _ r La iJJjB I^A JJC- ^^jit CllLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Musafir Al Hudzali] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Hassan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Rabah] dari [Ibrahim bin 
Abu Ablah] dari [Abu 
Hafshah] ia berkata; 
[Ubadah bin Ash 
Shamit] berkata kepada 
anaknya, "Wahai 
anakku, sesungguhnya 
engkau tidak akan dapat 
merasakan lezatnya 
iman hingga engkau bisa 
memahami bahwa apa 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







yang ditakdirkan 
menjadi bagianmu tidak 
akan meleset darimu, 
dan apa yang tidak 
ditakdirkan untuk 
menjadi bagianmu tidak 
akan engkau dapatkan. 
Aku pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pertamakah 
yang Allah ciptakan 
adalah pena, lalu Allah 
berfirman kepadanya: 
"Tulislah!" pena itu 
menjawab, "Wahai 
Rabb, apa yang harus 
aku tulis?" Allah 
menjawab: "Tulislah 
semua takdir yang akan 
terjadi hingga datangnya 
hari kiamat." Wahai 
anakku, aku pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa meninggal 
tidak di atas keyakinan 
seperti ini maka ia bukan 
dari golonganku." 


4079 


j ^ (jl ;"q i' uj^a uj^a 
(Jla (^jja-all ^JLLa jjj laa 1 UJ^a 
j^aC (jt 4 IjJC. (jj jl A i a 1 i a 
(JjiLj LLjjLia jllp j)J 
(^Jjll (jC^)J^J ojj jA UI 
gSaJ (Jl3 ^iLij 4j1c auI ( _ s Jj-3 

j^ 1 Vi-v j4. 1 j 1 V! 1 14. l'ijil l*\"A 
( _ r uj jji Clljl ^51 (Jlai Aial! 

^jil Jft jlj O-^J «I J jjll 

tr iaLkj jl (Jjii (^ic. ojia 

(Jl a Lujjja ^51 cltf^jW 

j)C j^j-oC. j)C. ^JLLa j)J 
o^)J^A UI (jjjjlla 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] . 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Shalih] secara makna, ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Amru bin 
Dinar] ia mendengar 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







[Thawus] berkata; Aku 
mendengar [Abu 
Hurairah] mengabarkan 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 'Adam dan 
Musa saling 
berargumentasi. Musa 
berkata, "Wahai Adam, 
engkau adalah bapak 
kami, engkau telah 
merugikan kami dan 
engkau telah menjadikan 
kami keluar dari surga! 
Adam menjawab, 
"Wahai Musa, Allah 
telah memilih dan 
memberimu kitab 
Taurat, kenapa engaku 
menyalahkan aku atas 
suatu perkara yang Allah 
telah tetapkan 
terhadapku empat puluh 
tahun sebelum aku 
diciptakan?" Maka 
Adam dapat 
mengalahkan Musa." 
Ahmad bin Shalih 
menyebutkan dari Amru, 
dari Thawus, ia 
mendengar dari Abu 
Hurairah. 


4080 


UJja (Jli ^JLLa (jj Aa^I UJJa 
(jj ^UiA (Jli i_JA j (jjl 
(jl 4jjI (jC. .aiujl (jj 3 (jC- H 
(J J"'J (J' «H' ' JU-i.ll ji j2.r-. 
(jl -iluij AjIc iil t _ s ii-a <&l 
(_£j]l ^jl lijl <_sj Ij (JU t _ s Iu _j/> 
Atll si jli AiaJl (j« A l jig'ij 1 if j-i 1 

^31 <J (JUa ^31 Ij jjI CjjI (Jlia ^51 
i2La 'M ^ij j^ill i_jjl (Jli £ij 

Jli 33 ijiiii ^iUi'i >i 3 

jl ^jic. ^11«^ Ui (Jli ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Wahb] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Hisyam bin Sa'd] dari 
[Zaid bin Aslam] dari 
[Bapaknya] bahwa 
[Umar Ibnul Khaththab] 
berkata, "Rasulullah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Musa berkata, "Wahai 
Rabb, perlihatkanlah 
kepadaku Adam, orang 
yang telah mengeluarkan 
kami dan dirinya dari 
surga." Lalu Allah 
memperlihatkan Adam 
kepadanya, Musa pun 
berkata, "Engkau Adam 
bapak kami!" Adam 



menjawab, "Benar." 
Musa berkata lagi, 
"Engkaukah orang yang 
telah ditiupkan ruh oleh 
Allah, diberikan 
pengetahuan tentang 
nama-nama segala 
sesuatu, dan Allah 
memerintahkan para 
malaikat untuk sujud, 
lalu mereka sujud 
kepadamu?" Adam 
menjawab, "Benar." 
Musa bertanya, "Lalu 
apa yang mendorongmu 
untuk mengeluarkan 
kami serta dirimu dari 
surga?" Adam balik 
bertanya, "Lalu kamu 
sendiri siapa?" Musa 
menjawab, "Aku adalah 
Musa." Adam bertanya, 
"Kamukah Nabi dari 
kalangan bani Isra'il 
yang Allah telah 
mengajakmu berbicara 
dari balik tabir tanpa ada 
seorang perantara?" 
Musa menjawab, 
"Benar." Adam bertanya, 
"Tidakkah engkau 
mengerti bahwa itu 
semua sudah ditentukan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



oleh Allah dalam kitab- 
Nya (Al Lauhul 
Mahfudh) sebelum aku 
diciptakan?" Musa 
menjawab, "Benar." 
Adam bertanya, "Lalu 
kenapa engkau 
menyalahkanku atas 
sesuatu yang telah 
ditentukan Allah 
sebelum aku 
(diciptakan)?" Ketika itu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Adam 
mengalahkan Musa, 
Adam mengalahkan 
Musa." 



4081 



■ . \\ laa II (jj jaC ^ J'* 7- SI 

(jS <Jls ^A Jjgi (j? pJl (^JJ (j-o 
t'iiai» jic. Jlla 4jVI ^;''»°^ 

^ilulj Ajlc Alll t^jjj-a AUl lJj^J 
( _ s lLa A)jl (J JJ-uJ (Jla3 l$ic (Jlui 

<luuj fl jg_Ia ^ ^3l Jjli. 



<i=JI JaI (J-«Jj «.^3* 

jUll s-V^A Ciaik JUa Ajjj 4_La 
(Jla3 (jjiiaj jUll (JaI (J-aaJj 

-j«< aui (j ij (J4-j 

AjIc. auI ^U^i ^Sil J yji'j Jlla 

(jii i jj (J^j jc iiii (j) ^i^ij 

(JaI (J-a*J Ala» uni <1=J1 Juill 

Ala» uni jUll JLutll (ji=>- Ijjj 
^^Jc. Clljij ( _ s Ja. jUll (JaI (Ji»J 
^ la lj3 jlill (JaI JLacI j-o (J-aC. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
Al Qa'nabi] dari [Malik] 
dari [Zaid bin Unaisah] 
bahwa [Abdul Hamid 
bin Abdurrahman bin 
Zaid Ibnul Khaththab] ia 
mengabarkan kepadanya 
dari [Muslim bin Yasar 
Al Juhani] bahwa [Umar 
Ibnul Khaththab] pernah 
ditanya tentang ayat ini: 
(Dan ingatlah ketika 
Tuhanmu mengeluarkan 
keturunan anak-anak 
Adam dari sulbi mereka) 
-Qs. Al A'raf: 172- Al 
Qa'nabi membaca ayat 
tersebut, lalu Umar 
berkata, "Aku juga 
pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya 
tentang ayat itu, lalu 
beliau menjawab; 
"Sesungguhnya Allah 
menciptakan Adam, lalu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




Allah mengusap 
punggungnya dengan 
tangan kanan-Nya 
hingga keluarlah 
keturunan Adam dari 
punggungnya. 
Kemudian Allah 



berfirman: "Aku 
menciptakan mereka 
untuk masuk surga, dan 
mereka akan beramal 
dengan amalan-amalan 
penduduk surga." 
kemudian Allah kembali 
mengusap punggung 
Adam hingga keluarlah 
keturunan Adam dari 
punggungnya. Setelah 
itu Allah berfirman: 
"Aku menciptakan 
mereka untuk masuk 
neraka, dan mereka akan 
beramal dengan amalan- 
amalan penduduk 
neraka." Seorang laki- 
laki bertanya, "Wahai 
Rasulullah, lalu untuk 
apa gunanya beramal?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya jika 
Allah menciptakan 
seorang hamba untuk 
masuk ke dalam surga 
maka Ia akan 
menjadikannya beramal 
dengan amalan 
penduduk surga, 
sehingga ia mati dengan 
amalan penduduk surga 
lalu memasukkannya ke 
dalam surga. Dan jika 
Allah menciptakan 
seorang hamba untuk 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







masuk ke dalam neraka 
maka Ia akan 
menjadikannya beramal 
dengan amalan 
penduduk neraka, 
sehingga ia mati dengan 
amalan penduduk neraka 
lalu memasukkannya ke 
dalam neraka." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad Ibnul 
Mushaffa] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Umar bin Ju'tsum Al 
Qurasyi] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Zaid bin Abu 
Unaisah] dari [Abdul 
Hamid bin 
Abdurrahman] dari 
[Muslim bin Yasar] dari 
[Nu'iam bin Rabi'ah] ia 
berkata, 'Aku 
sependapat dengan 
[Umar Ibnul Khaththab] 
dengan hadits ini, namun 
hadits Malik lebih 
lengkap." 


4082 




Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Qa'nabi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir] dari 
[Bapaknya] dari 
[Raqabah bin 
Mashqalah] dari [Abu 
Ishaq] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] dari [Ubay bin 
Ka'b] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







bersabda: "Anak kecil 
yang dibunuh oleh 
Khidhir ditakdirkan 
untuk menjadi kafir, jika 
ia tetap hidup maka ia 
akan berlaku zhalim 
kepada kedua orang 
tuanya dan berlaku 
kufur." 


4083 


U^" ^Hf^ ^1» La jC. (J"- i "j 
jj ^ji Liiik (JlS UjAjC (jjl 

§ > ^ e ' ' e' 

Uli J j3 ^ Cjj^j f^'"J ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Khalid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al firyabi] 
dari [Isra'il] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ishaq] dari [Sa'id bin 
Jubah] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubay bin Ka'b] ia 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
tentang firman Allah: 
(dan adapun anak itu, 
maka kedua orangtuanya 
adalah orang-orang 
mukmin) -Qs. Al Kahfi: 
80-. Beliau mengatakan: 
"Anak itu telah 
ditakdirkan untuk 
menjadi kafir." 


4084 


LS j'j^ (j' -iia-i l-Jji=>- 
jj^ac (jt Ajjjc (jj jj1 j« i u Uiiik 

(jjl (Jl^ (JUS JJf^ jj \l» LU (jC 

1 lili IVir-. jr^-.,i JIS 
d » Voi d ;„lj (J jl 2j (jl^j^all i ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Mihran 
Ar Razi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Amru] 
dari [Sa'id bin Jubair] ia 
berkata; [Ibnu Abbas] 
berkata; telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



^jj ^aa < iL^a j ^ 4 j» l'j'i iL^a 
,la.lj «II (j\j4joi lj^>ja.l JJJ^ 

L)j ' ^* ^ ^ ^ ■ "»*l 3^^5 

jjjajjl 4jol (jlaj ^^i ^T - .: la I 

(JlLo <alc (jj^J 
' " 1« JJ lilljl (J!lq 4j j jfLi 
'"'l <aK _>ojJ3 c^lLa 4jJI 

£j 4iic j 4laJ j Ai jj ■ ■ uSj3 
4_j3 rcijj m jl Jji" ' ■ 

(J-aaj (J-a*J jaSia.1 (jli ^J_>!l 

(jj^J t5 Ji 4_iaJI (JaI 
^Ijj lj3 jl ^Ijj VI 

^ia.1 jlj l^LLiia jlill JaI 

La jlill (JaI (Ja«J (J-a*jl 

Aj3 jl ^Iji VI I jj Ajjj (jj^J 

I4li.il 4iaJI JaI (J-«j 



menceritakan kepadaku 
[Ubay bin Ka'b] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Khidhir 
melihat seorang anak 
kecil yang sedang 
bermain dengan anak- 
anak yang lainnya, lalu 
ia memegang kepala 
anak tersebut dan 
membunuhnya. Musa 
bertanya, "Mengapa 
kamu bunuh jiwa yang 
bersih?" -Qs. Al Kahfi: 
74-. 



4085 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar An Namari] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] -dengan 
makna yang sama, 
namun periwayatan 
hadits Sufyan dengan 
cara ikhbar- dari [Al 
A'masy] ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Wahb] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Mas'ud] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menceritakan kepada 
kami -seorang yang jujur 
dan dapat dipercaya-, 
beliau bersabda: 
"Sesungguhnya 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



penciptaan salah seorang 
dari kalian terhimpun 
dalam perut ibunya 
selama empat puluh hari. 
Kemudian menjadi 
segumpal darah selama 
waktu itu juga (selama 
empat puluh hari juga), 
kemudian menjadi 
segumpal daging selama 
waktu itu juga, 
kemudian diutus seorang 
malaikat dan 
diperintahkan untuk 
mencatat empat perkara; 
lalu ditulislah rizkinya, 
ajalnya, amalnya, 
sengsara atau bahagia. 
Setelah itu, ditiupkan 
ruh kepadanya. 
Sungguh, salah seorang 
dari kalian beramal 
dengan amalan 
penduduk surga hingga 
batas antara dirinya 
dengan surga hanya 
sejengkal, namun takdir 
telah mendahuluinya, ia 
pun melakukan amalan 
penduduk neraka hingga 
ia masuk ke dalam 
neraka. Dan salah 
seorang dari kalian 
beramal dengan amalan 
penduduk neraka hingga 
batas antara dirinya 
dengan neraka hanya 
sejengkal, namun takdir 
telah mendahuluinya, ia 
pun melakukan amalan 
penduduk surga hingga 
ia masuk ke dalam 
surga." 



4086 




Telah menceritakan 
kepada kami 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





(Ji 1 alc. 1 (J JJ^J lj alLij 

Jll ^ Jll jllll JaI (j-o a!=JI 


[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Yazid Ar 
Risyk] ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Mutharrif] dari 
[Imran bin Hushain] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
ditanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah 
antara calon penduduk 
surga dengan penduduk 
neraka telah diketahui?" 
beliau menjawab: "Ya." 
orang itu bertanya lagi, 
"Lalu untuk apa orang- 
orang beramal?" beliau 
menjawab: "Setiap orang 
akan dimudahkan 
menuju garis yang telah 
ditentukan." 


4087 


-Ijc 1 i i ' ^ (JjJa. (jJ ' fl's 1 ulja 

ajc- jjI / « jaili jj (jj Atll 

^1 (jj JJa-ui (, UJa (Jll (jiajll 

jjiLa <^A^ (jijUaaJI jj jie 
I jU aj 'i (Jll alljaj AjIc auI 

£a *ij jjlll dJii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hanbal] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yazid Al Muqri Abu 
Abdurrahman] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Sa'id bin Abu Ayyub] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Atha bin Dinar] dari 
[Hakim bin S y arik Al 
Hudzali] dari [Yahya bin 
Maimun Al Hadhrami] 
dari [Rabi'ah Al Jurasyi] 
dari [Abu Hurairah] dari 
[Umar Ibnul Khaththab] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







bersabda: "Janganlah 
kalian duduk bersama 
orang-orang yang 
menolak takdir dan 
jangan kalian serahkan 
perkara itu kepada 
hakim mereka." 


4088 


jc <jl jc jj] Hula ■j.luia Hula 

U^" ^Hf^ ^3* fc " j^ 

Ajic jil 1* ."^ jLuAjc jjl 

jiS^) ullall JVjI jC (JjAJJ al 

jiLalc 1 jjlS Laj ilc 1 iiil <Jlaa 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Abu 
Bisyr] dari [Sa'id bin 
Jubah] dari [ibnu Abbas] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah ditanya 
tentang anak-anak kaum 
musyrikin? Beliau lalu 
menjawab: "Allah lebih 
tahu dengan yang 
mereka lakukan." 


4089 


UjJLa sA^j jj l_jIa ^11 Aic ulla 
jlj^)-a jj ^juj^j-a LjjAk j q- AjSj 
j T 1 ^ lall IjJC jj JJJ^j 

'i» «11 ^-1^)^. jJ Uj.Ja Vla 
auI lic jc jUj jj < jc 

I •* 1 V<j"i\1 5 2 A*J C- jC. jj n 1« l! j 1 

jiiajjJJI t£ jl Atll (J^J^J ^ 

(J jjboj U dilis '"^'^ j-° f* JLaa 

LaJ 1 Sll (JIS (J-aC !>L) jil 

(J jIjjj Ij * " ilS jiLalc 1 

jigjLjl j-a JIS ji^ji^l 

LaJ ^1 Sll JlJ (J-aC !>L ■ " llS 

jiLalc 1 jjlS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahhab bin Najdah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Marwan Ar Raqqi] dan 
[Katsir bin Ubaid Al 
Madzhiji] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Harb] secara makna, dari 
[Muhammad bin Ziyad] 
dari [Abdullah bin Abu 
Qais] dari [Aisyah] ia 
berkata, "Aku bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 
bagaimana nasib anak- 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







anak kecil yang orang 
tua mereka mukmin?" 
beliau menjawab: 
"Mereka bagian dari 
bapak-bapak mereka." 
Aku bertanya lagi, 
"Wahai Rasulullah, 
meskipun mereka tidak 
punya amal?" beliau 
menjawab: "Allah tahu 
dengan apa yang mereka 
lakukan." Aku bertanya 
lagi, "Wahai Rasulullah, 
bagaimana dengan nasib 
anak-anak kaum 
musyrikin?" beliau 
menjawab: "Mereka 
bagian dari bapak-bapak 
mereka." Aku bertanya 
lagi, "Wahai Rasulullah, 
meskipun mereka tidak 
punya amal?" beliau 
menjawab: "Allah tahu 
dengan apa yang mereka 
lakukan." 


4090 


^jC ^ ia ] ^jj ^jc. Ifl i u 

iill (_5-lj-a /« ."^ j^Juill ( _j T LLa JjAl 1 
jti^i"iVI jj^v u^ii ;Lij 4 ilr. 
J J' "J ''' «"'115 4 '!<-• 1'^«' 

^ ^3 I^IL) 5aI t$j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Thalhah bin Yahya] 
dari [Aisyah binti 
Thalhah] dari [Aisyah] 
Ummul Mukminin, ia 
berkata, "Anak anak 
kecil dari kaum Anshar 
(yang telah meninggal) 
dibawa ke hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
menshalatinya. Aisyah 
berkata, "Aku bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 
beruntung sekali anak 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







kecil ini, ia belum 
pernah melakukan 
keburukan dan belum 
mengenalnya." Beliau 
balik berkata, "Atau, 
bahkan tidak demikian 
wahai Aisyah. 
sesungguhnya Allah 
menciptakan surga dan 
menciptakan pula orang- 
orang yang bakal 
menghuninya. Allah 
menciptakan surga bagi 
mereka di saat mereka 
masih berada di dalam 
sulbi orang tua mereka. 
Allah menciptakan 
neraka dan menciptakan 
pula orang-orang yang 
bakal menghuninya. 
Allah menciptakan 
neraka bagi mereka di 
saat mereka masih 
berada di dalam sulbi 
orang tua mereka." 


4091 


Mil ^jij-a <Ul! J JJ-uJ (JlUlI OJJJA 

Ij 1 jlli s-lc-Ai. (j^i (Uiaj (Ji 

LaJ alc I jJLS jjiLa jAj 
(jjLalt I_ajl£ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Qa'nabi] dari [Malik] 
dari [Abu Az Zinad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap bayi 
dilahirkan dalam 
keadaan fitrah, maka 
kedua orang tuannya-lah 
yang menjadikan ia 
yahudi atau nashrani. 
Sebagaimana unta 
melahirkan anaknya 
yang sehat, apakah kamu 
melihatnya memiliki 
aib?" Para sahabat 
bertanya, "Wahai 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Rasulullah, bagaimana 
dengan orang yang 
meninggal saat masih 
kecil?" Beliau 
menjawab: "Allah lebih 
tahu dengan yang 
mereka lakukan." 


4092 


CLijliJl C5 lt igjfr jjlj jjI (Jli 

U^)J^I j^aC (jj ■ ■■■ jj 

: „ i r ;i. | *A\ i £jl « i "i i .w \| 

LaJ alc I jil (Jl! jjiLa jAj 
(jjLalt l^jjlS 


Abu Dawud berkata, 
"Dibacakan dihadapan 
[Al Harits bin Miskin] - 
dan aku mendengar- 
berkata; [Yusuf bin 
Amru] mengabarkan 
kepadamu, ia berkata; 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ibnu 
Wahb] ia berkata; Aku 
mendengar [Malik] 
ditanya, "Sesungguhnya 
orang-orang yang 
mengikuti hawa nafsu 
menjadikan hadits ini 
sebagai hujah atas 
kami?" Malik berkata, 
"Bantahlah hujah 
mereka dengan kalimat 
terakhir dalam hadits 
tersebut." Mereka 
bertanya lagi, "Apa 
pendapatmu dengan 
orang yang meninggal 
saat masih kecil?" Malik 
menjawab, "Allah lebih 
tahu dengan apa yang ia 
lakukan." 


4093 


ijla duk ^jIjI t— i!^ lVi! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al hasan 
bin Ali] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj Ibnul 
Minhal] ia berkata; Aku 
mendengar [Hammad 
bin Salamah] 
mentafsirkan hadits, 
'Setiap bayi dilahirkan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







dalam keadaan fitrah', ia 
berkata, "Menurut kami, 
ini adalah perjanjian 
yang Allah ambil saat 
mereka masih berada di 
tulang sulbi bapak-bapak 
mereka. Yaitu saat Allah 
berfirman: '(Bukankah 
Aku Tuhanmu, mereka 
menjawab, "Betul, 
(Engkau Tuhan kami)." - 
Qs. Al A'raf: 172-. 


4094 


<&l (3 J^J (3^3 j-olc- (jt ^1 
LS^" 3 L)^ lW' 6^- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Musa Ar Razi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Zaidah] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari [Amir] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wanita yang mengubur 
anaknya hidup-hidup 
dan yang dikubur masuk 
ke dalam neraka." 
[Yahya bin Zakariya] 
berkata; [Bapakku] 
berkata; [Abu Ishaq] 
menceritakan kepadaku 
bahwa [Amir] 
menceritakan hal itu 
kepadanya, dari 
[Alqamah], dari [Ibnu 
Mas'ud], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


4095 


Jli ,j (JjI jil J J^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Tsabit] dari [Anas] 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







berkata, "Seorang laki- 
laki berkata, "Wahai 
Rasulullah, dimanakah 
bapakku?" beliau 
menjawab: "Bapakmu 
ada di neraka." Ketika 
laki-laki itu berlalu 
pergi, beliau bersabda: 
"Sesungguhnya bapakku 
dan bapakmu ada di 
dalam neraka." 


4096 


(jUaluill jl ill J J' "J lII'^I' 
g^ll (_J j^-a ^31 ij^ (j-? 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Tsabit] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya setan 
mengalir dalam 
pembuluh anak Adam 
layaknya aliran darah." 


4097 


, - 'l liajj SI Ijt lji /o laa 1 uj la 
jjjl ^jikl Jli ^JAj (jjl uj^-' 
^ la i a j Cll^jL^JI ^jj jjJaC j AjuaJ 
jlip (jj eUaC (jt ^-ijjl / jjl (jJ 

auI J jj^j /ji j U4. \i 

V Jil ^Lu3 iii ^ji-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sa'id Al hamdani] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Wahb] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Lahi'ah] dan 
[Amru bin Al harits] dan 
[Sa'id bin Abu Ayyub] 
dari [Atha bin Dinar] 
dari [Hakim bin Syarik 
Al Hudzali] dari [Yahya 
bin Maimun] dari 
[Rabi'ah Al jurasyi] dari 
[Abu Hurairah] dari 
[Umar Ibnul Khaththab] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian duduk 
bersama orang-orang 
yang menolak takdir dan 
jangan kalian serahkan 
perkara itu kepada 
hakim mereka." 


4098 


Hl la i— Sj (jJ (jjJ^A Hi la 
^C. ^jc ^U*uA ^jLjijjl 
i}jLiJ (JUlll OJJJ* 

(j-a3 Atll (jl^ (jx3 (jl^ 11 Jh\ (jl^ 

Cilil (Jiila 1 LIS (j^ ikj 
Mj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Ma'rufj berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Hisyam] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Manusia akan 
selalu bertanya-tanya 
hingga dikatakan, 'Ini 
makhluk yang Allah 
telah menciptakannya, 
lalu siapakan yang 
menciptakan Allah? ' 
Maka siapa saja yang 
mengalami hal semacam 
itu, hendaklah ia 
mengatakan 'aku 
beriman kepada Allah'." 


4099 


Hl la j jjj laa « Hl la 

Jj-vi.J jjll 'l» 1 Al-^i 'l'il-v 

\ .tni jji 5 i'ir. Vvl-v 
^JC- ( _ s j\ (jC ^aJJ ^^jjj 
'^J^ url\d^ U^jJ' 

(JlJ 'i j£j>3 cJj^j allij Ajic 

iiil SaJ iii! IjijSa lillj 1 jJll lili 

<1 (jSj jLij a!jJ ^aJj ^ la-Lall 
IfDu sjIIju (jc (Jaili -la.1 IjS^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Amru] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Salamah] - 
maksudnya Salamah 
Fadhl- ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad] - 
maksudnya Muahammad 
bin Ishaq- ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Utbah bin 
Muslim] -mantan budak 
(yang telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



(jC JJJ ^1 (jj -JJJj^ ^ ^ 
(jc ojjiAC (jj A)jl .JJC (jc lilLajj 
(jj (jjiljaJ! (jc (_)Jii9 (jJ i ti^Vl 
- 1 aJajll ,J Cijkjll ujljaJaJI .JJC 
^jiLa Alll (J jjjj -jj* LaC (_^3 

^ j ] ^ . u ~» i t " l ^J ^3 a 1 " J 4_i)c Aiil 

U Jlia 

(jUillJ I jlla (jljillj Ji! (j j^llj 

(jjj La .J*J La (jjjii (1]a (Jll 

V I _a!l! (>ajVlj s-LaLll 
jl oi^l j UaJ I «afrJjj l-a .jaj (jl (Jll 

'i i' 1 - ^ a . l' 'f e £ ' ''L 

AjLi (j j» ; l ji j C1l/Ij jl (jUilil 
^1mi -JC ( _ s ik lilliS iLaUl 
(ju J=»-J 4 'n i mil (jj3 Clll jLaLi 



dimerdekakan oleh) 
Bani Taim- dari [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, 'Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, lalu 
ia menyebutkan seperti 
hadits tersebut. Beliau 
bersabda: "Jika mereka 
mengucapkan demikian, 
maka ucapkanlah, "(Dia- 
lah Allah, Yang Maha 
Esa, Allah adalah Tuhan 
yang bergantung 
kepada-Nya segala 
sesuatu. Dia tidak 
beranak dan tidak pula 
diperanakkan, dan tidak 
ada seorang pun yang 
setara dengan Dia.) ' 
Setelah itu hendaklah ia 
meludah ke arah kiri 
sebanyak tiga kali, dan 
memohon perlindungan 
kepada Allah dari setan." 



4100 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah Al Bazzar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin Abu 
Tsaur] dari [Simak] dari 
[Abdullah bin Amirah] 
dari [Al Ahnaf bin Qais] 
dari [Al Abbas bin 
Abdul Muthallib] ia 
berkata, "Aku pernah 
berada di wilayah 
Bathha bersama 
rombongan yang di 
dalamnya terdapat 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




menjawab, "Ya, (kami 
juga menyebutnya) Al 



menjawab, "Ya, dan Al 
Anan." -Abu Dawud 



Muzn." Beliau bersabda: 
"Dan Al Anan?" mereka 



menjawab, "Awan." 



Beliau bersabda: "Dan 
Al Muzn?" mereka 



mereka, beliau melihat 
awan itu lalu bersabda: 
"Kalian menyebut apa 
ini?" para sahabat 



Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Lalu 



ada awan yang melintasi 



berkata, "Aku tidak 
menghafal lafadz Al 
Anan dengan baik- 
Beliau lalu bertanya: 
"Apakah kalian tahu 
berapa jarak antara 
langit dan bumi?" 
mereka menjawab, 
"Kami tidak tahu." 
Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya jarak 
antara keduanya adalah 
bisa tujuh puluh satu, 
atau tujuh puluh dua, 
atau tujuh puluh tiga 
tahun perjalanan -perawi 
masih ragu-, kemudian 
langit yang di atasnya 
juga seperti itu." Hingga 
beliau menyebutkan 
tujuh langit. Kemudian 
setelah langit ketujuh 
terdapat lautan, jarak 
antara bawah dan 
atasnya seperti jarak 
antara langit dengan 
langit (yang lain). 
Kemudian di atasnya 
terdapat delapan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







malaikat yang jarak 
antara telapak kaki 
dengan lututnya sejauh 
langit dengan langit 
yang lainnya. Dan di 
atas mereka terdapat 
Arsy, yang antara bagian 
bawah dengan atasnya 
sejauh antara langit satu 
dengan langit yang 
lainnya. Dan Allah 
Tabaraka Wa Ta'ala ada 
di atasnya." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Abu 
Suraij] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Abdullah bin Sa'd] dan 
[Muhammad bin Sa'id] 
keduanya berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Amru bin Abu 
Qais] dari [Simak] 
dengan sanad dan makna 
yang sama. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Hafsh] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Thahman] dari [Simak] 
dengan sanad yang sama 
dan makna hadits ini 
yang panjang. 


4101 


AlJai. (jj ^jlcVt Alt UjAk 

*> ■ »« - j. - es*». : • »< - « - 

J^JaU^l) Aa l n (jj Aaa 1 j jllij 
(Jll JJ^)i- (jJ SJAj li!iAk 1 jlll 

i* ^ ^ <"1» alu (Jll ^jjl UjAa. (Jll 

jjll IjO» 1 jjr. l"°Vl-V 1 (Jj-V Lili jj 1 

'. • ,s - . . ° °- < ». - 5-;*' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul A'la 
bin Hammad] dan 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] dan 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan [Ahmad 
bin Sa'id Ar Ribathi] 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



fli^ jC AjjI jC ajtJaia (jj ^J;^^ 
AjIc iil ^U^i «ill J i_s^^ 

juji ■""*-! '>> j (^uij^i 

fUi'S/l iSkj £JljiVl 

lilj di Uli U] illl luJ l nlj 

Jll lililc JjlU ^ inun'l^ «Uli ^jit 

jjLS 4 ;l a La) o j^. j ,J 

(j-o ^jic. Jib ^LiiLij V Aji 

lili j (j-a ^JaC. I M jU3a <Sla 
<tJu^)C jl illl La (_5J^jI 

Aji j 4j1c (Jlo 

iiil jl Ajj^L jLjjj jjl Jla 

(jjo9 <UijC j A-il^)^ 

.lic (JlJ jll laJl (JjLjj 4j!jLoLi 

jj jjj^j <Ujc jj jc 

fiik jC jC. ^J;}^ jj 

■la l n jj I jlluAj CIiiA^JIj 

<C.Loa. 4 )'\c Als\j ^cja Lall jA 

;•«!-. . „ > ■ 

j)jl jC 4C.La^ gIjjj ^ L 
jlSj 1 iJajl Aa^I (Jli LaS (_ja i "j 
( _ s ja«]I jjlj ( _ s icVI AlC ^1 <uji 
Uii9 sA^lj 4 a ° aj j-a jL-ij (jjlj 



mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahb bin Jarir] - 
Ahmad berkata, "Kami 
menulisnya dari buku 
catatannya, dan ini 
adalah lafadznya."- ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Muhammad bin Ishaq] 
ia menceritakan dari 
[Ya'qub bin Utbah] dari 
[Jubair bin Muhammad 
bin Jubair bin Muth'im] 
dari [Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata, 
"Seorang Arab badui 
mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya, 
"Wahai Rasulullah, jiwa- 
jiwa telah berat, 
keluarga telah lemah, 
harta berkurang, dan 
binatang ternak telah 
binasa. Maka mintalah 
hujan kepada Allah 
untuk kami, 
sesungguhnya kami 
meminta syafaat dengan 
perantaramu kepada 
Allah dan dengan 
perantara Allah 
kepadamu." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Celaka kamu! Tidakkah 
kamu tahu apa yang 
telah kamu ucapkan?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian bertasbih 
kepada Allah, dan beliau 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



masih saja bertasbih 
hingga (kebencian 
beliau) bisa diketahui 
dari wajah para 
sahabatnya. Kemudian 
beliau bersabda lagi: 
"Celaka kamu! 
Sesungguhnya Allah 
tidak boleh dijadikan 
sebagai perantara atas 
seorang pun dari hamba- 
Nya, Allah lebih agung 
dari untuk sekedar 
dijadikan sebagai 
wasilah tersebut. Celaka 
kamu! Tidak tahukah 
kamu bagaimana Allah 
itu? Sungguh, Arsy-Nya 
ada di atas semua langit- 
Nya seperti ini -lalu 
isyarat tangannya beliau 
mengatakan, 'Seperti 
Kubah, dan Arsy itu 
berteriak dan menyeru 
kepada Allah seperti 
tunggangan berteriak 
kepada pengendara 
karena berat-." Ibnu 
Basysyar menyebutkan 
dalam haditsnya, 
"Sesungguhnya Allah 
berada di atas Arsy, dan 
Arsy-Nya ada di atas 
semua langit-Nya. . .lalu 
hadits tersebut 
disebutkan seluruhnya." 
[Abdul Ala], [Ibnul 
Mutsanna] dan [Ibnu 
Basysyar] menyebutkan 
dari [Ya'qub bin Utbah]. 
Dan [Jubair bin 
Muhammad bin Jubair] 
dari [bapaknya], dari 
[kakeknya] . Dan hadits 
ini diriwayatkan dengan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







sanad Ahmad bin Sa'id, 
dan inilah yang lebih 
shahih. hal ini telah 
disepakati oleh 
sekelompok ulama, 
seperti [Yahya bin 
Ma'in] dan [Ali Ibnul 
Madini]. Sekelompok 
ulama juga 

meriwayatkannya dari 
Ibnu Ishaq, ini menurut 
keterangan Ahmad. Dan 
menurut kabar yang 
sampai kepadaku bahwa 
riwayat Abdul A'la, 
Ibnul Mutsanna dan Ibnu 
Basysyar dari buku yang 
sama." 


4102 


AUl jjj (j^a^v (jj Aikl IjjAi. 

(jc j i^'iMI (jj 1 5»^, ^ (jc <Gac 
u^'^* <j4^ (j»^^ ^jc (jj __>jL^ 
jl J (jjl (Jla alLij <jlc iii! 

4fjj!iL> (j-o lilli (jC Cilik! 
(jij (jl (jjj^)x]l 4 Laa (j-o 
£iLi sjjina <iilc ^Jj 4Jaa uj 
^lc <jLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hafsh bin Abdullah] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Ibrahim bin 
Thahman] dari [Musa 
bin Uqbah] dari 
[Muhammad Ibnul 
Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Aku telah 
diberi izin untuk 
menceritakan tentang 
sesosok malaikat dari 
malaikat Allah yang 
bertugas membawa 
Arsy. Sesungguhnya, 
jarak antara ujung 
telinga dengan bahunya 
adalah perjalanan tujuh 
ratus tahun." 


4103 


(jj Aa^-oj ^j- (jj ^Ac llj ^ 


Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




kepada kami [Ali bin 
Nashr] dan [Muhammad 
bin Yunus An Nasai] 
secara makna, keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yazid Al Muqri] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Harmalah] - 
maksudnya Harmalah 
bin Imran- berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Yunus Sulaim bin 
Jubah] -mantan budak 
(yang telah 



dimerdekakan oleh) Abu 
Hurairah- ia berkata; 
Aku mendengar [Abu 
Hurairah] membaca ayat 
ini: (Sesungguhnya 
Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat 
kepada yang berhak 
menerimanya) -Qs. An 
Nisa: 48- sampai pada 
firman-Nya 
(Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar 
lagi Maha Melihat). Abu 
Hurairah berkata, "Aku 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meletakkan 
ibu jarinya ke telinga, 
sementara jari 
setelahnya pada mata." 
Abu Hurairah 
melanjutkan, "Aku 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca ayat 
tersebut seraya 
meletakkan kedua 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







jarinya tersebut." Ibnu 
Yunus berkata, "Al 
Muqri menyebutkan 
bahwa makna ayat: 
(Sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar dan 
Maha Melihat) adalah, 
bahwa Allah memiliki 
penglihatan dan 
pendengaran." Abu 
Dawud berkata, "Ini 
adalah bantahan untuk 
orang-orang Jahmiyah." 


4104 


(jj (_>uJ3 (jt JLk ^1 (jj (JJ» « l aj 

'M / gila aiii J jjjj usili 

'"''t S e' 

o^it £Jjl <Ll jjjll 4Jj1 j-aill 

jjjj LiS jLSjJ ujJ^ p^j 

(jll Ajjjj ,J (jjjaljjaj V I^A 
'A^li^i \r. Ijili'i V jji 

(juai'ill jOa (JjS (2Jjj A^kj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dan [Waki'] 
dan [Abu Usamah] dari 
[Isma'il bin Abu Khalid] 
dari [Qais bin Abu 
Hazim] dari [Jarir bin 
Abdullah] ia berkata, 
"Kami duduk bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
kemudian beliau melihat 
bulan purnama, tepatnya 
malam tanggal empat 
belas. Beliau bersabda: 
"Kalian akan melihat 
Tuhan kalian seperti 
kalian melihat rembulan 
ini, tidak ada yang 
menghalangi pandangan 
kalian. Jika kalian 
mampu untuk 
melaksanakan shalat 
sebelum terbit dan 
tenggelamnya matahari, 
maka lakukanlah." 
Kemudian beliau 
membaca ayat dan 
bertasbihlah dengan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







memuji Tuhanmu, 
sebelum terbit matahari 
dan sebelum 
terbenamnya-thaahaa; 
130- 


4105 


^JLLa ^jjl (jJ (J.iS ' 11 tj 1 " 3^ ' " 
)l qc-. t* t W ) 4 » ii 4 ')l 4 ) )l jjr. 

La£ V) 5?3jJ CJ? UJJ^-^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Suhail bin Abu Shalih] 
dari [Bapaknya] 
Bahwasanya ia 
mendengarnya 
menceritakan dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Seseorang bertanya 
kepada Rasulullah, 
"Wahai Rasulullah, 
apakah kita bisa melihat 
Tuhan kita pada hari 
kiamat?" beliau 
bersabda: "Apakah 
kalian merasa kesulitan 
ketika melihat matahari 
saat waktu zhuhur yang 
tidak ada awannya?" 
mereka menjawab, 
"Tidak." Beliau bertanya 
lagi: "Apakah kalian 
merasa kesulitan saat 
melihat rembulan di 
malam purnama yang 
tidak ada awannya?" 
mereka menjawab, 
"Tidak." Beliau 
bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku ada dalam 
genggaman-Nya, kalian 
tidak akan kesulitan 
untuk melihat-Nya 
kecuali sebagaimana 
kalian melihat salah satu 
dari keduanya (matahari 
atau rembulan)." 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



4106 




Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Mu'adz] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 



secara makna, dari 
[Ya'la bin Atha] dari 
[Waki']. [Musa] ibnu 
'Udus menyebutkan dari 
[Abu Razin]. Musa Al 
Uqaili berkata, "Aku 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah 
setiap kami nanti dapat 
melihat Rabbnya?" -Ibnu 
Mu'adz menyebutkan 
(dalam riwayatnya) - 
"tanpa adanya 
penghalang pada hari 
kiamat? Lalu apa tanda- 
tandanya yang ada pada 
ciptaan-Nya?" beliau 
menjawab: "Wahai Abu 
Razin, bukankah setiap 
kalian bisa melihat 
rembulan?" -Ibnu 
Mu'adz menyebutkan 
(dalam riwayatnya) -, 
"pada malam purnama 
tanpa adanya 
penghalang?" -kemudian 
keduanya sepakat pada 
lafadz- Aku menjawab, 
"Tentu." Beliau 
bersabda: "Maka Allah 
lebih agung (dari itu)." - 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Ibnu Mu'adz 
menyebutkan (dalam 
riwayatnya), "Beliau 
bersabda: "(Rembulan) 
itu hanyalah makhluk 
dari sekian makhluk- 
Nya, dan Allah lebih 
agung dari itu." 


4107 


(jjl (jjjljiJI (jjl lillill 
ftjtjj p^aJI (Jjl (Jll (jiiaij 

^jfilLll UI ^p^ji^l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad Ibnul Ala] 
bahwa [Abu Usamah] 
mengabarkan kepada 
mereka dari [Umar bin 
Hamzah] ia berkata; 
[Salim] berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abdullah bin Umar] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Pada hari kiamat Allah 
akan menggulung semua 
langit kemudian 
mengenggamnya dengan 
tangan kanan, setelah itu 
Allah berfirman: "Aku 
adalah raja! Sekarang 
dimanakah orang-orang 
yang berlaku sewenang- 
wenang, di mana orang- 
orang yang berlaku 
sombong!" Kemudian 
Allah juga menggulung 
semua bumi dan 
menggenggamnya. Ibnul 
Ala menyebutkan, 
"Dengan tangan-Nya 
yang lain. Setelah itu 
berfirman: "Aku adalah 
raja! Sekarang 
dimanakah orang-orang 
yang berlaku sewenang- 
wenang, di mana orang- 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







orang yang berlaku 
sombong!" 


4108 


jil jr. ,-SHli /jr-. " i'uStl r*.\i 
.llC (jj «Ldlm ^1 (jC t ■ )1 g i'i'i 
JC^I <&l ^JC- (J (jCj (j-tt^Ljll 

jjLlJ (jlSjJjA y^l (jC 

C5 ik Lulii ^uLi <jy 3i Ujj 
(ji (3 (JiP <^ C5^5y 

'l\I >.l'l <t\ l' IV-^",,lU 'l j.". vi 

aJ ^ac-La ^j^'iun (ji ijUr-.U 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Qa'nabi] dari [Malik] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Abu Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Abu Abdullah Al 
Aghar] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap malam 
Rabb kita turun ke langit 
dunia di sepertiga malam 
yang akhir. Lalu Dia 
berfirman: "Siapa yang 
berdoa kepada-Ku maka 
akan Aku kabulkan, 
siapa yang meminta 
kepada-Ku maka akan 
Aku beri dan siapa yang 
meminta ampun kepada- 
Ku maka akan Aku 
ampuni." 


4109 


ojjaJill (jj (jl «V. HiAa (JjjI jajI 
Atll .IjC (jj __>jli. (jC ^lllu (jC 
AjIc Atll ^jl-a M (J jj-uj (jl^Ju 
(j-jllll A ^' Q '' (_^a^jju ^ij^ij 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Isra'il] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
Ibnul Mughirah] dari 
[Salim] dari [Jabir bin 
Abdullah] ia berkata, 
"Pada suatu saat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
menawarkan dirinya 
kepada manusia di 
tempat pemberhentian, 
beliau bersabda: 
"Adakah seorang laki- 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







laki yang mau 
membawaku kepada 
kaumnya, sesungguhnya 
orang-orang Quraisy 
telah melarang aku 
menyampaikan pesan 
Tuhanku." 


4110 


c_ia j (jj \ ,f ~- 

Atll JjC (jj aSiI luc j (j^alaj (jj 

Vil-v (JS j 5 "iM r. i"°)v1-v jJc. 

i a AtyitlS i*n^itl jj^ 2oM U 
iiil j SSli (jl (j^i ja^l (jlS maj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Dawud Al Mahri] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus bin Yazid] dari 
[Ibnu Syihab] ia berkata; 
telah mengabarkan 
kepadaku [Urwah Ibnu 
Az Zubair] dan [Sa'id 
Ibnul Musayyab] dan 
[Alqamah bin Waqqash] 
dan [Ubaidullah bin 
Abdullah] tentang 
peristiwa (fitnah) yang 
menimpa [Aisyah], 
setiap dari mereka 
menceritakan kepadaku 
sebagian tentang 
peristiwa Aisyah. 
Aisyah berkata, 
"Menurutku, perkara 
yang menimpaku itu 
lebih hina (tidak pantas) 
untuk Allah sebutkan 
pada sesuatu yang 
dibaca (Al-Qur'an)." 


4111 


U^jiii _ji& (JJ (Jj» J ljj.ja 

(^j! (JjI (JJ 

^^jaj ^alt (Jt .JLiJi (Jt Sijl j 

£j\S* <-><U :u% J)^W (J' S'J 
A| -^K (j^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Umar] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibrahim bin Musa] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Abu Zaidah] 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







dari [Mujalid] dari 
[Amir] -maksudnya 
Amir Asy Sya'bi- dari 
[Amir bin Syahr] ia 
berkata, "Saat aku 
sedang bersama Najasyi, 
salah seorang anaknya 
membaca ayat dalam 
kitab Injil hingga aku 
pun tertawa. Namun 
Najasyi berkata, 
"Akankah kamu 
mentertawakan 
kalamullah?" 


4112 


iil C5 i-a ^Joll (jlSJli (_>uljc. (jjl 

* f J' * ' ^ ' * ' ' *l 
La^J ija-j (j^ (Jj^J ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari [Al 
Minhal bin Amru] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa minta 
perlindungan untuk 
Hasan dan Husain, 
beliau membaca: 
"U'IIDZUKUMAA 
BIKALIMAATILLAAH 
IT TAAMMAH MIN 
KULLI 

S YAITHAANIN WA 
HAAMMATIN WA 
MIN KULLI AININ 
LAAMATIN (Aku 
memohon perlindungan 
kepada Allah untuk 
kalian berdua dengan 
kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna, dari 
setiap kejahatan setan 
dan binatang bisa yang 
mematikan, dan dari 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







setiap mata yang hasud). 
Kemudian beliau 
bersabda: "Dahulu bapak 
kalian (Ibrahim) juga 
pernah minta 
perlindungan dengan 
keduanya untuk 
anaknya; Isma'il dan 
Ishaq." Abu Dawud 
berkata, "Ini adalah dalil 
bahwa Al-Qur'an 
bukanlah makhluk." 


4113 


(ji-aC-VI «LjjULa jjl lAj^a 

t^jlij «»1 I-jI 

AAi tal 1 63 g.1 fli lili g.1 Al lili (_3A 1 £AXJi 

( _ s i=L diBiS (Jjll jj ili Laj3 

l3=JI ^Jl Jjiiia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abu Suraij Ar Razi] 
dan [Ali Ibnul Husain 
bin Ibrahim] dan [Ali 
bin Muslim] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Muslim] dari [Masruq] 
dari [Abdullah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika Allah 

menyampaikan wahyu 
maka penduduk langit 
mendengar gemerincing 
seperti ada suara rantai 
yang beradu hingga 
mereka pingsan. Dan 
mereka terus dalam 
kondisi seperti itu 
hingga datang Jibril, 
maka ketika Jibril datang 
mereka pun sadar." 
Beliau bersabda: "Lalu 
mereka berkata, "Wahai 
Jibril, apa yang 
disampaikan oleh 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Rabbmu?" Jibril 
menjawab, "Kebenaran." 
Mereka pun berkata lagi, 
"Kebenaran, kebenaran." 


4114 


ijjJLa t^-S^^ (jj (jLajiuJ lil^a 

jjr. (j 1 illii.il 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bastham bin 
Huraits] dari [Asy'ats Al 
Huddani] dari [Anas bin 
Malik] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Syafaatku 
berlaku untuk pelaku 
dosa besar dari umatku." 


4115 


jc jaj UiiAa JAuia iS^a 
?.Lkj IjjJLa jljSijl (jj (jlaa 11 
(jajjLa^ (jj (jl jJaC ^ Vi'l-s Jll 

^cUinj jlill (j« £jS £J^j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Al Hasan bin 
Dzakwan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Raja] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Imran bin Hushain] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Akan ada 
sekelompok orang 
keluar dari neraka 
karena syafaat 
Muhammad, mereka 
kemudian masuk ke 
dalam surga, dan mereka 
diberi nama Al 
Jahannamiyyun. " 


4116 


UjJLa ^1 (jj jLiiic Hl^a 
^1 (jc. (ji-ic^l (jc. jj_>=>. 
^ t"i»«uilla jjli. jc (jUiui 

(jj cJjSJ jilj ^J^ 1 *- illl ^U^l 

jjjjjiij l^ja jji£lj <IiJl <3a1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







kami [Jarir] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Sufyan] dari [Jabir] ia 
berkata, "Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya 
penduduk surga makan 
dan minum di 
dalamnya." 


4117 


(Jll JAtU 1 Yi ' 'S JiuK Hj^a 

(jC ailill Ujik (Jll ^jjl ("w <mi 
(jj Alll .}JC (jC l_sUljji (jj JJJJ 

aAIc aSiI (^Kii /L j "i (jc jjit 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Mu'tamir] 
ia berkata; Aku 
mendengar [Bapakku] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Aslam] dari [Bisyr 
bin Syaghaf] dari 
[Abdullah bin Amru] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Ash Shur 
adalah sangkakala yang 
ditiup." 


4118 


il ji-. i^Wli. jr-. * i'iiatl Uoi 
(^Jl (jC jTjcVl 6^ 

cjilj »jl (jjl <3£ (Jll AjIc 
<io i__lLc VI LpajVl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Qa'nabi] dari [Malik] 
dari [Abu Az Zinad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap anak 
Adam akan dimakan 
oleh bumi kecuali tulang 
ekor, darinya mereka 
dicipta dan darinya pula 
mereka akan disusun." 


4119 


uS la (JjxJajbuj (jj ^-wj^-o uli 
(jc j jac (jj ^ ^ ia (jc ^Laa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ketika selesai 
menciptakan surga, 
Allah berfirman kepada 
Jibril: "Pergi dan lihatlah 
surga itu." Jibril 
kemudian pergi dan 
melihat surga, setelah itu 
ia kembali lagi seraya 
berkata, "Wahai Rabb, 
demi kemuliaan-Mu, 
tidak seorang pun yang 



mendengar tentangnya 
kecuali ia ingin 
memasukinya." 
Kemudian Allah 
menutupi (merintangi) 
surga dengan hal-hal 
yang tidak disukai (oleh 
manusia). Lantas Allah 
berfirman: "Wahai Jibril, 
pergi dan lihatlah surga 
itu." Jibril kemudian 
pergi dan melihat surga, 
setelah itu ia kembali 
lagi seraya berkata, 
"Wahai Rabb, demi 
kemuliaan-Mu, aku 
kawatir tidak ada 
seorang pun yang 
hendak memasukinya." 
Beliau bersabda: "Ketika 
selesai menciptakan 
neraka, Allah berfirman: 
"Wahai Jibril, pergi dan 
lihatlah neraka itu." 
Jibril kemudian pergi 
dan melihat neraka, 
setelah itu ia kembali 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







lagi seraya berkata, 
"Wahai Rabb, demi 
kemuliaan-Mu, tidak 
seorang pun yang 
mendengar tentangnya 
kemudian timbul 
keinginan untuk 
memasukinya." Allah 
kemudian menutupi 
neraka dengan syahwat 
(kesenangan atau yang 
disukai manusia), lantas 
Allah berfirman: "Wahai 
Jibril, pergi dan lihatlah 
neraka." kemudian Jibril 
pergi dan melihat 
neraka, setelah itu ia 
kembali lagi dan 
berkata, "Wahai Rabb, 
demi kemuliaan-Mu, aku 
kawatir tidak ada 
seorang pun yang bakal 
tersisa (selamat)." 


4120 


Ajjj^Ij (jjj li LLbja. ^5Lali! (j) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] dan 
[Musaddad] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Di 
depan kalian ada sebuah 
telaga, jarak antara 
ujung yang satu dengan 
yang lainnya seperti 
jarak antara Jarba 
dengan Adzruh." 


4121 


auI ^jii-a «lili J jjjj USlli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar An Namari] 
berkata, telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





La (JLaa V j±a 

(jJa-a £ \^ L_flll <jLa (j-a £ \^ Aiij^ 

dlli (Jll (j^ajiJI ^ic. JjJ 
(jLaJ jl 4jLa £fu (Jll -il*JJ » ' 
<jLa 


menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Amru bin Murrah] dari 
[Abu Hamzah] dari 
[Zaid bin Arqam] ia 
berkata, "Kami pernah 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam singgah pada 
suatu tempat, beliau lalu 
bersabda: "Kalian tidak 
sampai satu bagian dari 
seratus ribu bagian orang 
yang datang untuk 
minum di telagaku." 
Perawi berkata, "Berapa 
jumlah kalian waktu 
itu?" Ia menjawab, 
"Tujuh ratus atau 
delapan ratus orang." 


4122 


jail (jc. (JiLia9 (^jj ia 

tSllLa (Jj <Jll (Jala 

'Jii\ ^jii-a (J ji"J t5^^J^I 

<Lilj ^'"j 4jlc 

AJ i jiii liij $ <jii u>ii 1 

(Jisi i*i<^ r-^ i\ Al ,J l'i 
glaj Ijaa Sjjjui Lajl [Jic- cAjfi 

,'A\ 'ijUr.! Uj *}a.jl! jjikjll 

li,lj5 1 1 j i'i j'ij^H 

| JJ^II La (JjJ^ (Ja (Jll 

Ajil jll jiic 1 a} '<&\ 

^ ^ ilr*. ^jjS ^ ^ AjIc. j 

Ajiljl -LaUall ^jj ^^glil 4 y^ 1 *- -ijJ 

c_iSijiii Sjc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As Sari] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Fudhail] dari [Al 
Mukhtar bin Fulful] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam terlelap 
beberapa saat, setelah itu 
beliau mengangkat 
kepala dan tersenyum, 
(waktu itu) beliau 
berkata kepada mereka, 
atau mereka yang 
berkata kepada beliau, 
"Wahai Rasulullah, 
kenapa engkau tertawa?" 
beliau menjawab: "Baru 
saja turun kepadaku satu 
surat." Beliau lalu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







membaca: (Dengan 
menyebut nama Allah 
yang Maha Pemurah lagi 
Maha Penyayang. 
Sesungguhnya Kami 
telah memberikan 
kepadamu ni'mat yang 
banyak. . .) hingga akhir 
ayat. Ketika beliau 
selesai membacayanya, 
beliau bertanya: 
'Apakah kalian tahu apa 
yang dimaksud dengan 
Al kautsar?" para 
sahabat menjawab, 
"Allah dan Rasul-Nya 
lebih tahu." Beliau 
bersabda: "Itu adalah 
sungai di surga yang 
janjikan Rabbku 
kepadaku. Padanya 
banyak kebaikan. 
Padanya juga ada telaga 
yang digunakan untuk 
minum oleh umatku 
pada hari kiamat. 
Gelasnya sejumlah 
bintang di langit." 


4123 


lillLi (jj (jjijl (jc oJllj3 UliAk (Jll 

iui ^ji-a <*ii (^al ^ jc- liilia 

^ j-j",,.U ijy 4jLo (_jill lillall 

Jll IjlA U (_jjlll lillall 
£Ja-J jc. lilUatl («jll JJjSlI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ashim bin 
An Nadhr] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Mu'tamir] ia berkata; 
aku mendengar 
[Bapakku] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Qatadah] 
dari [Anas bin Malik] ia 
berkata, "Ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dinaikkan ke 
surga, atau sebagaimana 
yang ia katakan, 
"diperlihatkan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







beliau sebuah sungai 
yang dua tepinya dihiasi 
dengan permata. 
Kemudian malaikat yang 
bersamanya memukul 
tangannya hingga 
keluarlah minyak 
kesturi. Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bertanya: 
"Apa ini?" malaikat itu 
menjawab, "Ini adalah 
Al kautsar yang Allah 
Azza Wa Jalla berikan 
kepadamu." 


4124 


Ajc Uj la ^ajAl^l ^jj uj la 
ClljlUa Jjl a jLa. (JJ 
^jit £)sL3 ojjJ UI lll^ itllll 

IjlA aSj 1* ^ < (jj (Jll <&l lUC. olj 
Jloi -i'Atl Igi^oi il'i^Ml 

&fi <j|? es^' ts" 5 ' 

jl aill .jjjc <U Jlla illi j AjIc. 

Lajl £jla (JJJJ JJt (JJ _j 'SI! ^Iujj 
(_pajiJI (jt lilllLiV liij]) L-JJJU 

aAIc iiil *' ~ auI (J jjjj '"i"*'» 

jjia 1 , n «-^ V J ^-*jjI Ij^Ij 
^^i. £j <La auI aulti !/li Aj (1 1 Q 

1 u >ii i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdussalam bin Abu 
Hazim Abu Thalut] ia 
berkata; Aku melihat 
[Abu Barzah] masuk 
menemui Ubaidullah bin 
Ziyad, lalu ada 
seseorang dalam sebuah 
rombongan bernama 
Muslim bercerita 
kepadaku. Ketika 
Ubaidullah melihatnya, 
ia berkata, 

"Sesungguhnya salah 
satu dari kelompok 
Muhammad adalah 
orang yang gemuk dan 
pendek." Maka Abu 
Barzah pun mengerti apa 
yang dikatakan oleh 
Ubaidullah tersebut. 
Lantas Abu Barzah 
berkata, "Aku tidak 
menyangka bisa hidup 
bersama orang-orang 
yang mencelaku karena 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







aku berkumpul dengan 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam." 
Ubaidullah balik 
berkata, "Sesungguhnya 
persahabatanmu dengan 
Muhammad adalah 
perhiasan dan tidak ada 
celanya." Ia melanjutkan 
lagi kata-katanya, "Dan 
aku datang kepadamu 
untuk bertanya perihal 
telaga, aku pernah 
mendengar Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyebut- 
nyebut tentang itu?" Abu 
Barzah menjawab, 
"Benar. Tidak hanya 
satu kali, dua kali, tiga 
kali, empat kali atau 
lima kali (beliau 
sebutkan itu). Maka 
siapa saja yang 
mendustainya Allah 
tidak akan memberinya 
minum darinya." Lalu ia 
keluar dengan marah." 


4125 


e-ljjll L) c ' * ^* 
AjIc Atll (^glla <&l (J (jtj^jlc. 
^ (JjLl IjJ alLijall (jl (Jll allaj 

q\j 'M VI Sal V (jl .'ig jjall 

AjIc Alll ^U.-i auI (3 J^J 1-i^aJa 
(Ja.j jc- <J&I JjS lillja ^luij 
(Jjallj 1 jiil (jjiSI ^ll ' - IfU 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid Ath Thayalisi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Alqamah bin Martsad] 
dari [Sa'd bin Ubaidah] 
dari [Al Bara bin Azib] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika seorang muslim 
ditanya dalam kubur, 
lalu ia bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan yang 
berhak disembah selain 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



(jc Aumi (jc i_aliLll 

(3=lJ1 allaj <jic illl (^glla <&l 
ujj-a £,aLu3 jLiill ^jLj 

o jiA '1^ La) (j-a Jlla p jaa 

j_yiLs Alll (J jjjj Lj I jlUi JJ^' 

I jj^aj <Jlaa AjIaUJI (J I jjU 

4jj3 (j-aj jllll t—llic- (j^i jib 
' * La <1 (3 jid <Mi sljl s jj3 

Ijsa ^ (3 jSj 1 " 1 ° ,<: La <J Jlaja iil 

(jlS ■ " LU 4j (jjllaiia JJC- 
Lyj <J i2UjLiQ i2La=Lj3 i' j Ur.-if. 

jSlil <! Jliia JaI jiuli iliAil 

t " \ & La 4j (J ^ afljfl o^^!iil9 i^lLa 

' * Laa aJ Jllia ciyJj 

4 jj ° <3J3 (JjIjII cJjSJ La (3 J^l 
J^liJI 1 g » 'g l jj ^ a <• a ^jj_*aj3 
IjlA (JjaJ i—lLo jll Ujik 



Allah, dan Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah utusan 
Allah. Maka itu adalah 
bukti dari firman Allah 
Azza Wa Jalla: (Allah 
meneguhkan (iman) 
orang-orang yang 
beriman dengan ucapan 
yang teguh...) -Qs. 
Ibrahim: 27- 



4126 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Sulaiman Al Anbari] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab 
bin Atha Al Khaffaf Abu 
Nashr] dari [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah masuk 
ke sebuah kebun milik 
bani Najjar, lalu beliau 
mendengar suara hingga 
beliau kawatir. Beliau 
bertanya: "Siapa yang 
dikubur ini?" Para 
sahabat menjawab, 
"Wahai Rasulullah, 
orang-orang yang mati 
pada masa Jahilliyah." 
Beliau bersabda: 
"Berlindunglah kalian 
kepada Allah dari siksa 
neraka dan fitnah 
Dajjal." Para sahabat 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, memang 
kenapa?" Beliau 
menjawab: "Seorang 
mukmin jika telah 
diletakkan dalam 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




kuburnya, maka seorang 
malaikat akan datang 
kepadanya seraya 
berkata, "Apa yang 
kamu sembah?" Jika 
Allah memberinya 
pentunjuk maka ia akan 



menjawab, "Aku 
menyembah Allah." Lalu 
ditanyakan kepadanya, 
"Apa yang kau katakan 
tentang laki-laki ini 
(Muhammad)?" Lalu ia 
menjawab, "Dia adalah 
hamba Allah dan rasul- 
Nya." Dan ia tidak 
ditanya kecuali 
pertanyaan tersebut. 
Lalu ia dibawa menuju 
rumah yang disediakan 
untuknya dalam neraka, 
dikatakan kepadanya, 
"Ini adalah rumah yang 
semula disediakan 
untukmu di neraka, 
tetapi Allah telah 
melindungi dan 
memberimu rahmat lalu 
Allah menggantikan 
rumah di surga." Laki- 
laki mukmin itu pun 
berkata, "Biarkanlah aku 
mengabarkan berita baik 
ini kepada keluargaku." 
Lalu dikatakan 
kepadanya, "Diamlah.", 
Dan seorang kafir jika 
telah diletakkan dalam 
kuburnya, maka seorang 
malaikat akan datang 
kepadanya seraya 
menghardiknya, lalu 
malaikat itu bertanya, 
"Siapa yang kamu 
sembah?" Laki-laki itu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



menjawab, "Aku tidak 
tahu." Lalu dikatakan 
kepadanya, "Engkau 
tidak tahu tapi tidak mau 
membaca!" Lalu 
dikatakan kepadanya, 
"Apa yang kamu katakan 
tentang ini 

(Muhammad)?" Laki- 
laki itu menjawab, "Aku 
mengatakan 
sebagaimana yang 
dikatakan oleh manusia." 
Malaikat itu lalu 
memukulnya dengan 
palu besi antara dua 
telinganya hingga ia 
melolong dan menjerit 
kesakitan dengan jeritan 
yang dapat didengar oleh 
para semua makhluk 
kecuali jin dan 
manusia." Telah 
menceritakan kepada 
kami Muhammad bin 
Sulaiman berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abdul Wahhab 
dengan sanad yang 
sama; seperti hadits 
tersebut. Beliau 
bersabda: "Jika seorang 
hamba diletakkan dalam 
kuburnya, dan orang- 
orang yang 

menghantarkannya telah 
kembali, maka ia dapat 
mendengar bunyi sandal 
mereka, setelah itu ada 
dua malaikat 
mendatanginya dan 
bertanya kepadanya. 
. . .lalu ia menyebutkan 
redaksi yang hampir 
sama dengan hadits 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



pertama ia menyebutkan 
(dalam riwayatnya); 
"Adapun orang kafir dan 
munafik, maka kedua 
malaikat itu akan berkata 
kepadanya", - ia 
menambahkan kaliamat, 
'munafik, dan ia juga 
menyebutkan dalam 
riwayatnya; "akan dapat 
didengar oleh makhluk 
yang disekitarnya selain 
jin dan manusia." 



4127 



(jj jua Ujik j ^- jj^>^ 

-lliA Jail IjlA j AjjUtJi jjl Uu^a 

(jj S-Ijil! (jC. jUl j 
Aljl (J J^J ^'fj^^ 

(j"° J * <_5^ iljjij '^4 C ' 
j j°all ^Jj IjJ^iill jlLajVl 
iill (_5-lj-a (H J^J (_j>Jji^3 laJj 

AjjIj ^aja t-^J^' ts^ ^ ' " P 'J 

(j-o jib I jAj*luil JUa 
^ 51 J liiiij j\ (jjjj-i jjall 
<j| j (Jlij UaLa jj^>i- ''"''j^ 
I U', IJsl 

(Jll lilllj (j-oj t21ip Laj i21jj 
Ajllilaja jlSi-a AjjLj^ (JlJ jiliA 

<^ J £Lj <1 (jV jiia 

(3 jiia liliij L» <1 jiia auI 
liA U <1 jiia (^JuJ 

J jiia Jll pLia (_jill (34-^1 

AjIc auI t^jJj-a *&l (J >^J J* 

J jiia liljjAj Uj (jV ^°j^ ^ILij 

<L) diill A\ <_ilj£ Ol jii 
jj^ji. ^nK 31 j 

auI ■ * ' ;''j jc- di "-SlSJiia 
Jll iSall AjVI I ji-t (jj-JI 

(jl »1 «iiill (j-o jHi ^jLyS 
AjiJI (j-a o LS-^- (Jj-^- 3 
o j'<nllj Aikll Jl UU I j^jil j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hannad As Sari] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] - 
dan ini adalah lafadz 
Hannad- dari [Al 
A'masy] dari [Al 
Minhal] dari [Zadzan] 
dari [Al Bara bin Azib] 
ia berkata, "Kami 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar untuk 
melihat jenazah seorang 
laki-laki Anshar, kami 
pun tiba di pemakaman. 
Ketika lubang lahad 
telah dibuat, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk, lalu 
kami ikut duduk di 
sisinya. Kami diam, 
seakan-akan di atas 
kepala kami ada burung. 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



Lg-ji <t! ^''°;j ijla 1 3 jj la j 
4jji jSijia jal£]l (jjj (Jll a j l aj 
AjjIjj ^ A^t. jj jlijj (Jli 

(_5jil ^ sU sU sU (3 j^a 
sU sU J j^a U jiia 
cJijll I 3a U y$ jaja ^jj! V 
V sU sU j^a fSji cii*j ^ill 

(jl c-LalJI (j-a .jlli (_5^liia <_£J.jl 

o juullj jUlI (j« ojjjijall C o£ 

Lg-ajAuij L& jj^ (j-a A j'il (Jla 
^ia, o jj3 i '-_;j (JLa 

31 j Ar.!iliai <Ua aliLj 
<U j '-*J a J lljLa jj j^. ' "'j la 
.jj.1^ ^ja Ajjj-4 A-st-i c^ - ^"' 
UI jj jLLal (Jji. IgJ <_JjjLia jl 
1 g » « l jij 4j jjja LgJ 4j jjJaja (Jl! 

(—SjjLallj (jj l n «II (jjj La 
jl*J ^J (JlJ UljJ JJj-ajS (jjliill 
£5 jLJI (jj .JUA IjjAki. jjll Aj3 
LuSk JJ-aJ (JJ Alit JjC LuAk 
(_j| (jt (JUjj-all Lilja (jjiicVI 
iljjll <"nr «ui JLa (jljl j jxC 
^Ujij AjIc auI t^j-lLa 1^. L) c ' 

oj^j jSia (JLa 



Saat itu beliau 
memegang sebatang 
kayu yang ditancapkan 
ke dalam tanah, beliau 
lalu mengangkat 
kepalanya dan bersabda: 
"Mintalah perlindungan 
kepada Allah dari siksa 
kubur." Beliau ucapkan 
kalimat itu hingga dua 
atau tiga kali. 
Demikanlah tambahan 
dalam hadits Jarir. 
Beliau melanjutkan: 
"Sungguh, mayat itu 
akan dapat mendengar 
derap sandal mereka saat 
berlalau pulang; yakni 
ketika ditanyakan 
kepadanya, 'Wahai 
kamu, siapa Rabbmu? 
Apa agamamu? Dan 
siapa Nabimu? ' -Hannad 
menyebutkan; Beliau 
bersabda: - "lalu ada dua 
malaikat mendatanginya 
seranya 

mendudukkannya. 
Malaikat itu bertanya, 
"Siapa Rabbmu?" ia 
menjawab, "Rabbku 
adalah Allah." Malaikat 
itu bertanya lagi, "Apa 
agamamu?" ia 
menjawab, "Agamaku 
adalah Islam." Malaikat 
itu bertanya lagi, "Siapa 
laki-laki yang diutus 
kepada kalian ini? ' ia 
menjawab, "Dia adalah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 
malaikat itu bertanya 
lagi, "Apa yang kamu 
ketahui?" ia menjawab, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



"Aku membaca 
Kitabullah, aku 
mengimaninya dan 
membenarkannya. " 
Dalam hadits Jarir 
ditambahkan, "Maka 
inilah makna firman 
Allah: '(Allah 
meneguhkan (iman) 
orang-orang yang 
beriman. . .) ' hingga 
akhir ayat. -Qs. Ibrahim: 
27- kemudian kedua 
perawi sepakat pada 
lafadz, "Beliau bersabda: 
"Kemudian ada suara 
dari langit yang 
menyeru, "Benarlah apa 
yang dikatakan oleh 
hamba-Ku, 
hamparkanlah 
permadani untuknya di 
surga, bukakan baginya 
pintu-pintu surga dan 
berikan kepadanya 
pakaian surga." beliau 
melanjutkan: "Kemudian 
didatangkan kepadanya 
wewangian surga, lalu 
kuburnya diluaskan 
sejauh mata 
memandang." Beliau 
melanjutkan: "Jika yang 
meninggal adalah orang 
kafir, maka ruhnya akan 
dikembalikan kepada 
jasadnya. Saat itu 
datanglah dua malaikat 
serya mendudukkannya. 
Kedua malaikat itu 
bertanya, "Siapa 
Rabbmu?" ia menjawab, 
"Hah, hah, hah. Aku 
tidak tahu." Malaikat itu 
bertanya, "Apa 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



agamamu?" ia 
menjawab, "Hah, hah. 
Aku tidak tahu." 
Malaikat itu bertanya 
lagi, "Siapa laki-laki 
yang diutus kepada 
kalian ini? ' ia 
menjawab, "Hah, hah. 
Aku tidak tahu." Setelah 
itu terdengar suara dari 
langit: "Ia telah berdusta. 
Berilah ia hamparan 
permadani dari neraka, 
berikan pakaian dari 
neraka, dan bukakanlah 
pintu-pintu neraka 
untuknya." Beliau 
melanjutkan: "Kemudian 
didatangkan kepadanya 
panas dan baunya 
neraka. Lalu kuburnya 
disempitkan hingga 
tulangnya saling 
berhimpitan." Dalam 
hadits Jarir ditambahkan, 
"Beliau bersabda: "Lalu 
ia dibelenggu dalam 
keadaan buta dan bisu. 
Dan baginya disediakan 
sebuah pemukul dari 
besi, sekiranya pemukul 
itu dipukulkan pada 
sebuah gunung niscaya 
akan menjadi debu." 
Beliau melanjutkan: 
"Laki-laki kafir itu 
kemudian dipukul 
dengan pemukul tersebut 
hingga suaranya dapat 
didengar oleh semua 
makhluk; dari ujung 
timur hingga ujung barat 
-kecuali jin dan 
manusia- hingga 
menjadi debu." Beliau 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



' ^1 U^ U^* ^ ' "j tj' ^ "'^ 

U^- U-^J^ hj^i eja 

^jii-a <i)l J J^JJ (3^3 ■ * 1^3 jllll 

(jj^>5iii (J^a * " uSja julI ci/>Sijs 

■J&l j' J*JJ (3-49 4-aUa]l jijJ I 
Aii!£i ^ Uil jilujj <ulc. 'A\ ,_J^-a 
iit li=j I=J jiil 5la U^alj-o 
Aji jj^i ■ aa»j| ^L«J (j' j^' 

JUj jj^. ' . iu£3l Aic- j (Jaiij jl 
JjI ^1*J ( _ s ii. 4jjU£ I ji jil jij^A 
<11 'a ui ^ £1 AijLaj LS k\ 4jIjS £Sj 

laljj^ll Aic.j o^Ja *-'jJ U -0 ^' 
(3 3 «'^7 . 1$ j^la JJJ £waj '31 
Jail IjlAj U^jjJ (jC- l—ljitJ 



meneruskan ceritanya: 
"Setelah itu, ruhnya 
dikembalikan lagi." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As Sari] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Numair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Minhal] dari 
[Abu Umar Zadzan] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Al Bara] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda.... lalu ia 
menyebutkan seperti 
hadits tersebut." 



4128 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim] dan [Humaid 
bin Mas'adah] bahwa 
[Isma'il bin Ibrahim] 
menceritakan kepada 
mereka, ia berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dari [Al 
Hasan] dari [Aisyah] 
Bahwasanya ia 
mengingat-ingat neraka 
lalu menangis. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lantas 
bertanya: "Apa yang 
membuatmu menangis?" 
Aisyah menjawab, "Aku 
ingat dengan neraka, lalu 
aku menangis. Apakah 
kalian mengingat 
keluarga kalian pada hari 
kiamat?" Beliau 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







bersabda: "Ada tiga 
tempat seseorang tidak 
akan lagi ingat kepada 
orang lain; saat berada di 
atas mizan (timbangan 
amal) hingga ia tahu 
apakah timbangannya 
lebih ringan atau berat, 
ketika menerima buku 
amalan, yaitu saat 
dikatakan kepadanya, 
Ambillah, bacalah 
kitabku (ini) ', hingga ia 
tahu dari mana bukunya 
akan diberikan dari 
sebelah kanan atau 
sebelah kiri atau dari 
belakang punggungnya. 
Dan ketika di atas 
shirath, yaitu titian di 
antara dua punggung 
jahannam." Ya'qub 
menyebutkan dari 
Yunus, dan ini adalah 
lafadz haditsnya. 


4129 


Ijj ia (Ju„<uJ (jj ^jjijA iL ia 
(jj <&l ij& (jc (jjS (jj <&l 

(jj S luc ^jji (jC Ai\^ui 

(j£j ^ 4j) allaj Ajic auI 

alluj AjIc auI ^U.-! Ai)l (J jjjj 
^1 j ia (ji Aiil (Jla^ 

(J jjjj Ij 1 jlla j^itS ^"^j 
j' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Khalid Al Hadzdza] 
dari [Abdullah bin 
Syaqiq] dari [Abdullah 
bin Suraqah] dari [Abu 
Ubaidah Ibnul Jarrah] ia 
berkata, "Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada seorang Nabi 
pun setelah Nuh kecuali 
telah mengingatkan 
umatnya tentang Dajjal, 
dan sesungguhnya aku 
memperingatkan kalian 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







darinya." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
menshifati (memberikan 
gambaran) Dajjal kepada 
kami, beliau bersabda: 
"Bisa jadi orang yang 
melihat dan 
mendengarku akan 
melihat Dajjal." Para 
sahabat bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 
bagaimana dengan 
kondisi hati kami waktu 
itu, apakah seperti 
sekarang ini?" Beliau 
menjawab: "Ya, baik." 


4130 


LS \La Lff^ ^1 

j£ia AAaS jA Uj iil (jJc 
U) 0 jiSjijV (cj) Jlla cJLL-^l 
ia! Ajs^a ojiil ia V) ^jj (J-o 
(JjalLj ^^i^lj 4Jsja sjijl 
A-o^al ^jj V ja Aja ££J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Makhlad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 
di hadapan orang-orang 
seraya memuji Allah 
dengan pujian yang 
layak bagi-Nya. 
Kemudian beliau 
menceritakan tentang 
Dajjal, beliau bersabda: 
"Sungguh, aku akan 
memberi peringatan 
kepada kalian tentang 
Dajjal, dan tidak ada 
seorang Nabi pun 
kecuali ia telah memberi 
peringatan kepada 
kaumnya darinya. Nuh 
telah memberi 



http://rumariku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







peringatan kepada 
kaumnya. Tetapi aku 
akan menyampaikan 
kepada kalian tentang 
dajjal dengan suatu 
ucapan yang belum 
pernah disampaikan oleh 
seorang Nabi kepada 
kaumnya. Ketahuilah 
sesungguhnya dajjal itu 
buta sebelah, sementara 
Allah tidak buta 
sebelah." 


4131 


jjA j UjAa. (_>uJjJ (jj yi~* 1 1 11 la 
(jc (Jilij (jjuyc. (jj jSLj jjlj 
aLL (jt (j^ ^J^" 

JlaJLa jA ^1 (jc. (j^J Lri 

alluj AjIc iill ^U.-i auI (3 J^J 
^la AS3 \j±ui "Ic-LaiJI (Jjjli (j-a 
<>'«V. (j-a ^!>UjVI 4ij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair] 
dan [Abu Bakr bin 
Ayyasy] dan [Mandal] 
dari [Mutharrif] dari 
[Abu Jahm] dari [Khalid 
bin Wahban] dari [Abu 
Dzar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa yang 
meninggalkan jamaah 
meskipun hanya satu 
jengkal, sungguh ia telah 
melepas ikatan Islam 
dari lehernya." 


4132 


JjJjijll t* ^ a (jj AjC- IjjAa. 
(jj UlAa jjA j UJ 

ja ^1 (jc. (jl^ij (jj 
illuj AjIc auI (^git-a (J y*'j 

(_£A*J (j-a 4Jajlj ' "f^ 

(jjj dila «-^jill Iajj (jjjjliuu 

'J"' ^jliat JjaJlj ' (_£a!!j 

^ 5 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad An 
Nufaili] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Mutharrif 
bin Tharif] dari [Abui 
Jahm] dari [Khalid bin 
Wahban] dari [Abu 
Dzar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



'alaihi wasallam 
bersabda: "Apa yang 
kalian lakukan jika para 
pemimpin setelahku 
saling berebut 
(mempertahankan) harta 
fai v ?" Aku menjawab, 
"Jika begitu, maka demi 
Dzat yang mengutusmu 
dengan Al Haq, aku 
akan meletakkan 
pedangku dipundak, aku 
akan berperang 
dengannya hingga aku 
berjumpa denganmu, 
atau perawi 
menyebutkan, "hingga 
aku menyusulmu." 
Beliau bersabda: 
"Maukah aku tunjukkan 
dengan yang lebih baik 
dari itu? Bersabarlah 
hingga engkau berjumpa 
denganku." 



4133 



J j\- ^jj /jLrnl > i' j 3.1uiJq \ JJ 
JJ j (jj jLai. Luik Vl3 ( _ s JjLall 
jjj ^U!iA j jUj (jj (^jJaJJI (jc. 
(jj A i,Ja (jc. (jLu^JI (jc (j^ - 

^T^J j AJalwj ^»1 (jc (jfc-a^-a 

j^-la j^a9^)xj 4Jajl ^ j J ■ 1' 
jjlj jjI (Jll J^ji (j-a3 (jj^A^J 

(jij £5 jj asa 4jLLiL ■»! i*a> <Jla 
(ji j^Jj jilLi asa o 

ilal jjIj (jjl jll l^Eaj !lal 

(jjl LiiSkl^lLa La V (Jll i^iilii 

(jla ^LiA (jj jULa uiiAk jLiu 

LuSk (Jli o51j3 (jc ^1 /-JJ.Ja 

jjud^C (jj A y.'^k ^jc (jiJda II 

(jc A 'A l n ^1 (jc £5 jjiil 
(JlJ aLuLaJ aluij A jlo Atll ^U^i 

asa (jij c5 jsa (jia 
AjIsj jSjl (ji ^^jjij ojua (Jla allu 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] dan 
[Sulaiman bin Dawud] 
secara makna, keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Al Mu'alla 
bin Ziyad] dan [Hisyam 
bin Hassan] dari [Al 
Hasan] dari [Dhabbah 
bin Mihshan] dari 
[Ummu Salamah] isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Akan ada di 
antara kalian para 
pemimpin yang kalian 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




mengenalnya tetapi 
kalian mengingkarinya. 
Maka barangsiapa 
mengingkarinya, Abu 
Dawud berkata, "Hisyam 
menyebutkan, "dengan 
lisan, maka ia telah 
berlepas diri darinya. 
Siapa yang membenci 
dengan hatinya maka ia 
telah selamat. Tetapi 
siapa yang ridha dan 
mengikutinya, lalu 
dikatakan kepadanya, 
"Wahai Rasulullah, 
bagaimana jika kami 
membuminya?" Ibnu 
Dawud menyebutkan, 
"bagaimana jika kami 
memeranginya?" beliau 
menjawab: "Jangan, 
selama mereka masih 
shalat." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari 
[Qatadah] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan] 
dari [Dhabbah bin 
Mihshan Al Anbari] dari 
[Ummu Salamah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan makna 
yang sama. Beliau 
bersabda: "Siapa yang 
membenci, maka ia telah 
berlepas diri. Dan siapa 
yang mengingkari, maka 
ia telah selamat." 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Qatadah berkata, 
maksudnya "Siapa yang 
mengingkari dengan 
hatinya, dan siapa yang 
membenci dengan 
hatinya." 


4134 


■jc jaj IjAla AlLJa. IjAla 

(jc (jj jIj j jc <GjLj 

CliuA j CliuA £)J) ' 
jm\ (jjjij (jl 31 Jl (j-»3 CiUaj 

(j j' ' 1 * ' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Syu'bah] dari 
[Ziyad bin Ilaqah] dari 
[Arfajah] ia berkata; 
Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Akan terjadi 
pada umatku fitnah dan 
kebid'ahan, fitnah dan 
kebid'ahan, fitnah dan 
kebid'ahan. Maka siapa 
yang ingin memecah- 
belah urusan kaum 
muslimin -ketika mereka 
bersatu- maka bunuhlah, 
siapapun dia." 


4135 


>'>'„->, '-> * ' »2 - jt i'.f.' - 

(jj s^". a j JJJC (jj s^". a 1 13 
jUai. 1 < si. j^jjjLoJI ^ i pjr. 
(jia luc. jc. ^ jc ^-i_ftJi (jc 
cJlla jljj^ll (JaI jSj Ulc 
jl -uli g ^ < jl Aill lP->* 
1 j^jlajj (j| ^j] Jj]) jj_ui 
^jjtikl (jjiJI <&l ic j La aSjju!] 
AjIc auI ^U^i i* ^ « jUJ ( _ s ic 
Ijsa '*<• «ui elui ' " <tt (Jla -t '..j 
Ajx£1I s-ijj («1 djla £jlS Aj-o 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ubaid] 
dan [Muhammad bin 
Isa] secara makna, 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Ayyub] dari 
[Muhammad] dari 
[Abidah] berkata, " [Ali] 
menyebut-nyebut 
tentang penduduk 
Nahrawan. Ia 
mengatakan, "Di antara 
mereka ada seorang laki- 
laki yang tangannya 
kecil atau pendek, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



asj (jjl (jt 4_L|i (jt (jULlii 

^» ,t.1 Ml * W j^^jjLk 

Aj^Ic. (jj 4 aaSc (JJJJ 

dJll <_i!>i£ ,_u Aki p <^ j^UJI 

(ji (JUS Aakii U illl Jjjl Jll 
iil (-Haul AiiLat lil iil «J^*J 

UUs Aiiia Jla aJjJI 55 
' u' Jr^ UJ P J^J ' ; iSc 



sekiranya aku tidak 
kawatir kalian akan 
terlalu bergembira, maka 
aku akan kabarkan 
kepada kalian tentang 
apa yang telah Allah 
janjikan bagi orang- 
orang yang akan 
membunuh mereka, 
melalui lisan 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam." 
Abidah berkata, "Aku 
bertanya, 'Apakah 
engkau benar-benar 
mendengarnya dari 
beliau?" Ali menjawab, 
"Ya. Demi Dzat pemilik 
Ka'bah." 



4136 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Bapaknya] dari [Ibnu 
Abu Nu'm] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] ia 
berkata, "Ali radliallahu 
'anhu mengirimkan 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam emas 
yang masih kotor dengan 
debu. Beliau kemudian 
mambagi-bagikannya 
kepada empat orang; 
yaitu Al Aqra' bin Habis 
Al Hanzhali, Al 
Mujasyi'I, Uyainah bin 
Badr Al Fazari dan Zaid 
Al Khail Ath Tha v i. 
kemudian ke salah orang 
dari bani Nabhan, 
Alqamah bin Ulatsah Al 
Amiri dan seorang dari 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




baniKilab." Sa'id Al 
khudri berkata, "Orang- 
orang Quraisy dan 
Anshar kemudian marah, 
mereka mengatakan, 
"Beliau memberikan 
kepada tokoh-tokoh 
penduduk Najd dan 
membiarkan kita." 
Beliau pun bersabda: 
"Aku hanya melunakkan 
hati mereka." Sa'id 
berkata, "Kemudian 
datanglah seorang laki- 
laki yang matanya 
cekung, berdahi lebar, 
janggut panjang dan 
kepala gundul. Laki-laki 
itu berkata, "Wahai 
Muhammad, 
bertakwalah kamu 
kepada Allah!" Beliau 
bersabda: "Siapa yang 
taat kepada Allah jika 
aku bermaksiat! 
Bukankah Allah 
mempercayaiku untuk 
menyampaikan amanah 
kepada penduduk bumi, 
sementara kalian tidak 
mempercayaiku." Sa'id 
berkata, "Lalu ada 
seorang lelaki yang 
memohon izin untuk 
membunuh laki-laki 
tersebut, dan aku kira 
orang itu adalah Khalid 
bin Al Walid. Namun 
beliau melarangnya." 
Sa'id berkata, "Ketika 
orang tersebut telah 
berlalu pergi, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya dari 
keturunan orang ini akan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



muncul suatu kaum yang 
membaca Al-Qur'an 
namun tidak melampaui 
kerongkongannya. 
Mereka keluar dari Islam 
sebagaimana keluarnya 
anak panah dari 
busurnya. Mereka 
membunuh orang-orang 
Islam namun bersikap 
baik kepada penyembah 
berhala. Jika aku 
mendapati mereka, maka 
aku akan membunuh 
mereka sebagaimana 
pembunuhan kaum Ad 
(kaumnya Nabi Hud)." 



4137 



iej«J j l'j'i J «j -iJj^ 
jjaC jjl Lu.la iilj^ cr^i 

afrjSS (j-al ^jJjJa 4 lila II j (jjl^JI 

^Jj'la f^ii (_a Ala IjajJj 

(Jll ^Al «i m La (J JH""J 
jj ^jlaa SI Lu jaAllaaSl 

(jl (_>jijl jc 0J1LS jc 

(JlJ i jzJl illoj AjIc. A)j1 ^lin 



Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ashim Al Anthaki] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid] dan 
[Mubasysyir] - 
maksudnya Mubassyir 
bin Isma'il Al Halabi- 
dari [Abu Amru]. Ia (Al 
Walid) berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amru] 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Qatadah] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] dan 
[Anas bin Malik] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Akan terjadi 
perbedaan dan 
perpecahan di antara 
umatku, sebagian 
kelompok pandai dalam 
berbicara namun akhlak 
mereka buruk. Mereka 
membaca Al-Qur'an 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



namun tidak sampai 
melewati kerongkongan. 
Mereka keluar dari 
agama sebagaimana 
anak panah lepas dari 
busurnya, dan mereka 
tidak akan kembali lagi 
hingga anak panah 
kembali ke busurnya. 
Mereka adalah seburuk- 
buruk manusia. Maka 
beruntunglah orang yang 
membunuhnya dan 
mereka membunuhnya. 
Mereka mengajak 
kepada Al-Qur'an, tetapi 
mereka sendiri tidak 
mengamalkannya sama 
sekali. Siapa memerangi 
mereka, maka yang 
demikian lebih mulia di 
sisi Allah." Para sahabat 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
ciri-ciri mereka?" Beliau 
menjawab: "Rambutnya 
dicukur gundul." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin Ali] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ciri 
mereka adalah 
rambutnya dicukur 
gundul dan dicabut, jika 
kalian mendapati mereka 
maka bunuhlah." Abu 
Dawud berkata, "At 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



tasbid adalah mencabut 
rambut." 



4138 



Ujja.1 (jJ 1-aa a Lii la 

S Js - j ' , 0 fe _ J' . ° ^ 



U' L>? 



(J jjuij t"w «>» <c-Aa. tli^)iJI 
^jjlj (Jjij (^^J AjJc. Atll u^'^* 
£bia. j>jl gLijll J=J (^i 

j'* l;°l Laiila ^sA^^Ha. 

I»^Jj3 (j-al ijffi (jli jilali 



r-* 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari 
[Khaitsamah] dari 
[Suwaid bin Ghafalah] ia 
berkata; [Ali radliallahu 
'anhu] berkata, "Jika aku 
menceritakan kepada 
kalian sebuah hadits 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
jika aku jatuh dari langit 
lebih aku sukai dari pada 
aku harus berdusta. Dan 
jika aku berbicara 
tentang suatu 
permasalahan yang 
terjadi antara aku dengan 
kalian, maka 
sesungguhnya 
peperangan itu penuh 
dengan tipu daya. Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Pada akhir zaman nanti 
akan muncul suatu kaum 
yang usianya masih 
muda, namun cita-cita 
mereka gila. Mereka 
berbicara berdasarkan 
perkataan manusia yang 
paling baik (Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam). Tetapi 
mereka keluar dari Islam 
seperti keluarnya anak 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



panah dari busurnya. 
Keimanan mereka tidak 
melampaui 
kerongkongan, maka 
dimanapun kalian 
mendapati mereka 
bunuhlah mereka. Sebab 
membunuh mereka akan 
diberi pahala pada hari 
kiamat." 



4139 



I jjllu 4j1c ^Ic. 

<ic. ^ Jlaa ^ jlj=jl ^JJ 



UJ* fi^' ^J^U-a JjL?J 
(jjill * 11 jil*J jl <lLoj1I 

4 ala (JlLa a S i ( _ s lc- 

i lljAjuj 

^1 jaJI i^l! I jSali ia ^ll 

UJa Jla S Jiaja ^jic Uj "ja 
I jali ^ Jlla (gfml jll j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] dari 
[Abdul Malik bin Abu 
Sulaiman] dari [Salamah 
bin Kuhail] ia berkata; 
telah mengabarkan 
kepadaku [Zaid bin 
Wahb Al Juhani] 
Bahwasanya ia pernah 
bergabung dengan 
pasukan [Ali radliallahu 
'anhu] yang menuju 
kaum Khawarij. Ali lalu 
berkata, "Wahai manusia 
sekalian, aku pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Akan keluar 
sekelompok orang dari 
umatku, mereka 
membaca Al-Qur'an, dan 
bacaan kalian terhadap 
Al-Qur'an tidak 
sebanding dengan 
bacaan mereka, shalat 
kalian tidak sebanding 
dengan shalat mereka, 
dan puasa kalian tidak 
sebanding dengan puasa 
mereka sedikit pun. 
Mereka membaca Al- 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



^ic. ^lia Jta I ^is ^iLill 

^^21 ^Jj^ <> . aajj Aic Ai)l ^jJaj 
Ia» j ( _ s it i ia» j Jj3 3 ILiu 

'M tjlLa Jj£i tj^aj^l 

S luc Ajlj ^laa aJ jjujj 

(jjliojiJl lj (jlaS ^jl «1 11)11 

jaS > XI a]) ^ ^ill M j 

^IV) *0jl J j I JA C la a 1 n 

i^jJi ^iii^ i$\ cJi^3 ^iijij ajIc. auI 

' 1 ir. Qj « ul^a 1 alaJ jA j 

Aj ^jj^j^S A-ilc- / g ua ia A-ill ^iaJ I 
l^jlt ol^ill (_£J)J (JlLo (jji <_S-i^j 

P _fc0^ ^r 1 ^ UT^ UJ^ 



Qur'an dan menyangka 
bahwa bacaan itu baik 
untuk mereka, padahal 
bacaan mereka itu akan 
menjadi madharat bagi 
mereka, shalat mereka 
tidak melebihi 
kerongkongan mereka. 
Mereka keluar dari Islam 
seperti anak panah 
keluar dari busurnya. 
Sekiranya pasukan yang 
memerangi mereka 
mengetahui keutamaan 
memerangi mereka, 
sungguh mereka akan 
bermalas-malas untuk 
beramal (setelah 
memerangi mereka). 
Ciri-cirinya, di antara 
mereka ada seorang laki- 
laki yang mempunyai 
lengan tetapi tidak 
mempunyai siku (gemuk 
dan banyak dagingnya), 
pada panggal lengannya 
seperti buah dada dan 
berambut putih. Apakah 
kalian akan pergi kepada 
Mu'awiyah dan 
penduduk Syam, lalu 
kalian tinggalkan 
mereka bersama 
keluarga dan harta 
kalian? Demi Allah, 
sungguh aku sangat 
menginginkan mereka 
(memerangi). Sebab 
mereka telah 
menumpahkan darah 
yang diharamkan dan 
merampas hak manusia. 
Maka berjalanlah 
dengan nama Allah." - 
Salamah bin Kuhail 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



berkata; "Maka Zaid bin 
Wahab menunjukkan 
(menyebutkan) 
kepadaku tempat-tempat 
yang mereka lalui satu 
persatu hingga ketika 
sampai pada sebuah 
jembatan kami bertemu 
dengan orang-orang 
khawarij yang dipimpin 
oleh Abdullah bin 
Wahab Ar Rasibi, maka 
Ali berkata kepada 
mereka (kaum 
muslimin); 

"Lemparkanlah tombak- 
tombak kalian dan 
hunuslah pedang kalian 
dari sarungnya, karena 
sesungguhnya aku 
khawatir jika mereka 
menuntut perdamaian 
pada kalian sebagaimana 
mereka menuntut 
perdamaian pada kalian 
di hari Harura, (sehingga 
setelah itu mereka 
membangun kekuatan 
untuk memerangi kaum 
muslimin), akhirnya 
pasukan kaum muslimin 
melemparkan tombak- 
tombak mereka, dan 
menghunuskan pedang 
serta menikam orang- 
orang khawarij dengan 
tombak mereka", Zaid 
bin Wahab berkata; 
"hingga sebagian (kaum 
muslimin) dapat 
membunuh sebagian 
(orang-orang khawarij) 
", Zaid Wahab 
melanjutkan; "pada 
waktu itu yang terbunuh 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



dari kaum muslimin 
hanya dua orang, lalu 
Ali radliallahu 'anhu 
berkata; "carilah di 
antara mereka Al 
Mukhdaj", namun 
mereka tidak 
mendapatkannya, Zaid 
berkata; "akhirnya Ali 
berdiri sendiri untuk 
mencarinya hingga ia 
sampai pada tumpukan 
mayat yang saling 
terbunuh", Ali berkata; 
"Keluarkanlah mereka", 
maka akhirnya ia 
mendapatkan Al 
Mukhdaj dalam 
pendaman tanah, ia 
lantas bertakbir dan 
berkata; "Maha benar 
Allah dan Rasul-Nya 
yang telah 
meny amp aikanny a 
(tentang informasi 
kejadian tersebut) ", lalu 
Abidah As Salmani 
mendekatinya dan 
berkata; "Wahai Amirul 
mukminin, demi Allah 
yang tiada Ilah selain 
Dia, apakah engkau 
telah mendengar ini dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, Ali 
berkata; "Iya, demi 
Allah yang tiada Ilah 
selain Dia", hingga 
Abidah memintanya 
untuk bersumpah tiga 
kali dan Ali pun 
bersumpah kepadanya 
tiga kali. telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Ubaid] berkata telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Jamil bin 
Murrah] ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Wadhf] 
berkata; Ali 'alahis salam 
berkata; "carilah Al 
Mukhdaj . . . -lalu ia 
menyebutkan redaksi 
hadits- maka mereka 
mengeluarkannya dari 
bawah tumpukan mayat 
di bawah gundukan 
tanah, Abu Al Wadhf 
berkata; "seakan akan 
aku melihatnya (Al 
Mukhdaj) adalah 
seorang habasyah yang 
mengenakakan qiba' 
(sejenis pakaian luar, 
jaket atau rompi) salah 
satu tangannya kecil 
seperti buah dada 
perempuan yang 
memiliki bulu bulu kecil 
seperti bulu yang 
terdapat pada ekor yarbu' 
(binatang sejenis tupai)." 


4140 


4 ,»k'i .Wiuiii! * Yiijil'wii 

u^j f^Jj* .W' Cfe (J ^"jj 

/eiul 4 ala (J!lo 4 ala 4_uilj ( _ s lc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Khalid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah bin 
Sawwar] dari [Nu'aim 
bin Hakim] dari [Abu 
Maryam] ia berkata, 
"Ada seseorang yang 
pendek bersama kami 
dalam masjid, kami 
selalu duduk 
bersamanya baik di 
waktu siang maupun 
malam. Dia seorang 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







yang fakir, aku juga 
melihatnya bergabung 
dengan orang-orang 
miskin menghadiri 
jamuan Ali radliallahu 
'anhu bersama orang 
banyak. Aku 
memberinya burnus 
(sejenis mantel yang 
bertudung)." Abu 
Maryam melanjutkan, 
"Laki-laki pendek itu 
biasa dipanggil dengan 
nama Nafi', pemilik dua 
buah dada, tangannya 
seperti dada perempuan, 
dan pada panggal 
lengannya seperti puting 
susu yang ditumbuhi 
bulu seperti bulu 
kucing." Abu Dawud 
berkata, "Bagi orang- 
orang ia biasa dipanggil 
dengan nama Harqus." 


4141 


(je L5 -^-J liiiSk JAuia ijjJLa 

jj° Al Uli JIS jjl'ii',, 

^I^jI t5 *t ^ Vi'i-s (Jla (jj^ia. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Sufyan] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Hasan] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
pamanku [Ibrahim bin 
Muhammad bin 
Thalhah] dari [Abdullah 
bin Amru] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Siapa yang 
hartanya akan dirampas 
tanpa hak, lalu ia 
melawan dan terbunuh 
maka ia syahid." 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



4142 



uj la auI ^jc. (jj (jjjl-A UliAk 
(jc AjjI (jt .lini (jj ^kjAl^)jj 

Jj3 (ji (Jli ^Kjij 4j1c auI (_5-l*-a 
(j^j ''n AJLi (jj^ 

^jjj j] <LoJ (jj^ jl 41a| (jj^ 

rf ":. - ' ^ 



i*,„jii« l^l^ jjjiliJI (jjji^.! (j-o 

AjIc- auI ^jii-a «Uli J jjjj lili 

cs^Oj l>? is^t ty 3 ^ 

iij dila lilj^il CLyi. t—iAjl (jjjjl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud Ath 
Thayalisi] dan 
[Sulaiman bin Dawud] - 
maksudnya Sulaiman 
Abu Ayyub Al Hasyimi- 
dari [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Ubaidah bin 
Muhammad bin Ammar 
bin Yasir] dari [Thalhah 
bin Abdullah] dari [Sa'id 
bin Zaid] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Siapa yang 
dibunuh karena 
membela hartanya maka 
ia syahid, siapa yang 
dibunuh karena 
membela keluarganya 
maka ia syahid, atau 
karena membela 
darahnya, atau karena 
membela agamanya 
maka ia syahid." 



4143 



Telah menceritakan 
kepada kami [Makhlad 
bin Khalid Asy Syu'airi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Yunus] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ikrimah] - 
maksudnya Ikrimah bin 
Ammar- ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Ishaq] -maksudnya 
Ishaq bin Abdullah bin 
Abu Thalhah- ia berkata; 
[Anas] berkata, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam adalah 
orang yang paling baik 
akhlaknya. Suatu hari 
beliau mengutusku 
untuk suatu keperluan. 
Aku lalu berkata, "Demi 
Allah, aku tidak akan 
pergi." Padahal dalam 
hatiku aku ingin pergi 
melaksanakan perintah 
perintah Nabi Allah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Kemudian 
aku pergi hingga aku 
melewati anak-anak 
yang sedang bermain di 
pasar, namun tiba-tiba 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memagang kerah bajuku 
dari belakang sambil 
tertawa. Beliau 
bersabda: "Wahai Anas 
kecil, pergilah 
sebagaimana yang aku 
pesan tadi." Aku 
menjawab, "Baik, ya 
Rasulullah. Aku akan 
pergi." Anas berkata, 
"Demi Allah, aku telah 
membantu beliau selama 
tujuh atau sembilan 
tahun. Namun aku tidak 
pernah mendapati beliau 
mengomentari 
perbuatanku 'Kenapa 
kamu lakukan begini dan 
begini'. Atau sesuatu 
yang aku tinggalkan; 
'Kenapa tidak kamu 
melakukan begini dan 
begini! '. 



4144 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



UJ^J u' c sj? ^ e, S '' ' "3 ^ 

Laj Jal ilil J Jll La Ajic. 



bin Maslamah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman] 
-maksudnya Sulaiman 
bin Mughirah- dari 
[Tsabit] dari [Anas] ia 
berkata, "Aku membantu 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di Madinah 
selama sepuluh tahun. 
Aku hanyalah seorang 
anak kecil, tidak semua 
pelayanan yang aku 
berikan sesuai dengan 
hati sahabatku (Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam). Namun 
beliau tidak pernah 
mengatakan 'Hei..! ' 
Sama sekali kepadaku. 
Beliau juga tidak pernah 
mengatakan: "Kenapa 
kamu lakukan ini! atau 
'Kenapa tidak kamu 
lakukan begini! '. 



4145 



Lu la Atll ^jc. (jj (jjjLb uiiAk 

jjI (Jls (Jll ''"''^J aLil ^ala 4Ji\ 
^ji]! (j^LuAkj jA j ojjjA 
LuLa ;j .i'K ; ^ll^j 4aic Ai\ ~ 
li«3 ^ll lili Luikj (jjilLttSl 
(_pa«J sl^)j ( _ 5 ii, LaLj3 

Llika Lajj LuAka jjl Cll jjj 

\ 'i l ja 15 j (jlSj SjJjA jjl 

dUvl ^jIjcS/I <JLs3 JjSlLa 

(jLa (j-a ^ j lillLa (j^> J (Ja^j 

^ic al cs l^ a ^il! (JLU <%! 
3^jia LjSij^' ^ ^Ij ur^J^' 



Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Hilal] Bahwasanya ia 
mendengar [Bapaknya] 
menceritakan, ia berkata; 
[Abu Hurairah] 
menceritakan, ia 
mengatakan, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk 
bersama kami 
membacakan hadits, 
ketika beliau berdiri 
kami pun ikut berdiri. 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




hingga kami melihat 
beliau masuk ke salah 
satu rumah isterinya. 
Kemudian beliau 



membacakan hadits 



kepada kami di hari 
yang lain. lalu kami 
berdiri saat beliau 
berdiri, lantas kami 
melihat ke arah seorang 
Arab badui yang 
berpapasan dengan 
beliau. Badui itu 
menarik selendang 
beliau hingga lehernya 
merah." [Abu Hurairah] 
berkata, "Selendang 
Nabi tersebut terbuat 
dari kain yang kasar, 
beliau lalu menoleh ke 
belakang. Badui itu 
berkata, "Berikan 
kepadaku bekal 
(muatan) pada dua 
untaku ini. Maka 
sesungguhnya kamu 
tidak akan mampu 
memberikan bekal 
kepadaku baik dari 
hartamu sendiri maupun 
harta bapakmu." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
bersabda: "Tidak. Dan 
aku memohon ampun 
kepada Allah, Tidak. 
Dan aku memohon 
ampun kepada Allah, 
Tidak. Dan aku 
memohon ampun kepada 
Allah. Aku tidak akan 
memberimu hingga 
engkau memberiku hak 
qishas karena tarikanmu 
terhadapku." Dan setiap 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



u' u^; lw lvjj^ 

Q\ uAjc (^jj Alll ^Jt Uiiik 
(Jll illoj AjIc aill ^jij-a «lili ^JJ 
ij ^JlLall (^AgJI (jj 



itu pula, orang Arab 
badui itu berkata, "Demi 
Allah, aku tidak akan 
memberimu hak qishah 
untuk itu." Lalu perawi 
menyebutkan hadits 
secara lengkap. Abu 
Hurairah berkata, 
"Kemudian Rasulullah 
memanggil seorang laki- 
laki dan berkata 
kepadanya: "Berikanlah 
bekal (muatan) 
kepadanya di atas dua 
untanya ini, berilah 
gandum untuk seekor 
unta dan kurma unta 
unta yang lainnya." 
Setelah itu beliau 
berpaling ke arah kami, 
beliau bersabda: 
"Pergilah dengan berkah 
dari Allah Ta'ala." 



4146 



t' laini 



Telah menceritakan 
kepada kami [An 
Nufaili] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Qabus bin 
Abu Zhabyan] bahwa 
[Bapaknya] 
menceritakan 
kepadanya, ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abbas] bahwa Nabi 
Allah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya 
pentunjuk yang baik, 
ketetapan (dalam agama) 
yang baik dan 
kesederhaan adalah satu 
bagian dari dua puluh 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



lima bagian tanda 
kenabian." 



4147 



Ml| slc.5 s^ijj jjl C5 it j^li jAj 

Jta (Jls (jc- allnj <ulc 

-s' s £ F - e , 

(j-oj 51 j Aljl olc-5 4_La3 

jSLll Ali. itll oLLiS U '^I^J 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu As 
Sarh] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] dari 
[Sa'id] -maksudnya Said 
bin Abu Ayyub- dari 
[Abu Marhum] dari 
[Sahi bin Mu'adz] dari 
[Bapaknya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menahan kemarahan 
padahal ia mampu untuk 
meluapkannya, maka 
pada hari kiamat Allah 
akan memanggilnya di 
antara manusia, hingga 
Allah menyuruhnya 
untuk memilih bidadari 
sesuka hatinya." Abu 
Dawud berkata, "Abu 
Marhum namanya 
adalah Abdurrahman 
bin Maimun." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Uqbah bin 
Mukram] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman] - 
maksudnya Abdur 
Rahman bin Mahdi- dari 
[Bisyr] -maksudnya 
Bisyr bin Manshur- dari 
[Muhammad bin Ajian] 
dari [Suwaid bin Wahb] 
dari [seorang laki-laki] 
di antara anak-anak 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah akan 
memenuhi keamanan 
dan keimanan -namun ia 
tidak menyebutkan kisah 
dalam hadits 
sebelumnya-, lalu Allah 
akan memanggilnya, 
perawi menambahkan, 
"siapa meninggalkan 
dari memakai pakaian 
yang bagus padahal ia 
mampu -[Bisyr] 
mengatakan; aku 
mengira beliau 
mengatakan- karena 
merendah diri, Maka 
Allah akan memakaikan 
baginya baju kemuliaan. 
Dan barangsiapa 
menikah karena Allah 
Ta'ala maka Allah akan 
memberinya mahkota 
raja kepadanya." 


4148 


(3 jLij (Jlllll auI ijc. (jt jjjj^ 1 

i 'l V. (/>.m| 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim At Taimi] dari 
[Al Harits bin Suwaid] 
dari [Abdullah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Menurut kalian, siapa 
yang kalian anggap 
paling kuat?" para 
sahabat menjawab, 
"Yaitu orang yang tidak 
terkalahkan dalam adu 
gulat." Beliau bersabda: 
"Bukan itu, orang yang 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



kuat adalah orang yang 
mampu menahan dirinya 
saat marah." 



4149 



Ijc (jc iLaa 11 Ijc. (jj jJ^a. 
(j«^.^)]| ^JC. (jC jliC (jj lillill 
(Jlk (jJ ^U-i (jc- ^jJj! ^1 (jj 
^jlLa ^ J "I lio (j5li.j i' llulV\j 

(j I yl (Jja. ^^jJa. lijAii 1 llaC 
(JljjS <jliac. oAii (j« j^^ai) 

Lj La (JlaS t—llia»JI (j« a laj 

(Jll a-ia jll (jUaJjoJI (j-a lilj jsjcS 

f' j ? ? ' * - 
dila **3 cs^^ * ^LLi (J» 

1 llJaC. iljl jj (Jia.j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Musa] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir bin Abdul 
Hamid] dari [Abdul 
Malik bin Umair] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Mu'adz bin 
Jabal] ia berkata, "Ada 
dua orang laki-laki 
saling mencela di sisi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, salah seorang 
dari mereka sangat 
marah hingga aku 
berfikir seolah olah 
hidungnya pecah karena 
marah yang memuncak. 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Sungguh, aku benar- 
benar tahu sebuah 
kalimat yang jika dibaca 
oleh seseorang maka 
akan hilang kemarahan 
yang ia rasakan." 
Seseorang lalu bertanya, 
"Wahai Rasulullah, apa 
itu?" beliau bersabda: 
"ALLAHUMMA INNI 
A'UUDZU BIKA 
MrNASYSYAiTHAAN 
IRRAJIIM (Ya Allah, 
aku berlindung 
kepadamu dari setan 
yang terkutuk)." Perawi 
berkata, "Mu'adz lantas 
menyuruh laki-laki itu 
untuk mengucapkannya, 
tetapi ia enggan dan 
justru bertambah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







amarahnya." 


4150 


(jiai illuij AjIc Atll (_gl^a 

aK L-ijcV jjLij AjIc 
j'^-'''"" [j-" ^ 1 N J'*-' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Adi bin Tsabit] dari 
[Sulaiman bin Shurd] ia 
berkata, 'Ada dua orang 
saling mencela di sisi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, salah seorang 
dari mereka matanya 
tampak memerah dan 
urat lehernya tampak 
menegang. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Sungguh, aku tahu 
sebuah kalimat yang jika 
dibaca oleh seseorang 
maka akan hilang apa 
yang dirasakannya (rasa 
marah). Yaitu, 
A'UUDZU BILLAAHI 
MINAS 

SYAITHAANIR 
RAJIIMI (aku 
berlindung kepada Allah 
dari setan yang 
terkutuk)." Laki-laki 
yang marah itu lalu 
berkata, "Apakah engkau 
melihatku seperti orang 
gila?" 


4151 


p 'i i k , 4 ~ — 5 e - J 'i i , 

1 i' 'w Jjj^ (jj Xer\ \ Lli ia 
AlA ^1 (jj Jjli L-uJla <jjULo 

* 'a ro ' f e s £ ' e 

lil IjJ Jil ^3 Ajic. 2jI ^u^i 

V'3 i>>»«M -\^c. t_iAji (jli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hanbal] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Dawud bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





CLaj jllaj AjIc iill !^La 

(j 11 1 1-v \l . ^il I j 


Abu Hind] dari [Abu 
Harb bin Abui Aswad] 
dari [Abu Dzar] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada kami: "Jika salah 
seorang dari kalian 
marah dan ia dalam 
keadaan berdiri, 
hendakah ia duduk. Jika 
rasa marahnya hilang 
(maka itu yang 
dikehendaki), jika tidak 
hendaklah ia berbaring." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Wahb bin 
Baqiyyah] dari [Khalid] 
dari [Dawud] dari [Bakr] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutus Abu Dzar 
dengan membawa pesan 
hadits ini." Abu Dawud 
berkata, "Hadits ini 
adalah yang paling 
shahih di antara dua 
hadits yang ada." 


4152 


(jj {jlaa ll j ' «la (jj ^)5ij ijjJLa 

Ujik Vla ^jjiiJI 
(j^allll (Jilj jjl Ijjia. JLk (jj 
iLa < (jj ( _ s -lc' (Jla 

1 i"ilj jl 'i\l jj^ (jl Laiiill jjlj 
t' lili «.UIL jUlI laki 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khalaf] dan [Al Hasan 
bin Ali] secara makna, 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Khalid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Wail Al 
Qash] ia berkata, "Kami 
masuk menemui [Urwah 
bin Muhammad As 
Sa'di], lalu ada seorang 
laki-laki berbicara 
dengannya hingga 
membuatnya murka. 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Lantas ia berdiri 
berwudhu dan kembali 
lagi dalam keadaan telah 
berwudhu." Setelah itu 
ia berkata, " [Bapakku] 
telah menceritakan 
kepadaku, dari kakekku, 
[Athiyah]. Ia 
mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
bersabda: 

"Sesungguhnya marah 
itu dari setan dan setan 
diciptakan dari api, 
sementara api akan mati 
dengan air, maka jika 
salah seorang dari kalian 
marah hendaklah 
berwudhu." 


4153 


jil (3 j^- Ujlll I^jI l^Ac 

lili (jSj La LaA^Lljl jllLl VI 

<i« (jiillll iijl UjI (jla 

'^J '"' j' j' A ' r*'"J 4 '' r - 
Ljj aSjlji (JUj "ll A-o^>^. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Urwah bin 
Az Zubair] dari [Aisyah 
radliallahu 'anha] ia 
berkata, "Tidaklah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam diberi 
dua pilihan kecuali 
beliau memilih yang 
paling mudah dari 
keduanya selama tidak 
termasuk dosa. Jika hal 
itu bagian dari dosa, 
maka beliau adalah 
orang yang paling 
menjauhi dosa di antara 
manusia. Dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah 
merasa dendam untuk 
dirinya kecuali jika itu 
berhubungan dengan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







pelanggaran terhadap 
kehormatan Allah, maka 
beliau dendam karena 
Allah." 


4154 


£jj j jjj A; jj UjSi. J.luia lil^a 

i l^j . Ijali]!^ .'^i \\ r*. ^jC- O^^C- 
gUnj <jic illl (^Ha (J JJ^J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Zurai'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Urwah] dari 
[Aisyah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
pernah memukul budak 
atau seorang wanita 
sama sekali." 


4155 


^C. ^jC aj^c ^aL*^ ^C. 
C5 iLa j-al Jll 3^*1' ^> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdurrahman Ath 
Thufawi] dari [Hisyam 
bin Urwah] dari 
[Bapaknya] dari 
[Abdullah] -maksudnya 
Abdullah bin Az Zubair- 
tentang firman Allah: 
'(dan berikanlah maaf) ' - 
Qs. Al A'raf: 177-, ia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diperintahkan 
untuk selalu memberi 
maaf kepada manusia 
dengan berbagai macam 
akhlaknya." 


4156 


lVil-v " 'i» i lir. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





jSJj tJjij ^ 3^ 

IjSj 


kami [Abdul Hamid] - 
maksudnya Abdul 
Hamid Al Himani- 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Muslim] dari [Masruq] 
dari [Aisyah radliallahu 
'anha] ia berkata, 
"Ketika sampai kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berita bahwa 
ada seseorang yang 
mengatakan sesuatu, 
beliau tidak pernah 
mengatakan: "Mengapa 
si Fulan mengatakan 
demikian?" tetapi beliau 
mengatakan: "Mengapa 
orang-orang suka 
mengatakan begini dan 
begini?" 


4157 


(jj ^aC (jj <&l JjJC- tilik 

Hl la j (jj ilJLk LjjAk sjlmm 

^L^j ^jLuijl ^jc. ^^laJI ^ILj 

iiil ^U^i auI J jjjj ( _ s ic 

. A \\r. ^ ^ A \\r. 
Ajic A)jI *&l (3 (j^J 

(Jla^ic li (J mi j (jl IjlA j»J^)-ol 
(jlS IjjIc. jA f^" 1 ^j^i ^ 
'T* r*. *^ '*' ^ p j'** ill (g 3 ' u 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Umar 
bin Maisarah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Salm Al Alawi] 
dari [Anas] berkata, 
"Seorang laki-laki 
masuk menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
sementara pada dirinya 
ada sisa-sisa warna 
kuning (za'faran), dan 
jarang sekali Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menerima 
seseorang dengan raut 
muka yang tidak 
bersahabat karena 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







sesuatu yang ia benci. 
Ketika laki-laki itu pergi 
beliau bersabda: "jikalau 
kalian suruh laki-laki itu 
untuk membersihkan 
warna itu darinya." Abu 
Dawud berkata, "Salm 
bukan seorang Alawi 
(keturunan Ali 
radliallahu 'anhu), tetapi 
ia adalah seseorang yang 
suka melihat dengan 
bintang. Ia pernah 
bersaksi di sisi Adi bin 
Arthah bahwa ia melihat 
Hilal, namun Adi bin 
Arthah tidak 
menganggap 
kesaksiannya." 


4158 


^jjiJ Jl! ^ic (jj jA-aj Ujik 
J£ jaili (jj Laa a 1 " la j 

C5#=^ £?' J U? ^J^i 
(>=■ i^f cl£ l^' 
(Jl! (Jla Uu «7» slaijo^jjA ^1 

alluj AjIc iill ^U.-i auI (J 

< ^^IaIIj jp 1 (j-*3^^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Ahmad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Al Hajjaj bin 
Furafishah] dari 
[seorang laki-laki] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] . (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutawakkil Al 
Asqalani] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Bisyr bin Rafi'] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Hurairah] keduanya 
telah memarfu'kan hadits 
ini, ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang 
mukmin itu baik lagi 
dermawan (tidak kikir), 
dan orang Fajir adalah 
seorang yang jahat lagi 
bakhil." 


4159 


jjj^j (Jlaa ailoj Ajic iiil 

5^1 cl^ ^ 1 J&\ jii 
<&l J jLij U a2ojIc- cJlaa lJjsSI 

<U_)ii Aic (jjiUil jJi (j) (JUj 
4 uia 3 eliiV (jjAil! 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Ibnul Munkadir] 
dari [urwah] dari 
['Aisyah] ia berkata, 
"Seorang laki-laki minta 
izin kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu 
bersabda: "Ia adalah 
orang yang jelek dalam 
kaumnya, atau beliau 
mengatakan, "Ia adalah 
laki-laki jelek dalam 
kaumnya." Setelah itu 
beliau mengatakan: 
"Biarkan ia masuk." Dan 
ketika laki-laki tersebut 
telah masuk, beliau 
melembutkan tutur 
katakanya kepada laki- 
laki itu. 'Aisyah 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, kenapa 
engkau melembutkan 
tutur kata kepadanya?, 
padahal engkau telah 
mengatakan tentang 
orang itu sebagaimana 
yang telah engkau 
katakan?" beliau 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



menjawab: "Seburuk- 
buruk manusia di sisi 
Allah pada hari kiamat 
adalah seseorang yang 
ditinggalkan oleh 
manusia karena ingin 
menghindari 
keburukkannya. " 



4160 



lalujjl Lila SjAiiaJI 

(J jjjj Ij ' " llS £Jp- ^-als <il£j 

j-iljc. lli la uia aUall jjjjalall 

M Jk~a ts j*j (JlSa ciilta 

s-Llil (jjijSLj (jjiSI (_^ulill jlj-"> 



rsr- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[ Aisyah radliallahu 
'anha] ia berkata, 
"Seorang laki-laki minta 
izin kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ia 
adalah sejelek-jelek 
saudara dalam 
kaumnya." Maka ketika 
laki-laki itu masuk, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berbicara dengannya dan 
menampakkan wajah 
keceriaan. Ketika laki- 
laki itu telah keluar, aku 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, kenapa 
engkau izinkan ia 
masuk, padahal sebelum 
itu engkau mengatakan 
'Ia adalah sejelek-jelek 
saudara dalam 
kaumnya'? Dan ketika ia 
telah masuk wajahmu 
ceria?" beliau lalu 
menjawab: "Wahai 
Aisyah, sesungguhnya 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Allah tidak menyukai 
orang yang keji dan 
ucapan keji." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbas Al Anbari] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Aswad bin Amir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari [Al 
A'masy] dari [Mujahid] 
dari [Aisyah] tentang 
kisah ini, ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai Aisyah, 
sesungguhnya seburuk- 
buruk manusia adalah 
orang-orang yang diberi 
kemuliaan agar mereka 
(manusia) bisa terhindar 
dari keburukkan 
lisannya." 


4161 


si jA tJijJI (jj^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Qathn] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Mubarak] dari 
[Tsabit] dari [Anas] ia 
berkata, "Aku tidak 
pernah melihat seorang 
pun yang sedang 
berbisik dengan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian beliau 
menjauhkan kepalanya, 
sehingga orang tersebut- 
lah yang menjauhkan 
sendiri kepalanya. Dan 
aku juga tidak pernah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







melihat seorang pun 
yang menjabat tangan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian beliau 
melepas tangannya, 
sehingga orang tersebut- 
lah yang melepaskan 
tangannya sendiri." 


4162 




Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Qa'nabi] dari [Malik] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[S alim bin Abdullah] 
dari [Ibnu Umar] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melewati seorang laki- 
laki Anshar yang sedang 
menasihati saudaranya 
karena sikap malu. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian bersabda: 
"Biarkanlah ia, 
sesungguhnya malu itu 
bagian dari iman." 


4163 


Ijlla ^-SJ^. (jJ (jUajIui ^ ^ 
jc. ^J^J i "j jc. JUaa 

l*V^i« 1 !.< /j* Jl.«* "j /jU ^.i. 

^ i U] t_l*S (jj JJ l n J (Jlla Jji. 

JIS i^Kll j''^ Mr.lj i".v>iit| 

k U n j Ajlc AUl ^U.-! (J JJJJ 
l', li\S JIS ,ili"< jr. VVwVj 

4jl <jl \;f i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Ishaq bin Suwaid] dari 
[Abu Qatadah] ia 
berkata, "Aku pernah 
bersama [Imran bin 
Hushain] dan Busyair 
bin Ka'b, lalu Imran bin 
Hushain bercerita. Ia 
mengatakan, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Malu itu baik 
semuanya." Atau beliau 
mengatakan: "Malu itu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







semuanya baik." Busyair 
bin Ka'b lalu berkata, 
"Kami mendapatkan 
dalam beberapa buku 
bahwa malu dapat 
mendatangkan 
ketenangan, kewibawaan 
dan kelemahan!" Imran 
mengulangi hadits yang 
ia sampaikan, sementara 
Busyair juga mengulangi 
kata-katanya." Perawi 
berkata, "Imran lalu 
marah hingga kedua 
matanya memerah. 
Lantas ia berkata, 
"Tidakkah kamu tahu 
bahwa aku sedang 
menyampaikan hadits 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, tapi 
kenapa justru kamu 
menyampaikan apa yang 
ada dalam bukumu!" 
Abu Qatadah berkata, 
"Kami lalu mengatakan, 
"Wahai Abu Nujaid! 
jangan begitu, jangan 
begitu." 


4164 


UJ.la A «juta /o Alll -ijc UJ.la 

. • * > : - ' ' > °. l ■ - 

o 8 ~ -a - ' i ', i 0 ' 

Jaili gruin |j| J jVI Sjjill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Manshur] dari 
[Rib'I bin Hirasy] dari 
[Abu Mas'ud] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Perkataan 
pertama yang diperoleh 
oleh manusia dari 
perkataan kenabian 
adalah, 'Jika kamu tidak 
malu maka berbuatlah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







sesukamu'." 


4165 


jji lJj^j ^iuij <j1c jiii ^glLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub] - 
maksudnya Ya'qub Al 
Iskandarani- dari [Amru] 
dari [Al Muthallib] dari 
[Aisyah] ia berkata, 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya seorang 
mukmin akan 
mendapatkan kedudukan 
ahli puasa dan shalat 
dengan ahlak baiknya." 


4166 


je A'n in u^jiil JJJ^ (jjl uiiAk 
f.UaC (jc o jj ^1 (jj ^jbiillll 

(jLk jA j (-JjSaj jj iUaC- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid Ath Thayalisi] 
dan [Hafsh bin Umar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami. (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
Qasim bin Abu Bazzah] 
dari [Atha Al 
Kaikharani] dari [Ummu 
Darda] dari [Abu Darda] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak ada 
yang lebih berat dalam 
timbangan amal selain 
akhlak yang baik." [Abui 
Walid] berkata; aku 
mendengar [Atha' Al 
KaiKharani], Abu Daud 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







berkata; "ia adalah 
paman Ibrahim bin Nafi'. 
Ia juga dipanggil dengan 
nama Kaikharani dan 
Kaukharani." 


4167 


J_aJc-olil (jlijc (jj l^ka a Ujik 
jjl UliSi. Jla jA1 <a SI 

' 1 (j ' (j' 51 ftv^ 

AiiJI (_p»Jj '"'j.'.' ^>jc j ul 
La^Ji tj^ L)jj? s-'^) -4 ^ (j-ai 

(j-al AjiJI JaLij [„a j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Utsman 
Ad Dimasyqi Abu Al 
Jamahir] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Ka'b 
Ayyub bin Muhammad 
As Sa'di] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Sulaiman bin 
Habib Al Muharibi] dari 
[Abu Umamah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku akan menjamin 
rumah di tepi surga bagi 
seseorang yang 
meninggalkan 
perdebatan meskipun 
benar. Aku juga 
menjamin rumah di 
tengah surga bagi 
seseorang yang 
meninggalkan kedustaan 
meskipun bershifat 
gurau, Dan aku juga 
menjamin rumah di 
syurga yang paling 
tinggi bagi seseorang 
yang berakhlak baik. " 


4168 


1 — j~i — > — r~ 5 T — P — 'Z 4 ~ 

LS^ (j' «V- j liiAk 

jjUiui (jc lijSi Vla 

(jjl AjjLk (jc JLL (jj \it 'a (jc 

auI ^jiLa J djl^la U^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr] 
dan [Utsman bin Abu 
Syaibah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Ma'bad 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







bin Khalid] dari 
[Haritsah bin Wahb] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak akan masuk 
surga orang yang keras 
hati dan sombong." 
Perawi berkata, "Al 
Jawwazh adalah orang 
yang keras hatinya." 


4169 


UJ la (JJatJajbaj ^jj ^uijla lAj ^ 
<"T<K\U jjj^) jjc- Clljlj (jc jUai. 
iljr-J f.t-vi (jluU V r' ' ' " 

*d)l (_5-lj-a <&l (J J-^J 
jc <d)l ^jlc (jji. Jlia allaj AjIc 
Uijill (j-o lliki V (jl (J^J 
U-Lla ,-liaill Hj la 3» i ia j VI 
o^j (JjijI (jc iS^a jjA j 
4j1c i&l ^jJj-a ^g-jlll (jc 4_Laa]l 
jc <&l ^jlc lik (jl (Jli alLij 
Ujill (j-o i^-ii £fijJ V (jl (3?- J 

Ai^3 VI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Tsabit] dari [Anas] ia 
berkata, "Al Adhba 
(nama unta Rasulullah) 
tidak pernah terkalahkan 
saat lari. Lalu datanglah 
seorang Arab baduai 
dengan hewan 
tunggangannya. Unta 
nabi dapat mengalahkan 
unta Arab badui itu, 
namun kemudian unta 
Arab badui itu ganti 
mengalahkannya. 
Sehingga hal tersebut 
menjadikan hati para 
sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam merasa tidak 
nyaman, beliau lalu 
bersabda: "Sudah 
menjadi hak bagi Allah, 
bahwasanya tidaklah Ia 
meninggikan sesuatu di 
dunia ini kecuali Ia akan 
merendahkannya 
kembali." Telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nufaili] 
berkata, telah 



http://rumariku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







menceritakan kepada 
kami [Zuhair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Humaid] 
dari [Anas] dengan kisah 
ini, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Sungguh, 
telah menjadi hak bagi 
Allah, bahwasanya 
tidaklah Ia meninggikan 
sesuatu di dunia ini 
kecuali Ia akan 
merendahkannya 
kembali." 


4170 


— ~ — ~ 5~7 'p ,j ^ 

Hl la Ajlki ^1 (jj ^)51j UjAk 
^jj, ,alja jc jLiL^j li^. £j£ j 

(jUiii ^ic ^i!iU 34j 

JlJjluVI (jJ iljLjl ikli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Manshur] dari 
[Ibrahim] dari 
[Hammam] ia berkata, 
"Seorang laki-laki 
datang kepada Utsman 
seraya memujinya, lalu 
[Miqdad Ibnul Aswad] 
mengambil pasir dan 
melemparkannya ke 
wajah laki-laki itu. 
Setelah itu ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika kalian 
bertemu dengan orang- 
orang yang suka 
memuji-muji, maka 
taburlah dengan pasir." 


4171 


IjjSi. (_>ujjJ (jJ Xa~\\ Ujik 
1JC (jt pl^aJl JLk jc t ■ ll \ l n 

uV^' tj^ csrf' L* 1 O^J^' 

^1 ic tjL'j ^Jc ^ lij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





aJ Jlla ^iuij Ajic- "M (_gll<3 

Vj (J j£j (j' "Vj^ Aun^S 


kepada kami [Abu 
Syihab] dari [Khalid Al 
Hadzdza] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Bakrah] dari [Bapaknya] 
ia berkata, 'Ada 
seseorang memuji laki- 
laki lain di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu 
bersabda: "Engkau telah 
memenggal leher 
saudaramu." Beliau 
ucapkan itu hingga tiga 
kali. Setelah itu beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian ingin 
memuji saudaranya, 
maka tidaklah mengapa. 
Namun hendaklah ia 
mengatakan, 'Aku 
mengira sebagaimana 
yang ia ingin katakan, 
'Aku tidak memuji-muji 
seseorang di hadapan 
Allah." 


4172 


jjjl ( _ s jxJ J-^J lliAa HiAa 

i i*,a1U°,1 «vi JIS JIS i «j k 1 

:<\j'o, IjljS Jl« Vj'l- ' iilaclj 

i\i<j^*.«i S/j i'sl j5 i jl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr] - 
maksudnya Bisyr bin Al 
Mufadhdhal berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Maslamah Sa'id bin 
Yazid] dari [Abu 
Nadhrah] dari 
[Mutharrif] ia berkata; 
[Bapakku] berkata, "Aku 
pergi bersama 
rombongan utusan bani 
Amir menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Kami 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







lalu berkata, "Engkau 
adalah junjungan kami." 
Beliau langsung 
menyahut: "Junjungan 
itu hanyalah Allah Ta'ala 
semata." Kami berkata 
lagi, "Engkau adalah 
yang paling utama di 
antara kami dan 
memiliki kemuliaan 
yang besar." Beliau 
bersabda: "Berkatalah 
kalian dengan perkataan 
kalian, atau sebagian 
dari perkataan kalian 
(tidak perlu banyak 
pujian), dan jangan 
sekali-kali kalian 
terpengaruh oleh setan." 


4173 


UJ la (Jix,<uJ (jj ^uijla QJ la 
(jc j ^uj^j (jc » <aa 
(jbllaLi (jj ^JC (jc (j. aa 11 
^iluij AjIc jIiI ^U.-i auI (J jjuij 
(j3^)ll L. laj (JJSj iil (j) 
^jJc ^ kaj 'V La 4j1c ( _ s iaxjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Yunus] dari [Humaid] 
dari [Al Hasan] dari 
[Abdullah bin 
Mughaffal] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah itu 
Maha lembut dan 
mencintai kelembutan. 
Dia memberi pada 
kelembutan yang tidak 
diberikan pada 
kekerasan." 


4174 


7 — ~ T P 5~i — T"» — .'14, 1 

^1 uji (jl 'a ir- IAj la 
jl Jjll ^LiLall (jj AaaJij Allklo 
(jj al^Lall (jC tdl^ii liijla. 1 jlll 
A r*, t " 'i A \ \\ (jC ^J^jjj 

<&l J jjjj (jl^ Clillaa ojljull (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman] 
dan [Abu Bakr] - 
keduanya putera Abu 
Syaibah- dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah Al Bazzaz] 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





' "i ( , " , ' ... 

Li p^2i 5-» £ jj v j Aji j vi 

s - o ' » s . S S • ' 

aJ ^^jlJ A 'J ^ 


mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari [Al 
Miqdam bin Syuraih] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Aku bertanya 
kepada Aisyah tentang 
kehidupan ala badui. 
[Aisyah] lalu berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
pergi ke daerah yang 
banyak airnya (daerah 
orang-orang badui), dan 
beliau ingin merasakan 
kehidupan badui. Suatu 
kali beliau mengirimkan 
kepadaku seekor unta 
betina dari unta zakat 
yang belum pernah 
ditunggangi, beliau 
katakan kepadaku: 
"Wahai Aisyah, 
hendaklah engkau 
bersikap lembut. Karena 
sesungguhnya tidaklah 
sikap lembut itu ada 
pada sesuatu kecuali 
akan menjadi penghias, 
dan tidaklah ia terlepas 
dari sesuatu kecuali akan 
muncul keburukkan." 
Ibnu Ash Shabbah 
menyebutkan dalam 
haditsnya, "Muharramah 
maksudnya adalah 
belum pernah 
ditunggangi." 


4175 


Ijlla AjAui ^1 (jj ^}5Lj _jjl IjjAa 
(Jjj-acVI (jc- ^jl 

AjIc- Alll ( _ s ii-a «Uli J jjjj (JUSla 

fj^j l>* fVj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dan [Waki'] dari [Al 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







A'masy] dari [Tamim 
bin Salamah] dari 
['Abdurrahman bin 
Hilal] dari [Jarir] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Siapa yang terhalang 
dari sifat lemah lembut, 
maka ia telah terhalang 
dari banyak kebaikan." 


4176 


^jj l^aa ^ ^jj ^jLiaJI uj la 
.JJC. liiiSa. (jllc- UjAa. ^-llLal! 
(jjj-aC^/l (jLijlui UJ la AaJjll 
Jll clljLaJI (jj lillLi jjc. 

^ull (Jc. VI A-ilc-l Vj (jiiC-VI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman Al 
A'masy] dari [Malik 
Ibnul Harits] -Al A'masy 
berkata; Aku mendengar 
mereka menyebutkan 
dari [Mush'ab bin Sa'd] 
dari [Bapaknya] - Al 
A'masy berkata, "Aku 
tidak tahu kecuali bahwa 
itu adalah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Sabar dalam 
segala sesuatu itu baik, 
kecuali dalam beramal 
untuk akhirat." 


4177 


uj la ^ljaI^jjJ ^jj aJ i 1 * la 
^jill (Jc-oJj^A ^-jI (Jc- ^ j_ 

J^ulJ V (JIS aWj AjIc jil ^jli-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ar Rabi' 
bin Muslim] dari 
[Muhammad bin Ziyad] 
dari [Abu Hurairah] dari 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak 
dianggap bersyukur 
kepada Allah orang yang 
tidak bersyukur kepada 
manusia." 


4178 


UJ la (JJxJa.mj (jj ^uijla Hj la 
(jLuijl (jc CIijIj (jc -iUai. 
(J jjuij Ij 1 jlls (jJ^a.l^JJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Tsabit] dari [Anas] 
berkata, "Orang-orang 
Muhajirin berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
orang-orang Anshar 
pergi dengan membawa 
banyak kebaikkan! " 
beliau bersabda: "Tidak. 
Selama kalian 
mendoakan mereka 
kepada Allah dan 
memuji mereka." 


4179 


Vil-v jAitiiV*. .Vli.i!n.K 
(Jr>-J C5-"^ ^ clW » jl-»C 

auI Ijc (jj __>J-i. (jc (^jS (j-o 

p 1 laC. ^Jacl (j-a a L 
(jia 4j (jlila Aaj ^kl (jli <J jf ';^ 

^aa ^ ala (j*J °j -^a *U 

(jj ^^pj J? (IjLlA J^S 
(jc Aj^^" o^-ac (jc ^-i^jl 
Jjljl jjl (Jli __>jLi (jc (JjAa.^)jj 
(j-o y^-J (J^f^-^"> 3* J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Umarah bin Ghaziyah] 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[seorang laki-laki] yang 
berasal dari kaumku, 
dari [Jabir bin Abdullah] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Siapa yang diberi suatu 
pemberian kemudian ia 
mempunyai sesuatu 
hendaklah ia balas 
memberinya, jika tidak 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







mempunyai sesuatu 
hendakah ia memujinya. 
Siapa yang memujinya 
(si pemberi) berarti ia 
telah bersyukur, dan 
siapa yang menutupinya 
maka ia telah 
mengkufurinya 
(nikmat)." Abu Dawud 
berkata, " [Yahya bin 
Ayyub] 

meriwayatkannya dari 
[Umarah bin Ghaziyah], 
dari [Syurahbil], dari 
[Jabir]." Abu Dawud 
berkata, "Syurahbil 
adalah seorang laki-laki 
dari kaumku, tetapi 
seakan-akan mereka 
membencinya hingga 
tidak bersedia menyebut 
namanya." 


4180 


Ljlla. ^-I^kll (jj auI Isc. UiiSa. 
(^jj (jC. (JiicV! (jC- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
Ibnul Jarrah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Jarir] dari 
[Al A'masy] dari [Abu 
Sufyan] dari [jabir] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Siapa yang 
diuji dengan suatu ujian 
lalu ia mengingatnya, 
berarti ia telah 
bersyukur. Namun jika 
ia menyembunyikannya 
berarti ia 
mengkufurinya." 


4181 


UJ.la 4 aluia (jj auI \io UJiIa 
(jc Laa 'a jjl ^^-isiJ _)j_)j<JI .jjc. 

jljjAiJI m ^1 jt jliaJ 
jilujj 4jle jS\\ ^glLa *&l (Jjaiij 
Clllljlallj (ju jliJIj aSljj Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz] -maksudnya 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



(J JJJJ (JlS l$J9 < : '^-«-'" timi f a 
Laj ) jlll Ali. JJjJall I jLc.U 

^gjllj L_S jJJtillj ^-Wlj ja^UjJI 
AJC- Luia. (J''— LttSl (jjl ^jjlJ 

(Jj ^aC lla ala (Jll /g jiill 
AjIc- 'M ^j-lj-a ^JjJI (j& t_lUaaJI 



Abdul Aziz bin 
Muhammad- dari [Zaid] 
-maksudnya Zaid bin 
Aslam dari [Atha bin 
Yasar] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jauhilah oleh 
kalian duduk-duduk di 
pinggir jalan." Para 
sahabat bertanya, 
"Wahai Rasulullah, kami 
duduk di sana hanya 
untuk berbincang- 
bincang?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Jika kalian enggan 
meninggalkan tempat 
itu, maka berilah 
haknya." Para sahabat 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apa haknya 
jalan?" beliau 
menjawab: 
"Menundukkan 
pandangan, tidak 
menyakiti orang lain, 
menjawab salam, dan 
melaksanakan amar 
ma'ruf dan nahi 
munkar." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musaddad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr] - 
maksudnya Bisyr bin Al 
Mufadhdhal- berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ishaq] dari [Sa'id Al 
maqburi] dari [Abu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang kisah 
tersebut. Beliau 
bersabda: "Memberi 
petunjuk orang yang 
tersesat." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin Isa 
An Naisaburi] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ibnul 
Mubarak] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Jarir bin Hazim] 
dari [Ishaq bin Suwaid] 
dari [Ibnu Hujair Al 
Adawi] ia berkata, "Aku 
mendengar [Umar Ibnul 
Khaththab], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang kisah 
tersebut. Beliau 
bersabda: "Memberi 
pertolongan orang yang 
teraniaya dan memberi 
petunjuk orang yang 
tersesat." 



4182 



c r, ui 

(jlj^i HiUa Vla AjJt jjj JJJ^J 

i23j!| J jl <&l J jLij U cJlsa 
(>r ukl jia U l^J Jlla kl=> 



LjjJI ailuj ajIc 2jI ^jJj-a ^ill 

Jjjj Uj,la AjAui ^1 (jj (jLiiit 



uli 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isa bin 
Ath Thabba'] dan [Katsir 
bin Ubaid] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan] berkata; 
[Ibnu Isa] berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas] ia berkata, 
"Seorang wanita datang 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya, 
"Wahai Rasulullah, aku 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







mempunyai keperluan 
denganmu." Beliau 
bersabda: "Wahai 
Ummu fulan, duduklah 
di sudud mana saja yang 
kamu suka hingga aku 
dapat duduk bersamamu 
(menemuimu)." Anas 
berkata, "Wanita itu lalu 
duduk, dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatangi 
tempat duduknya. Dan 
beliau tetap di situ 
hingga wanita tersebut 
menyelesaikan 
keperluannya." Ibnu Isa 
tidak menyebutkan 
dalam riwayatnya; 
"Hingga wanita terebut 
menyelesaikan 
keperluannya", [Katsir] 
menyebutkan dari 
[Humaid], dari [Anas], 
dari [Utsman bin Abu 
Syaibah], ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Harun] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Tsabit] 
dari [Anas] berkata, 
"Ada seorang wanita 
yang dalam pikirannya 
ada keperluan (datang) 
. . .dengan makna hadits 
yang sama." 


4183 


jji-vjU lir. IWt-v " it.otl lVil-v 
(J jjjj 'n» ui 

J jii -<Kjij ajIc iiil ^U.-! auI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Qa'nabi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Abu Al Mawal] dari 
[Abdurrahman bin Abu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Amrah Al Anshari] dari 
[Abu Sa'id Al Khudri] ia 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sebaik-baik mailis 
adalah yang paling luas." 
Abu Dawud berkata, 
"Dia itu adalah 
Abdurrahman bin Amru 
bin Amrah Al Anshari." 


4184 


(jj •>* ^ ^ (jc ^jl j« ■ u Uliik Vla 

l'ii i />T„ '*Ni JIS 

(^glla ^j-ulall jjI (Jlaljij ojjjA 
,J aiSil jl£ lij ^Ljj 4jSo alll 

(Jiall 4 i ia» Jj (judu'MI 
ia M 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu As 
Sarh] dan [Makhlad bin 
Khalid] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Muhammad Ibnul 
Munkadar] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [seseorang] 
yang mendengar [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Abui Qasim shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
terkena terik matahari, 
Makhlad menyebutkan, 
"di bawah bayangan 
yang teduh, lalu 
banyangan itu berlalu; 
hingga sebagian 
tubuhnya terkena terik 
matahari dan sebagian 
tidak, maka hendaklah ia 
berdiri (pindah)." 


4185 


qC- Jaj HiAa JAuia HiAa 

i dai i iLi."< 4 i\r-. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Isma'il] ia berkata; 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







telah menceritakan 
kepadaku [Qais] dari 
[Bapaknya] Bahwasanya 
ia pernah datang di saat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sedang 
berkhutbah, ketika ia 
berdiri di bawah terik 
matahari, beliau 
memerintahkah agar ia 
berlindung di tempat 
yang teduh." 


4186 


jc 1 Wi^. J.lina lilja 
jlll (J^wjj (J^jils a^yLui (jj 

'j ^ s s ^ f ' - sr 

1 A^iijc. I<ljl H i £]la« (jl-v 
(jjl (jc ^jic^l Jjc. (Jj (Jj-alj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Al A'masy] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Musayyab bin Rafi'] 
dari [Tamim bin 
Tharafah] dari [Jabir bin 
Samurah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam masuk 
ke dalam masjid saat 
para sahabat dalam 
sebuah lingkaran majlis, 
beliau lalu bersabda: 
"Kenapa aku melihat 
kalian berpencar-pencar 
(dalam lingkaran 
majlis)?" Telah 
menceritakan kepada 
kami [Wasil bin Abdul 
Ala] dari [Ibnu Fudhail] 
dari [Al A'masy] seperti 
ini, ia berkata, 
"sepertinya beliau suka 
mereka berkumpul 
(tidak berpencar)." 


4187 


JjjlSjJjll j°» t- (jj 3xa < Hi la 
(jC ^aA^lil ISjjjj jl JuAj 
USlia o^juj (jj __>J-i (jc lSIIaui 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





0 ^ 'n ; '"\;*" u-lkl i _>ui^ f^- 0 J 


Al Waraki] dan 
[Hannad] bahwa 
[Syarik] mengabarkan 
kepada mereka dari 
[Simak] dari [Jabir bin 
Samurah] ia berkata, 
"Jika kami mendatangi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka salah 
seorang dari kami akan 
duduk di tempat yang 
masih kosong (barisan 
terakhir)." 


4188 


Ijj la cJgaJojjjj (jj ^juj^-g iL la 
(jjo (j*J ^Iwjj A-lic. jlll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Aban] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Qatadah] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Mijlaz] dari 
[Hudzaifah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaknat orang yang 
duduk di tengah-tengah 
majlis." 


4189 


uj la iiAl ^jj Aluii 1 * la 

o- ' e'tf 'o ~ a ~ £ s ^ 

(jC. 'l!* m (jj <JJ ^JC. (jC. 4;» 
b\Ji ^jjl (Jl <Jj^ ^ -4^ isi 
us-LiJlj (jLiaJI ^1 (jj 1j» l n (jt 
(J^J a31 g jua ^ 

4 l4 J^-v ' (j' "* ^ ""^ ^> (j'" 

AjIc. Atll ^ji-a (^ull (j) (JlSj 
^1 1 j (jc. ^ plij 
^_W1AJ (jl ^ILjj ^-4^- ^ 
4 i jkl (ji *-;-ljJJ si (J^^)ll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Abdu Rabbih bin 
Sa'id] dari [Abu 
Abdullah] -mantan 
budak keluarga burdah- 
dari [Sa'id bin Abu Al 
Hasan] ia berkata, " 
[Abu Bakrah] datang 
dalam sebuah 
pertemuan, lalu ada 
seorang laki-laki berdiri 
dari tempat duduknya, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







namun Abu Bakrah 
enggan untuk 
menempati tempat 
duduknya. Kemudian ia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang dari 
hal yang semacam ini, 
dan beliau juga melarang 
seseorang mengelap 
tangannya dengan kain 
milik seseorang yang ia 
juga belum 
mengenakannya 
(maksudnya 
menggunakan harta 
milik orang lain)." 


4190 


A j» t n (jC. 1 J Q -» ^ jj "^-v 

;li\IS jir. jil jr. i u. ^.it) \'\) 
'M ( _ s i-a JjJ^J J) 3=0 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] bahwa 
[Muhammad bin Ja'far] 
menceritakan kepada 
mereka dari [Syu'bah] 
dari [Aqil bin Thalhah] 
ia berkata; Aku 
mendengar [Abu Al 
Khashib] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata, 
"Seorang laki-laki 
datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu ada 
seseorang yang berdiri 
agar laki-laki itu 
menempati tempat 
duduknya, namun 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarangnya." Abu 
Dawud berkata, "Abui 
Khashin namanya adalah 
Ziyad bin 
Abdurrahman." 


4191 




Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



1 3 a» k j ■ t 'J'- Ifta^jJ 4_Ljj*)/I 
I j£j V (_£.lSt (j^jAlI (Jiij '* 'J k 
■ ■ uJa IfriaaJa o^aiII (jia£ (jl jail 

Lgj-Ljj AiLkjjll JiiS (jl jail i jaj 

(Jj-aS (jljaSI i JiJ V (Cill 

LgJ l$Ja»Ja 4 Uaja SI 

<io iSlj ■ ">j j) liilc-aJl ' -laj La 



(Jj-aj (j- 0 ^Ijl-Lal £^5-*^ 

Ojlj^jjl (j« I^U«-IJ jLl (jl 

uJ^ J Ijjia. Aluia 1 V' la frjiab^ (j« 
^j) UjAa. jsULi (jjl lAj la j ^ 
(_)jij| (jc o51j3 (jc 4;» i'n ImK 

JjVl g^lill ligJ ^Lj^ iill 
(jjl 31 Lg-ft*laj j3 ^Jl 

(jiijl £J13 (Jll jlii 
AjSj (jlLij ^JlLall (J'J^T- (Jli (jl 
^-ULall jjj <j&| Ijc. Uii-la. ClyAaJI 
(jC ^alt (jj 1j» ul 1 * la jUaaJI 

(jj p^' tJ-Jf^ 
AjIc iil t5 lLa <^JjJI (jc- lilLi 
«jl uall (j"J^ SI (Jj-o (Jl3 
oj^aj ^j£^3 



bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Aban] dari 
[Qatadah] dari [Anas] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Permisalan seorang 
mukmin yang membaca 
Al-Qur'an adalah seperti 
buah Utrujah, baunya 
harum dan rasanya enak. 
Permisalan seorang 
mukmin yang tidak suka 
membaca Al-Qur'an 
adalah seperti buah 
kurma, rasanya enak 
namun tidak berbau. 
Permisalan orang jahat 
yang membaca Al- 
Qur'an adalah seperti 
buah raihanah, baunya 
harum namun rasanya 
pahit. Permisalan orang 
jahat yang tidak suka 
membaca Al-Qur'an 
adalah seperti buah 
Hanzhalah, rasanya pahit 
dan tidak berbau. Dan 
permisalan kawan yang 
baik adalah seperti 
pemakai minyak wangi, 
jika kamu tidak 
mendapatkannya maka 
kamu mendapatkan bau 
harumnya, Dan 
permisalan kawan yang 
buruk adalah seperti 
tukang besi, jika kamu 
tidak mendapatkan 
hitamnya, maka paling 
tidak kamu akan 
mendapatkan asapnya." 
Telah menceritakan 
kepada kami 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] . 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Mu'adz] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Qatadah] dari 
[Anas] dari [Abu Musa] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. . .seperti 
hadits yang pertama, 
hingga pada sabdanya: 
" . . .rasanya pahit." Ibnu 
Mu'adz menambahkan, 
'Anas berkata, "Kami 
memperbincangkan 
bahwa permisalan 
seorang kawan yang 
baik adalah. . . . hingga 
akhir hadits." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Ash 
Shabbah Al Aththar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Amir] 
dari [Syubail bin Azrah] 
dari [Anas bin Malik] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Permisalan 
seorang kawan yang 
baik .... lalu ia 
menyebutkan hadits 
yang semisal." 



4192 



Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Aun] berkata, telah 
mengabarkan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





i]SXj Vj liojji VI L-laLLaJ 


kami [Ibnul Mubarak] 
dari [Haiwah bin 
Syuraih] dari [Salim bin 
Ghailan] dari [Al Walid 
bin Qais] dari [Abu 
Sa'id] atau dari [Abu Al 
Haitsam] dari [Abu 
Sa'id] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Janganlah 
kalian berkawan kecuali 
dengan seorang mukmin, 
dan jangan sampai 
memakan makananmu 
kecuali orang yang 
bertakwa." 


4193 


(Jj ^jjjjii ( - LlJa (Jll 'u -s « 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir] dan 
[Abu Dawud] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair bin 
Muhammad] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Musa bin 
Wardan] dari [Abu 
Hurairah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang laki-laki itu 
bergantung dengan 
agama teman gaulnya, 
maka hendaklah salah 
seorang melihat siapa 
yang menjadi teman 
gaulnya." 


4194 


La3 oAlkji J j "'f ^IjjVI (Jls 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Zaid bin Abu Az Zarqa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far] - 
maksudnya Ja'far bin 
Burqan- dari [Yazid] - 
maksudnya Yazid bin Al 
Asham- dari [Abu 
Hurairah] dan ia 
memarfu'kannya, ia 
berkata, "Ruh-ruh itu 
seperti tentara yang 
bersenjata, mereka yang 
saling mengenal maka 
akan bersatu, dan yang 
bertentangan maka akan 
bercerai-berai." 


4195 


Akil IjC (jj .IjJJ ^'"^ AJaLLal jj! 
j—Jl (jt o3^)J ^1 o-ii. (jc 
^iLa jlll (J^ujj ^jlAlls ^j-u^g 
(j-o ('"'w; 1 jj illuj 4j1c. <&! 
(Jls o^Jal 'a* i igi Ajia-i al 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Buraid bin 
Abdullah] dari kakeknya 
[Abu Burdah] dari [Abu 
Musa] ia berkata, "Jika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ingin 
mengutus salah seorang 
sahabatnya atas suatu 
urusan, beliau berpesan: 
"Buatlah gembira dan 
jangan kalian buat lari, 
mudahkan dan jangan 
kalian buat sulit." 


4196 


jc ja-j Hi^a JAuia Hi^a 

* ajll ' " 'j'Sft 1 ■ . 'M Lili (jc- ■ . ul Lili 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Sufyan] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Ibrahim Ibnul 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Muhajir] dari [Mujahid] 
dari [Qaid As Saib] dari 
[Saib] ia berkata, 'Aku 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu orang- 
orang menyanjung dan 
mengelu-elukan aku. 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Aku lebih tahu tantang 
dia dari kalian." Aku 
langsung menimpali, 
"Demi bapak dan ibuku 
sebagai tebusanmu, 
engkau benar. Engkau 
adalah sahabatku dan 
sebaik-baik sahabat, 
engkau tidak suka 
mengumbar 
pembicaraan dan 
perdebatan." 


4197 


(_g"- ' "j /o ^ (jc. 4 iaL n jjl 
jjj ^jit (jc 4jjc (jj <_Jji«j (jt 
-IjC- (jj ' i i " j_; (jc jj^ill ^JC 

(jl£Jl! (jc. ^5LLi (jj M 

alluj 4jlc iill ^U.-! AUl (J JJJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Yahya Al 
Harrani] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad] - 
maksudnya Muhammad 
bin Salamah- dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Ya'qub bin Utbah] 
dari [Umar bin Abdul 
Aziz] dari [Yusuf bin 
Abdullah bin Salam] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika duduk dan 
berbicara, beliau sering 
kali melirik ke atas 
langit (berharap ada 
wahyu yang turun)." 


4198 


l^iAa tiUjl (jj ^aa a UliAk 


Telah menceritakan 



http://rumariku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





'M i_J^ M J jLij ^ 


kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Ala] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] dari [Mis'ar] ia 
berkata, 'Aku 
mendengar [Seorang 
syaikh] dalam masjid 
berkata, 'Aku 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah] mengatakan; 
"bahwa ucapan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tartil 
(jelas)." 


4199 


5 — ~ T P 5~i — T"» — , -r ^ 1 

^jjl uji (jLaJt IjjAk 

s * * a * 'a & 'e,*" 

' ' i' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman] 
dan [Abu Bakar] - 
keduanya putera Abu 
Syaibah- keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Abu 
Usamah] dari [Az Zuhri] 
dari [Urwah] dari 
[Aisyah] -semoga Allah 
merahmatinya- ia 
berkata, "Ucapan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam itu jelas 
hingga dapat dipahami 
oleh siapa saja yang 
mendengarnya." 


4200 


(jc- oj3 (jc. (^c-l jjVI tjc- 

iul (^glla J jjoij (Jlalll ojJjA 

< ■ ) UI uJ j J ^uj^J slj^J 

4jIc 2jl ^jlj-a <*s^' (j'" 3^' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Taubah] ia berkata; [Al 
Walid] menceritakan 
dengan yakin dari [Al 
Auza'i] dari [Qurrah] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Setiap ucapan yang 
tidak dimulai dengan 
memuji kepada Allah, 
maka ia akan terputus 
(dari kebaikan)." Abu 
Dawud berkata, " 
[Yunus] meriwayatkan 
hadits ini begitu juga 
[Aqil], dan [Syu'aib], 
dan [Sa'id bin Abdul 
Aziz], dari [Az Zuhri], 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam secara 
mursal." 


4201 


jLj ^ ^.Ijil Ujik Vla 

C5-^- a 4^ ' CP^jC^ (S? CP , 
tLa-l^Jl lili S ^ Q *^ .'"i 1 ^ ifl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] dan [Musa 
bin Isma'il] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 
Ziyad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ashim bin Kulaib] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Setiap 
khutbah yang tidak ada 
syahadatnya seperti 
tangan tangan yang 
terpotong." 


4202 


UT 1 ' (j! 1 1. li. 1 ^ CjP 

i_iU!i Ajlt oVj I^j 

(jj:Ull 1 alLlJ Ajlc. <&l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Isma'il] dan [Ibnu Abu 
Khalafj bahwa [Yahya 
Ibnul Yaman] 
mengabarkan kepada 
mereka dari [Sufyan] 
dari [Habib bin Abu 
Tsabit] dari [Maimun 
bin Abu Syabib] berkata, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





A uni r. ^Ij-lj ^ (j^iu-a 


"Seorang peminta-minta 
melewati 'Aisyah, lalu ia 
memberinya remukan 
roti. Setelah itu ada lagi 
seorang laki-laki yang 
berpakaian rapi dan 
berkedudukan melewati 
'Aisyah, lalu ia 
menyuruhnya duduk dan 
memberinya jamuan 
makan. Maka Aisyah 
pun ditanya dengan 
perlakukannya tersebut, 
[Aisyah] menjawab, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Perlakukanlah manusia 
sesuai dengan 
kedudukannya." Abu 
Dawud berkata, "hadits 
Yahya lebih singkat." 
Abu Dawud berkata lagi, 
"Maimun belum pernah 
bertemu dengan 
Aisyah." 


4203 


■ ilj^-all ^aJAljjl (jj (3^-^) Ijlla 
ujiil (jl ja^, (jj <&l ^Jt Hl la 
(jj jlj j (jt 4 Llaa ^1 (jj i_S jC- 
^1 (ji ^1 (ji (jl ji-o 

(j-o (jj allaj Ajlc iill (_5-lj-a <&l 

j n t 'Ml ,ej iljSi) ill 

JUul JJC. (jl jail (J-oLkj glniinll 

U,nV«1! (jl'Wfnll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Ibrahim Ash Shawwafj 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Humran] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Auf bin Abu 
Jamilah] dari [Ziyad bin 
Mikhraq] dari [Abu 
Kinanah] dari [Abu 
Musa Al Asy'ari] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Termasuk dari 
keagungan Allah adalah 
dimuliakannya seorang 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







muslim yang telah 
beruban, para pembaca 
Al-Qur'an yang tidak 
bersikap belebihan di 
dalamnya (dalam 
membacanya 
memahaminya dengan 
mengikuti ayat-ayat 
mutsyabihat) dan tidak 
pula bersikap jauh 
darinya (dari 
membacanya, 
memahami maknanya 
dan mengamalkannya) 
dan penguasa yang adil." 


4204 


jj i j luc. (jj lxa a Hi^a 

j^>aC (jt (Jj^VI ^alc UJ.la 
<t ivl ji-. *^r-. JIS i i«A jj" 

Atll (J y* J {j&^t- (Jjc 
(jjj (_>ul?j V (Jli ^Ij^ij AjSc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ubaid] 
dan [Ahmad bin Abdah] 
secara makna, keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Amir Al 
Ahwal] dari [Amru bin 
Syu'aib]. [Ibnu Abdah] 
berkata; dari [Bapaknya] 
dari [Kakeknya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak boleh 
duduk di antara dua 
orang kecuali dengan 
seizinnya." 


4205 


^J^-all (jj (jLojiui Ujik 

j^aC (jC ^jJjl^l j (jJ 4_ilLul 
jul 1 ,<-. jc. 4 1 ,1 jjf. 1 1 W A jj 1 

AUl A)j! (J J^i^) (jC jj^C (jj 

(jl Ji-jJ 3=h V (3i ^iic 

La^j^Ll VI (jjill (jJJ (jjil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Dawud Al Mahri] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Wahb] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Usamah bin Zaid Al 
Laitsi] dari [Amru bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Syu'aib] dari [Bapaknya] 
dari [Abdullah bin 
Amru] dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak boleh 
bagi seseorang untuk 
memisahkan antara dua 
orang (yakni tempat 
duduknya) kecuali 
dengan seizinnya." 


4206 


lir. 1 'u. W i m* jji i'Jn IVil-v 
Jji.J i* 'w JIS liiljil ji jtil 

oii. (jt AjjI (jt (ji^jll Alt (jj 

Ia) (jl£ jiiLlj 2jl ^ji-a 

jfLii g- j ui ^jaIjjJ ^ 

l*lV>lit| 


Telah menceritakan 
kepada kami [Salamah 
bin Syabib] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Ibrahim] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq bin 
Muhammad Al Anshari] 
dari [Rubaih bin 
Abdurrahman] dari 
[Bapaknya] dari 
kakeknya [Abu Sa'id Al 
Khudri] ia berkata, "Jika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam duduk, 
beliau mendekap 
tangannya." Abu Dawud 
berkata, "Abdullah bin 
Ibrahim adalah seorang 
Syaikh yang munkar 
dalam hal periwayatan 
hadits." 


4207 


(_j jjinJI (jl ua (^jj Ai)l Alt IjjAa 
3 i i-v 1j 2 i« . ^l'il-v Vi'il-v (JU 

Laj^ji oA=k CllilSj Zj»j*J» 


Ahmad bin Hanbal 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin Umar] 
dan [Musa bin Isma'il] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Hassan Al Anbari] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







dua nenekku [Shafiyah] 
dan [Duhaibah] - 
keduanya puteri 
Ulayyah- ia berkata; 
Musa binti Harmalah 
berkata; Shafiyah dan 
Duhaibah adalah anak 
asuh [Qailah binti 
Makhramah], dan Qailah 
adalah nenek dari kedua 
bapaknya. Qailah penah 
mengabarkan kepada 
keduanya, bahwa ia 
pernah melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk 
Qurfusha (duduk dengan 
merapatkan kedua paha 
menempel perut, lalu 
kedua tangan mendekap 
kedua betis). Maka 
ketika aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
khusyu' seperti itu, Musa 
menyebutkan, "khusyu' 
dalam duduknya, aku 
menjadi gemetar karena 
takut." 


4208 


Aljl ^U^i (J JJ-aj (^J ^ollii 
1« ,\r-. i i j.Uiill S'i.S >-a*«l (Jloi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Bahr] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[Ibrahim bin Maisarah] 
dari [Amru bin Asy 
Syarid] dari bapaknya 
[Asy Syarid bin Suwaid] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewatiku 
saat aku duduk seperti 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







ini; aku meletakkan 
tangan kiriku di 
belakang punggung, lalu 
aku bersandar 
dengannya. Beliau lantas 
bersabda: "Apakah kamu 
ingin duduk seperti 
duduknya orang-orang 
yang dimurkai 
(Yahudi)!" 


4209 


■jc J Ollai AlLJa Ijlla 
(jC (jl^iall jjI , - Vi, - !^ jli L_S^jC 
^jiLa alll (Jjjoij (jlfilUj «jjJ 
^ajjll (jC ( _ s ^jj ji^J A_jlc Aill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Auf] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Abui Minhal] 
dari [Abu Barzah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang tidur 
sebelum isya dan 
bercakap-cakap 
setelannya." 


4210 


(jC (jj tdLfLwJ (jC. (_£^)jj]l 

Jjjjll (jl£lll o^)aui (jj __>jL^ 

<xALi ^ £IJJ jaili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud Al 
Hafari] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan Ats 
Tsauri] dari [Simak bin 
Harb] dari [Jabir bin 
Samurah] ia berkata, 
"Jika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
subuh, beliau duduk di 
tempat duduknya hingga 
matahari terbit dan 
bersinar terang." 


4211 


IjjAai Ajaij ^1 (jj ^}5Lj HiAa 
j ^ (ji-oC-VI (jc AjjIjLo ^jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



iVjjLa 1 Vi ' (g i Jp^-j lilljs jli 



bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] . (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Yunus] dari [Al A'masy] 
dari [Syaqiq] - 
maksudnya Syaqiq bin 
Salamah- dari 
[Abdullah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
dua orang saling berbisik 
tanpa mengajak yang 
ketiga, sebab hal itu 
akan menjadikannya 
sedih." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musaddad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda sebagaimana 
dalam hadits tersebut." 
Abu Shalih berkata, 
"Aku bertanya kepada 
Ibnu Umar, "Bagaimana 
jika ada empat orang?" 
ia menjawab, "Itu tidak 
apa-apa." 



4212 



UJ la (Jix,<uJ ^jj ^uijla lAj la 



Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Suhail bin Abu Shalih] 
ia berkata, 'Aku duduk 
di sisi bapakku, 
sementara di 
sampingnya juga ada 
seorang anak kecil. 
Anak kecil itu berdiri 
(pergi) lalu kembali lagi. 
[Bapakku] lalu 
membacakan hadits dari 
[Abu Hurairah], dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika seorang 
laki-laki bangun dari 
tempat duduknya 
kemudian kembali lagi, 
maka ia lebih berhak 
dengan tempat tersebut." 


4213 


(j7 jlj^ ( _ r uij-o (jj ^LiaIjj) Ujia. 
jj jaUaJ (jt ^ jla SI j uSj « ijjJLa 

Uj''.''T." ^ jl a ° a) lili j t_ij*ja 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Musa Ar Razi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mubasysyir Al 
Halabi] dari [Tamam bin 
Najih] dari [Ka'b Al 
Iyadi] ia berkata, "Aku 
bolak balik menemui 
[Abu Darda], ia lalu 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika duduk 
maka kami ikut duduk di 
sisinya. Lalu jika beliau 
berdiri dan ingin 
kembali lagi, beliau 
melepas kedua 
sandalnya atau sesuatu 
yang ia bawa sehingga 
para sahabat mengerti 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







(bahwa beliau akan 
kembali lagi), maka 
mereka pun diam di 
tempat." 


4214 


(jc. U j (jj (J.j* Jll UliAk 
(jc AjjI (jc ^JLLa ^1 (jj (Jj^-ui 
jil (3 (Jlllll ojJjA 
(j« li ^Iujj AjIc auI 

Airi. (Jilo (jc 1 jits V) Aj3 illl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah Al Bazzaz] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Zakariya] dari [Suhail 
bin Abu Shalih] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
suatu kaum bangkit dari 
tempat duduknya, dan 
mereka tidak menyebut 
nama Allah dalam majlis 
tersebut, melainkan 
mereka seperti bangun 
dari tempat yang semisal 
dengan bangkai himar, 
dan kelak akan menjadi 
penyesalan baginya (di 
akhirat)." 


4215 


diilll 1 V* 'w liauoi (jj 4jjj3 1 jj Ia 
\y» > h (jc (j^jkc (jjl (jc 

alluj 4j1c ^Sll (^U.-! AUl (J JJJJ 
iil jSjj ^ laiia (ji (Jll <ji 
(jij S JJ (j-a Ajic ClljlSi <J3 

o jj A)jl (ja AjIc CjjlSi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Ibnu Ajian] dari [Sa'id 
Al Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
yang duduk pada suatu 
tempat, lalu tidak 
menyebut nama Allah 
(dzikir) di dalamnya, 
maka di sisi Allah itu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



akan menjadi kerugian 
baginya. Dan 
barangsiapa berbaring 
lalu ia tidak menyebut 
nama Allah, maka itu 
akan menjadi kerugian 
baginya di sisi Allah." 



4216 



(jjl lij la ^JLLa (jj Yai I lll 
jl jj^c £jLfl i— A j 

Y* l n (jl 4jJla. (J51a ^l (jj \l» l n 
(jc. Ajik (_g^La\\ Yi lu ^1 (jj 
<j| (_L£alill (jj j^aC (jj *d)l ^JC- 
,j I=J (j£J -fej ^ affiji 
Yl Clll j-o <-aU3 Aic 4 ■ ala <i 

t/? L)*^J^ ^ J ^ 

^] (j L> ^ ^3 (j"^ ia 
aji a I I J ^a 1 1 ^ jlfr ' 1 aJ 

L^jiijU C^l ^1 Al\ i ^Jua-.^ 
^JLLa (jj Ya-\ I lij la^jll 
j j^-^- (3^ tl)^ 't** J IjJ-ia. 
(jj (j-aa.^)ll ^jc. ja ij , - Sila 

<ule Ai\ ^ji-a ^ j "I (jc ojjjA 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Amru] bahwa [Sa'id bin 
Abu Hilal] menceritakan 
kepadanya, bahwa [Sa'id 
bin Abu Sa'id Al 
Maqburi] menceritakan 
kepadanya dari 
[Abdullah bin Amru bin 
Al Ash] ia berkata, "Ada 
beberapa bacaan, 
tidaklah seseorang 
membacanya tiga kali 
saat berdiri dari 
majlisnya kecuali Allah 
akan menghapus 
dosanya karenanya. Dan 
tidaklah seseorang yang 
mengucapkannya dalam 
masjlis yang baik dan 
majlis dzikir, kecuali 
dengannya Allah akan 
menutup amal baiknya 
sebagaimana kertas yang 
diakhiri dengan kalimat: 
ALLAHUMMA WA 
BIHAMDIKA LAA 
ILAAHA ILLA ANTA 
ASTAGHFIRUKA WA 
ATUUBU ILAIKA 
(Maha Suci Engkau Ya 
Allah, tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







selain Engkau. Aku 
memohon ampunan dan 
taubat kepada-Mu)." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] ia 
berkata; [Amru] berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku 

[Abdurrahman bin Abu 
Amru] seperti hadits 
tersebut, dari [Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


4217 


Ls lLa <&l J _cuij (jlSJll /L ailaVl 
IjlJ . Jj^j ilLij 4j1c iii 

' *a 0 'a * a s * s 

<j jilj &j>£J c£\ VI 2jj V 
i21il a&l J jLij U 34-j (3-^ i23jJI 
Laja aJ jii tliiS La Vj3 J jii] 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Hatim 
Al Jarjara v i] dan 
[Utsman bin Abu 
Syaibah] secara makna, 
bahwa [Abdah bin 
Sulaiman] mengabarkan 
kepada mereka dari [Al 
Hajjaj bin Dinar] dari 
[Abu Hasyim] dari 
[Abui Aliyah] dari [Abu 
Barzah Al Aslami] ia 
berkata, "Ketika akan 
mengakhiri majlis 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengucapkan: 
"ALLAHUMMA WA 
BIHAMDIKA LAA 
ILAAHA ILLA ANTA 
ASTAGHFIRUKA WA 
ATUUBU ILAIKA 
(Maha Suci Engkau Ya 
Allah, tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah 
selain Engkau. Aku 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







memohon ampunan dan 
taubat kepada-Mu)." 
Seorang laki-laki lalu 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, sungguh 
engkau mengucapkan 
suatu bacaan yang tidak 
pernah engkau ucapkan 
sebelumnya!" Beliau 
bersabda: "Itu sebagai 
penebus dosa yang 
terjadi selama dalam 
majlis." 


4218 


(jc (JjjI^uiI (jc ^jlj^all 1 

(jj| (jiLri. (jc t_l ji. (jj jjA j 
IjlA [j JjjIjaJ (jc laa < 
.1 (j°l 'litjtl JIS 

(jj Aic (jc Ail j (jj A; j (jc 
^ALa jiil (J^juij (Jlall^ j j* min 

(j-o Aki ^ la Lu V pLij 4jIc iill 
'* (jjll Aki (jc J a l a) 
jAwall ulj j»^JJ 2-^' 'j' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin yahya 
bin Faris] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Firyabi] dari 
[Isra'il] dari [Al Walid] - 
Abu Dawud berkata; 
[Zuhair bin Harb] 
menisbatkannya kepada 
kami- dari [Husain bin 
Muhammad] dari 
[Isra'il] tentang hadits 
ini. [Al Walid bin Abu 
Hisyam] berkata; dari 
[Zaid bin Za v id] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah seorang dari 
sahabatku 

menyampaikan sesuatu 
tentang orang lain 
kepadaku, sesungguhnya 
aku ingin menemui 
kalian dengan hati yang 
bersih." 


4219 


(jjjll (jj jaj (jj lla a UjAa 
jllui (jj Al jj (jJ ^ jli HiAi 
A» la (jj ^LiaI^jjJ UjAa (-Jjljjjill 
Lajc (jc (j}a_Lu] (jj| 4 ujA> 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
bin faris] berkata, telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



(jc- /Lcl jiJI s-ljilll jjj 
iill Jla <&! lJ jiuj ^Ic-iili 
, - '"» JU (jl Jlljl J5j jilj-^J A-ilc- 
aJujiSj (jUiui ^1 (Jl-aJ 

(jjiAjll (Jlaa ^jall JuLj (jiija 
^jj j^)JaC ^«.Lia £]Ls U^t-La 

l21j| J*^ (JlsS jaLJI Alil 

iLiaiLa <2ll tia £]U dJl! cJa Jli 

ll^LLa t." i>^A. jg ^ *■** il3 a S 1 4^1o 

CjJa <Jlaa <Jla 

£jL CiLjA lil Jll / fijAiall 

j) tjlS pIjjVU bj Jii. 

Jj UJa iLilj dia J ■'•nfa 
AjIc 'M Jla Jill <Jja OjSjs 

Jia <_£ Jc diJiiSj illjij 
■ " Ijl) AjuJa jl '"'T 

ej'^jl*^ jA lil jaU^aVb 
Lila AjajLaa ciutlbjl j jjla La j 
^«.Lkj I jS^jLajl Ala ^a ^Ij 
4_kU. ^^a Jl J JUaa 
li«ja 1 'j l '— <a j ' " ila <Jla 
jUaLi Jl JU1I Ciiaia Ali 



menceritakan kepada 
kami [Nuh bin Yazid bin 
Sayyar Al Muaddib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
ia berkata; [Ibnu Ishaq] 
menceritakannya 
kepadaku dari [Isa bin 
Ma'mar] dari [Abdullah 
bin Amru bin Al Faghwa 
Al Khuza'i] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memanggilku, beliau 
ingin mengutusku untuk 
membawa uang yang di 
berikan kepada Abu 
Sufyan agar dibagikan 
olehnya kepada 
penduduk Quraisy di 
Makkah setelah 
terjadinya penaklukan 
(penaklukan Makkah). 
Beliau bersabda: 
"Carilah seorang teman." 
Lalu datanglah Amru bin 
Umayyah Adh Dhamri 
kepadaku, ia bertanya, 
"Telah sampai berita 
kepadaku bahwa engkau 
ingin pergi dan 
membutuhkan seorang 
teman?" Aku menjawab, 
"Benar." Amru berkata, 
"Aku siap untuk 
menemanimu." Ia 
(perawi) berkata, "Aku 
lalu datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berkata, "Aku telah 
mendapatkan seorang 
teman." Beliau bertanya: 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



"Siapa." Aku menjawab, 
"Amru bin Umayyah 
Adh Dhamri." Beliau 
bersabda: "Jika engkau 
sampai di wilayahnya 
maka berhati-hatilah 
dengannya, sebab telah 
ada seseorang yang 
berkata, 'Saudaramu 
adalah Al Bikri' maka 
janganlah engkau 
percaya kepadanya." 
Maka kami pun 
berangkat hingga ketika 
aku sampai di daerah Al 
Abwa, ia berkata, "Aku 
ada kepentingan dengan 
kaumku di kampung, 
maka tunggulah aku." 
Aku menyahut, "Hati- 
hatilah." maka ketika ia 
telah berlalu pergi, aku 
teringat dengan ucapan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Aku lalu 
menaiki untaku dan 
memacunya dengan 
cepat, hingga ketika aku 
sampai di daerah 
Ashafir, aku 
menjumpainya telah 
bersama serombongan 
orang. Aku kemudian 
kembali memaci untaku 
hingga dapat 
mendahuluinya. Ketika 
ia melihat aku telah 
mendahuluinya, mereka 
berlalu pergi. Amru bin 
Umayyah lalu 
mendatangiku seraya 
berkata, "Aku 
mempunyai keperluan 
dengan kaumku." Aku 
menjawab, "Benar." 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Lantas kami berangkat 
hingga sampai Makkah, 
lalu uang itu aku berikan 
kepada Abu Sufyan." 


4220 


t " uj 1 V* w liatjbM (jj A J ijS t V* 'w 

a ^ / 'o ^ 'a'" e-.S e 

'n» ui (jt (j*" J^C- (j*' 
(jCo^y^ik Ls j\ (jc t_jluiall (jj 

J^a. (j-o (j-ojjjill ^Jllj V Jll 
(jiiji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Laits] dari [Uqail] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Sa'id Ibnul Musayyab] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Seorang 
mukmin tidak boleh 
jatuh dalam satu lubang 
dua kali." 


4221 


JLk (jj j Uiiik 

A ajll (jlSJli (jjijl (jc (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Wahb bin 
Baqiyyah] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Khalid] dari 
[Humaid] dari [Anas] ia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika berjalan 
seakan sedang bersandar 
(tidak miring)." 


4222 


t «lli (jl .^l.i (jl (jl'"-v l'l'il-v 

'n» ui Ljjii. ( _ s lcVI ^JC Ujii. 
(JjaiaJI ^ (jc Ji>^' 

(Jls AjjI^j t 'a t " *\a. aljoi^j <Liic 
LojIS ^ ui« lil 1 a-lLa (j'— jjl (jl£ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Husain bin 
Mu'adz bin Khalif] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id Al Jurairi] 
dari [Abu Ath Thufail] 
ia berkata, "Aku pernah 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Aku lalu 
bertanya, "Bagaimana 
engkau melihat 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Rasulullah?" Ia 
menjawab, "Beliau putih 
seperti garam, jika 
berjalan seakan di atas 
angin (cepat)." 


4223 


dlilll 1 liMjgi (jj A J Ijfl 1 V' ^ ^ 

(J «Jajjjj (jj ^-uj^-g 1 V' J ^ 

Atll ( _ s -1j-=> <&l (J J-^3 * 
4jjj3 tjlij ^ ' '-j (jl plaj AjIc- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] . (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Abu Az Zubair] dari 
[Jabir] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang untuk 
meletakkan, Qutaibah 
menyebutkan, "Seorang 
laki-laki mengangkat 
sebelah kakinya dan 
meletakkannya pada 
kaki yang lain." 
Qutaibah menambahkan, 
"Sementara ia tidur 
terlentang." 


4224 


j j- <illU iVjlk ^Jjalll iVjlk 

(jC. ^iaj (jj JUC. (jC. l— uj 

iul ( _ s -1j-=» <&i <J jj^j csO "it '•***• 

(jC. (« msll Ijjik <_SJ=>.VI ^Jc- 
■la l n (jt t ■ ll g l n jjjl (jC- lillLa 
i illi-^\l jji jir. (jl i (ji 
(j!/Uij LjlS (jllt (jj (jLaJC-3 


Telah menceritakan 
kepada kami [An 
Nufaili] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik]. (Dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Qa'nabi] dari [Malik] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Abbad bin Tamim] dari 
[pamannya] Bahwasanya 
ia melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berbaring 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







terlentang." Al Qa'nabi 
menyebutkan, "(yaitu) di 
masjid sambil 
meletakkan salah satu 
kakinya di atas kaki 
yang lainnya." Telah 
menceritakan kepada 
kami Al Qa'nabi dari 
Malik dari Ibnu Syihab 
dari Sa'id Ibnul 
Musayyab bahwa Umar 
Ibnul Khaththab dan 
Utsman bin Affan 
mereka berdua 
melakukan hal itu." 


4225 


— • — ~ 5~7 'p ,j ^ 

Hi la Ajlki ^1 ^jj ^)51j ^jjI Hi la 
i— ijjl ^1 (jjl OS^a ^51 (jj (_5j^j 

J JJ^J (JllSUi «lili ^JC- (jj ji-a. 
Cilik U! alLij AjjSc. 2jl ^jlla <Ul! 
diajll aj Cjj la SI j lI4\1>^' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzfb] 
dari [Abdurrahman bin 
Atha] dari [Abdul Malik 
bin Jabir bin Atik] dari 
[Jabir bin Abdullah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika seorang laki-laki 
membicarakan hadits 
lalu ia menoleh (ke 
kanan dan ke kiri), maka 
itu adalah orang yang 
amanah." 


4226 


Clll j5 (Jll ^JLLa (jj Xtr\\ Ujia. 

auI (jj (jc auI ^jc. (jj 

J#*^ J^-* jl ^3*" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] ia berkata; 
aku membacanya di 
hadapan [Abdullah bin 
Nafi'] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Abu Dzi v b] dari 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







[Ibnu Akhi Jabir bin 
Abdullah] dari [Jabir bin 
Abdullah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hendaklah 
seseorang berlaku 
amanah dalam bermajlis, 
kecuali tiga mailis; 

O J' 

membunuh darah yang 
diharamkan, kemaluan 
yang diharamkan (zina) 
dan mengambil harta 
dengan tanpa hak." 


4227 


jA AjAI^j) (Jlii ^)-aC- jc <LalLi! 

i, '»% -.. - ' ■ > , > 
AUI ^JC. (jj ojii (jj ^)-aC 

'n» ui IjI «ui (Jla H ui 

A^L&i\ alaC.) (jl (iiLlJ <LiIc iil 
Jail J^jM 2^1Va\l i j', juI ijc. 

LA^UI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul Ala'] 
dan [Ibrahim bin Musa 
Ar razi] keduanya 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Umar] -Ibrahim 
berkata; dia adalah Umar 
bin Hamzah bin 
Abdullah Al umari- dari 
[Abdurrahman bin Sa'd] 
ia berkata, "Aku 
mendengar [Abu Sa'id 
Al Khudri] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebesar-besar 
amanah di sisi Allah 
pada hari kiamat adalah 
seorang laki-laki yang 
bersetubuh dengan 
isterinya, kemudian ia 
menyebarkan 
rahasianya." 


4228 


^1 (jj __)5Lj jjIj JAuii 1 Vi w 
^aljoA (jC- ^jAI^)j] (jC (JjIacVI 

^iii (3 jluj (Jiilia 2ijii. (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] dan [Abu 
Bakar bin Abu Syaibah] 
keduanya berkata; telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







menceritakan kepada 
kami [Abu Muawiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim] dari 
[Hammam] dari 
[Hudzaifah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak akan 
masuk ke dalam surga 
orang yang suka 
menyebarkan fitnah." 


4229 


j^—ii jc (jl-iLuj u!iik J.^iiia lil^a 
jjjLjll ^jxii ^yi Jls ^Ilaj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abu Az Zinad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] Bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seburuk-buruk manusia 
adalah pemilik dua 
wajah, yang datang 
kepada suatu kaum 
dengan satu wajah dan 
kepada kaum yang lain 
dengan wajah yang 
lainnya." 


4230 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari [Ar 
Rukain bin Ar rabi'] dari 
[Nu'aim bin Hanzhalah] 
dari [Ammar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa yang di 
dunia mempunyai dua 
wajah, maka pada hari 
kiamat ia akan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







mempunyai dua lisan 
dari api." 


4231 


li.all 2^\.„;> j, Al i, r-. l"*.Ni 

^1 (jc AjjI (jc ?.!>Utll (jc 
La Atll J^jjjj Lj Jj3 Ajlo^yjA 

SjSj Lij ail <21j£i JLa Al«il 
L« ^1 ^ (jli (jl cjjlja! JJ 
iaa J jaj La aJ JIS (j) Jll J jSl 

J jkl La AJ (jSj a] (jjj 4 JJJC 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah Al 
Qa'nabi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz] - 
maksudnya Abdul Aziz 
bin Muhammad- dari [Al 
Ala v ] dari [Bapaknya] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata, "Rasulullah 
pernah ditanya, "Wahai 
Rasulullah, apa yang 
dimaksud dengan 
ghibah?" beliau 
menjawab: "Engkau 
menyebut tentang 
saudaramu yang ia tidak 
sukai." Beliau ditanya 
lagi, "Bagaimana 
pendapatmu jika apa 
yang ada pada saudaraku 
sesuai dengan yang aku 
omongkan?" Beliau 
menjawab: "Jika apa 
yang engkau katakan itu 
memang benar-benar 
ada maka engkau telah 
berbuat ghibah, namun 
jika tidak maka engkau 
telah berbuat fitnah." 


4232 


(jc jaj UuJLa J.lLna UuJLa 
j-aS^I (jJ ^ic- ^ 
AjjjIc (jc AijA^ ^1 (jc 

A°<Yr. 'M \:~ i'vtl ['iMa 

I^Sj I is 2 (j^ 

Jlaa Sjj ■ c5-j*J Ailai jjc Jla 

«.LaJ '"'f jJ A-aK ■ " llS iai 
2\ . •"i,<i j i - *i\15 i 'i. jil 

."i°,<i t * i — . T I ;> JlSi 1 'il "..'il 
ISS J (jS^ uUall 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Sufyan] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Ali Ibnul 
Aqmar] dari [Abu 
Hudzaifah] dari 
[ Aisyah] ia berkata; aku 
berkata kepada Nabi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







shallallahu 'alaihi 
wasallam, "cukuplah 
Shafiah bagimu seperti 
ini dan seperti ini- 
maksudnya pendek-." 
Beliau lalu bersabda: 
"Sungguh engkau telah 
mengatakan suatu 
kalimat, sekiranya itu 
dicampur dengan air laut 
maka ia akan dapat 
menjadikannya berubah 
tawar." 'Aisyah berkata, 
"Aku juga pernah 
mencerikan orang lain 
kepada beliau, tetapi 
beliau balik berkata, 
"Aku tidak menceritakan 
perihal orang lain 
meskipun aku beri 
begini dan begini." 


4233 


(jj cjajjj ^ lW 
^h*^ r 1 L-^ 3 ^)^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Auf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Yaman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'aib] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abu Husain] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Naufal bin 
Musahiq] dari [Sa'id bin 
Zaid] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya seburuk- 
buruk riba adalah 
merusak kehormatan 
orang lain dengan cara 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







yang tidak dibenarkan." 


4234 


1 * la (Jls 4 alui ^1 (jj j^>aC 

Jlalla ojjjA ^jjl (jc. <UjI (jc. 

gilai (Ja.j t_H=jC- («i 
aji i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Musafir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Abu 
Salamah] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair] 
dari [Al Ala bin 
Abdurrahman] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 
"Sesungguhnya 
termasuk dosa yang dari 
dosa-dosa besar adalah 
melanggar harga diri 
seorang muslim tanpa 
hak. Dan termasuk dosa 
besar adalah membalas 
celaan dengan celaan." 


4235 


i,<~.j i». „j, nv» (_Jl « 
Atll C5 i-a (3 jj^J djlllll cSlLa 

• - >>.,>- > > \ 

(_)jAi]l ji^caj (jjlSlj (jjill £*S/jA 
(jc (jl-aiic. (jj J'* J aulia. J jl5 
^jI (jc ^jjaJjLJ! ^jluc. (jj 

or^.Mi JIS 1 i< 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnul 
Mushaffa] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah] dan 
[Abui Mughirah] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Shafwan] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Rasyid bin Sa'd] dan 
[Abdurrahman bin 
Jubair] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ketika aku 
dinaikkan ke lagit 
(dimi'rajkan), aku 
melewati suatu kaum 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







yang kuku mereka 
terbuat dari tembaga, 
kuku itu mereka 
gunakan untuk mencakar 
muka dan dada mereka. 
Aku lalu bertanya, 
"Wahai Jibril, siapa 
mereka itu?" Jibril 
menjawab, "Mereka itu 
adalah orang-orang yang 
memakan daging 
manusia (ghibah) dan 
merusak kehormatan 
mereka." Abu Dawud 
berkata, " [Yahya bin 
Utsman] 

menceritakannya kepada 
kami dari [Baqiyyah], 
tetapi tidak disebutkan di 
dalamnya nama Anas. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Abu Isa As Sailahini] 
dari [Al Mughirah] 
sebagaimana yang 
dikatakan oleh Ibnul 
Mushaffa." 


4236 


4 'i 1 1 * 4 -v i >ii i 4 'i j jr. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Aswad bin 
Amir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Ayyasy] dari [Al 
A'masy] dari [Sa'id bin 
Abdullah bin Juraij] dari 
[Abu Barzah Al Aslami] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai orang-orang 
yang beriman dengan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







lisannya namun 
keimanannya belum 
masuk ke dalam hatinya, 
janganlah kalian 
mengumpat seorang 
muslim dan jangan pula 
mencari-cari 
kesalahannya. Sebab 
siapa saja yang mencari- 
cari kesalahan mereka, 
maka Allah akan 
mencari-cari 
kesalahannya. Maka 
siapa saja yang Allah 
telah mencari-cari 
kesalahannya, Allah 
tetap akan 
menampakkan 
kesalahannya meskipun 
ia ada di dalam 
rumahnya." 


4237 


Ajji (jt (jljjJ (jjl (jt 4j<L LLi la 
^jlg'il-v 4 'i! Ijj'u.iM! ^jr. 

^ > n£ J a ig 7~ j-a 1 g 13 a AJaatiaJ 
J=0^ ^ (j-aj ^%=>- (j-? ^Jio 


Telah menceritakan 
kepada kami [Haiwah 
bin Syuraih Al Mishri] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah] dari 
[Ibnu Tsauban] dari 
[Bapaknya] dari 
[Makhul] dari [Waqqash 
bin Rabi'ah] dari [Al 
Mustaurid] bahwasanya 
ia menceritakan 
kepadanya bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa makan 
makanannya seorang 
muslim, meskipun satu 
porsi (yakni 

membicarakan harga diri 
sahabatnya yang muslim 
di depan musuhnya 
karena berharap 
makanan darinya), maka 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Allah akan memberinya 
makan sekadar itu pula 
di neraka Jahannam. 
Barangsiapa memakai 
pakaian seorang Muslim 
(membicarakan harga 
diri sahabatnya agar 
mendapat hadiah 
pakaian dari musuhnya), 
maka Allah akan 
memakaikannya pakaian 
seperti itu pula di neraka 
Jahannam. Dan 
barangsiapa 
memposisikan diri pada 
posisi orang lain karena 
sombong dan ingin 
dipuji, maka pada hari 
kiamat Allah akan 
menempatkannya pada 
posisi orang yang 
sombong dan ingin 
dipuji (dalam menerima 
siksaan)." 


4238 


j£. ^ /o la1 J i ul uj 
^1 jjc. ^1 (jj j (jc. jiiLi (jj 

AJU» ^3^- -'*"'" t^lc- ( aluljill (JS 
j-o A^a^C- j 
aL ajali flLLl ^ji^-J (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Washil bin 
Abdul Ala] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Asbath bin 
Muhammad] dari 
[Hisyam bin Sa'd] dari 
[Zaid bin Aslam] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Antara 
muslim satu dengan 
muslim yang lainnya 
adalah haram untuk 
merusak hartanya, harga 
dirinya serta darahnya. 
Cukuplah seorang 
muslim itu dikatakan 
buruk jika ia menghina 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



(jc liljUill (jjl 1 * la lijc. (jj 

CT-°J (j"°J (j'? 

^Jii. ^ic. iil 



saudaranya sesama 
muslim." 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad bin 
Asma bin Ubaid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnul Mubarak] 
dari [Yahya bin Ayyub] 
dari [Abdullah bin 
Sulaiman] dari [Isma'il 
bin Yahya Al Mu'arifi] 
dari [Sahi bin Mu'adz 
bin Anas Al Juhani] dari 
[Bapaknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
melindungi seorang 
mukmin dari orang 
munafik, -menurutku 
beliau mengatakan-, 
"maka Allah akan 
mengutus seorang 
malaikat untuk menjaga 
dagingnya dari api 
neraka pada hari kiamat. 
Dan barangsiapa 
menuduh seorang 
muslim dengan sesuatu 
yang ia berharap 
keburukkannya, maka 
Allah akan menahannya 
di jembatan neraka 
Jahannam hingga ia 
keluar dari keburukan 
perkataannya (hingga ia 
bersih dari dosanya baik 
karena pemberian maaf 
saudaranya muslim 
tersebut atau karena 
syafaat atau setelah ia 
dibersihkan dengan 
adzab sesuai kadar dosa 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



yang ia perbuat)." 



4240 



(JIS i*ijul UJji.1 (eJI (jjl 

Aji i a jjj ^ i-s ; ^ Vi ' -s 
dijuajai (Jjij ^JJ^J (jJ (J uLa-ml 

^ a ^- \u ui j auI (jj 

(j^l La ^Unj Ajlc iill *&l 

Ain ja. A_i3 <4V'iy; 
AJAi jjl AjJa^)C (j^i Aj3 jj <aJ ] uj 
Aj^j-aj Aj3 (jiaji / j A>jl 

^9 1 aLiLa i a u t^^)-a^ 
AjJa^)^ ^j-a Aj9 (_>-ailil ^ J -^ a 
s jA-aj Vl Aia^i, (j^s Aj3 lil^liij 
(Jla^jjj-ai ' ■ laj (jJa ,J A)jl 
Alt (jj Alll AnC AaliAkj J^J 

(jla jIjju! (jj Ajsc- j ^-ac- aIiI 

jA IjlA aj i a (jj ^J"",; Jjlj _jjl 
'M ^ila ^ill J^ji Ajj (jjl 
.'^ < ^jj m . a | j ~ ^ • " ^ A j \ r-. 
jjj Aaic (JjS A9 j AJla-a ^^jj J 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Ash Shabbah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Maryam] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Laits] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Sulami] 
Bahwasanya ia 
mendengar [Isma'il bin 
Basyir] berkata; Aku 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah] dan [Abu 
Thalhah bin Sahi Al 
Ashari] keduanya 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah seseorang 
menelantarkan seorang 
mukmin pada suatu 
tempat yang 

kehormatannya terampas 
dan harga dirinya 
terlecehkan, melainkan 
Allah akan 

menelantarkannya pada 
suatu tempat yang ia 
sangat mengharapkan 
pertolongann-Nya. Dan 
tidaklah seseorang 
menolong seorang 
muslim yang berada 
pada suatu tempat yang 
kehormatannya terampas 
dan harga dirinya 
terlecehkan di dalamnya, 
melainkan Allah akan 
menolongnya pada suatu 
tempat yang ia sangat 
mengharapkan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







pertolongan-Nya. " 
[Yahya] berkata, " 
[Ubaidullah bin 
Abdullah bin Umar] dan 
[Uqbah bin Syaddad] 
menceritakan hadits ini 
kepadaku." Abu Dawud 
berkata, "Yahya bin 
Sulaim ini adalah Ibnu 
Zaid, mantan budak 
(yang telah 
dimerdekakan oleh) 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan Isma'il 
bin Basyir adalah 
mantan budak (yang 
telah dimerdekakan 
oleh) bani Maghalah, 
dan kadang Utbah bin 
Syaddad sering 
dipanggil dengan nama 
Uqbah." 


4241 


Isc. \1 J' aJ (jJ Jjit Ijjia. 
4_jU£ (j^o CLljl jll (jj AiLall 

Jli /L a2 11 «Uli ^JC- ^jjl (jc- 

•i-1iU ' ,lj(-.l £jlao'u. r*.\i 

A\\ Jj'«j i «l^ 
Aj1=Jj ilLij Ajlc iill ^j-lj-a 

^tt| , jMi l'\ i' i<j l^StUU 

i^ljj^j ^/j Iaa^Jij ,_1a^jI 

auI (J jjjj cJlji 1 r;^ j 

i jin JH 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Nashr] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdu Ash 
Shammad bin Abdul 
Warits] dalam bukunya, 
ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Jurairi] dari 
[Abu Abdullah Al 
Jusyami] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Jundub] ia 
berkata, "Ada seorang 
Arab badui datang 
seraya menderumkan 
untanya, lalu ia 
mengikat untanya dan 
masuk ke dalam masjid 
shalat di belakang 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selasai 
salam, badui itu 
mendatangi untanya, ia 
lepaskan tali 
pengikatnya lalu 
menaikinya. Setelah itu 
ia berkata, "Ya Allah, 
rahmatilah aku dan 
Muhammad, dan jangan 
Engkau sertakan seorang 
pun bersama kami untuk 
mendapatkan rahnmat- 
Mu." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Apakah kalian 
mengatakan bahwa ia 
sesat, atau untanya yang 
sesat? Tidakkah kalian 
dengar apa yang ia 
ucapkan?" para sahabat, 
"Tentu." 


4242 


(jj-o jj^j (ji ^.i=J 

,'4 m v. \r. . j. , , •• ,s i : ^\ M 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ubaid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Tsaur] dari 
[Ma'mar] dari [Qatadah] 
ia berkata, "Apakah 
kalian tidak mampu 
untuk menjadi seperti 
Abu Dhaigham, atau 
Dhamdham? -Ibnu 
Ubaid masih merasa 
ragu- Jika pagi ia selalu 
mengucapkan, 'Ya Allah 
aku telah bersedekah 
dengan kehormatanku 
kepada hamba-hamba- 
Mu." 


4243 




Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





(ji^jll .llt (jC dljlj (jC jULi. 

Jh\ J Jlalla j^f 'c (jj 
j T-» jl ^ij^j Ajle *&l u^'^* 

a i >l >l ^1 (J!La (jj^J (jl ^S,1^»l 

cl^J (Jl3 ajJaAjJa ^jl (jJo j 1 
^j).^ jil JIS ii i" "i i>ijr. 

duli! (jc ^j-aill *&l 1JC. (jj lxa < 
( _ s lLa Jgjlll (jt (_jjijl ulla (Jl! 
jjl (jLS oljjLaJ 4j1c auI 
^L-^ai jULk ■ " i; j J; jl J 


kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Tsabit] dari 
['Abdurrahman bin 
Ajian] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Apakah 
kalian merasa lemah 
untuk bisa seperti Abu 
Dhamdham?" para 
sahabat bertanya, 
"Siapakah Abu 
Dhamdham itu?" beliau 
menjawab: "Seorang 
laki-laki yang hidup 
sebelum kalian -atau 
kurang lebih maknanya 
demikian-, ia berkata, 
"Kehormatanku bagai 
orang yang mencelaku." 
Abu Dawud berkata, 
"Hadits ini diriwayatkan 
oleh [Hasyim Ibnul 
Qasim]. Ia berkata; dari 
[Muhammad bin 
Abdullah Al Ammi] dari 
[Tsabit] ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dengan makna 
yang sama." Abu Dawud 
berkata, "Hadits 
Hammad lebih shahih." 


4244 


^AJa^ll ^ (jj ^ > nir- uj ^ 

Ujik Vla AJail IjlAj L-S^C. (jjl^ 
ijC- JJJ (jC. (jULu (jt (^Ijjill 
AjjLLa (jC. i^in (jj .iJulj 
*&)l t^-lj-a <&l (J J"0 ""S 
Clutlil (jl t2lj| allaj Ajic 
'"' ^ jl a^jALi3l (_)Jj]l tlil J^jt 
4 aK «.lijJlll jjI (JIsIaAIuiSj jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Muhammad Ar Ramli] 
dan [Ibnu Auf] dan ini 
adalah lafadznya, 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Firyabi] dari 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







[Sufyan] dari [Tsaur] 
dari [Rasyid bin Sa'd] 
dari [Mu'awiyah] ia 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika engkau mengamat- 
amati (menulusuri) aurat 
(aib) orang-orang, 
berarti engkau telah 
merusak mereka, atau 
hampir-hampir engkau 
merusak mereka." Abu 
Darda bertanya, "Sebuah 
kalimat yang didengar 
oleh Mu'awiyah dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, semoga 
dengan itu Allah 
memberi manfaat 
kepadanya." 


4245 


Hl^a (JjjLic. (jj (J j» « l n! Hi^a 
(jj (Jll ^Ilaj <jic- 'M (Jfc-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Amru Al Hadhrami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Dhamdham bin 
Zur'ah] dari [Syuraih bin 
Ubaid] dari [Jubair bin 
Nufair] dan [Katsir bin 
Murrah] dan [Amru 
Ibnul Aswad] dan [Al 
Miqdam bin Makdi 
Karib] dan [Abu 
Umamah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya jika 
seorang penguasa telah 
berburuk sangka kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







manusia (rakyatnya), 
maka itu akan merusak 
mereka." 


4246 


j g — S - ^-" 1 — n s - " J' — -r ^ 

Lii la 4jiij ^1 (^>j __>^j Hi la 

(Jjaa j ji (jjl ^Vll t_iA j (jj 
tJlla IjlL AiLl jLaj Ija 

<j Aijj e^ij Ijl j* laJ (jl (j^Jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Zaid bin Wahb] ia 
berkata, "Pernah [Ibnu 
Mas'ud] didatangi 
seseorang lalu ditanya, 
"Fulan ini telah 
melumuri janggutnya 
dengan khamer!" Ibnu 
Mas'ud berkata, 
"Sebenaranya kita 
dilarang untuk memata- 
matai, namun jika telah 
jelas perkaranya maka 
kita harus memberinya 
hukuman." 


4247 


■ \ic iS^a ^jaI^>j) »^ i dJa iS^a 

^jr. 3 i'olr. jji i jjr. lu ",'i 
(jC. j^lc. (jj <JSC. (jC. aJJfril ^1 

(Jll jiij^j AjIc. alil to U<-i ^j-ul! 

Ia _jH1u9 ojjc (ji 

4 'il 2 i'alr. jji i i»v jjti Ui,«'i 
£AU1 4ji J^-^J g 'J 3 11 Ui 
(Jll j-alc- (jj AjSc i-Jjlfi Ujao 
11 (j^cJ^Jj^J ^jl^i^. u] (jl^ 

jiSVo.l r*i\Si Ijj"" ij'i'j'i' 

(j^cJ^jjjj c-VjA lljl^^i^ (jl 

IjU ala v')'; i (-jjj jlaJI 

p Jlaa Jahili ^15 
lj£-jj (jl Ijjl ja liil jj^. (jj ciilka 

LjIj _jJLaJl t—ij^-i (jc 
(Jili - <; f. 'i dilauj (Jll Jaj2ill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
Ibnul Mubarak] dari 
[Ibrahim bin Nasyith] 
dari [Ka'b bin Alqamah] 
dari [Abui Haitsam] dari 
[Uqbah bin Amir] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Siapa melihat 
aurat (aib orang lain) 
lalu menutupinya, maka 
seakan-akan ia 
menghidupkan bayi 
yang dikubur hidup- 
hidup." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




Yahya] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 



Maryam] berkata, telah 
mengabarkan kepada 



kami [Al Laits] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibrahim bin Nasyith] 
dari [Ka'b bin Alqamah] 
bahwa ia mendengar 
[Abui Haitsam] 
menceritakan bahwa 
dirinya mendengar 
[Dukhain] penulis 
Uqbah bin Amir, ia 
berkata, "Kami 
mempunyai tetangga 
suka minum khamer, 
aku telah melarang 
mereka namun mereka 
tidak mau berhenti. Aku 
lalu bertanya kepada 
Uqbah bin Amir, 
"Tetangga kami minum 
khamer, aku telah 
melarang mereka, 
namun mereka tidak 
mau berhenti, hingga 
aku memanggil polisi 
untuk mereka!" Uqbah 
bin Amir menjawab, 
"Biarkanlah mereka." 
Setelah itu aku kembali 
lagi menemui Uqbah bin 
Amri, lalu aku katakan 
kepadanya, 

"Sesungguhnya tetangga 
kami sudah tidak mau 
lagi untuk berhenti dari 
minum khamer, lalu aku 
panggilkan polisi untuk 
mereka!" Uqbah bin 
Amir berkata, "Celaka 
kamu, biarkanlah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







mereka. Sungguh, aku 
telah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana makna 
dalam hadits Muslim." 
Abu Dawud berkata, " 
[Hasyim Ibnul Qasim] 
menyebutkan dari 
[Laits] tentang hadits ini, 
ia berkata, "Jangan kamu 
lakukan, tetapi 
hendaklah engkau 
menasihati sambil 
memberikan ancaman 
kepada mereka." 


4248 


t " \ *\\\ \ V* 'w lu-m ^jj t ,14 'w 

a * *o "<9 a', "»e%^ e 

Aikli. 'M (jU "Lrkl ^i.Lk 
4jjS gILi4 (jc. g- j3 jj-oj 

auI oj^lui \ aLulo ^jIIwj (j-aj AJoljslI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Uqail] dari [Az Zuhri] 
dari [Salim] dari 
[Bapaknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Seorang 
muslim itu saudara bagi 
muslim lainnya, tidak 
boleh menzhalimi atau 
merendahkannya. 
Barang siapa memenuhi 
kebutuhan saudaranya 
maka Allah akan 
memenuhi 
kebutuhannya. Dan 
Barang siapa 
membebaskan kesulitan 
seorang muslim di 
dunia, maka Allah akan 
membebaskan 
kesulitannya di akhirat. 
Dan barangsiapa 
menutupi aib seorang 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







muslim, maka Allah 
akan menutupi aibnya 
pada hari kiamat." 


4249 


Lu la A «Una (jj Aiil 1 L la 
jc i* ^ ^ (jjl Lr i* ; ; 
(jl'ijj^k ^l (jc 4jjI (jc p5UJI 
illuj AjIc iill ^U.-i auI (J jjjj 

(_5jU1I ^jlii Vla La jUuUill (Jli 

^ ^U^clII JjxJ La LafrLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz] -maksudnya 
Abdul Aziz bin 
Muhammad- dari [Al 
Ala v ] dari [Bapaknya] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Dua orang yang saling 
mencaci dengan apa 
yang mereka ucapkan, 
maka yang menaggung 
dosanya adalah yang 
memulai, yaitu selama 
orang yang terzhalimi 
tidak melampaui batas." 


4250 


Vil-V (J^>«-V (jl ^i-vl t'l'il-V 

jLa^Ja (jJ ^ 'J?\ tsP"^ L?t) 

iijj (jc ojLia (jc ^rlajkll jc 

jLa^ (jj (_paUc (jc AlC (jj 
Atll ^ji-a (11 jljij (JlaM 4ii 
(jl /Lll ^j-kjl j) alLlJ 4jlc 
^^ic Aki (^JtJJ V ( _ s i^ 1 j' i laljJ 
Aki ^Jc Aki jkij Aki 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hafsh] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Bapakku] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibrahim bin Thahman] 
dari [Al Hajjaj] dari 
[Qatadah] dari [Yazid 
bin Abdullah] dari 
[Iyadh bin Himar] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
telah mewahyukan 
kepadaku, hendaklah 
kalian bersikap rendah 
diri, hingga seseorang 
tidak berbuat aniaya 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



kepada ornag lain, dan 
seseorang tidak berlaku 
sombong kepada orang 
lain." 



4251 



(jC £gj/q«ll jC i"'M 

(jj ^LJJd (jc ^J^)^ .ttll (jj 

AjLaj ^ulLi ^a^J 4_jlc AUl 

oljl ^)5Lj jjI 4jc duu-^a3 atala 
£j jfLj jjI <Uc diAjLai Ailiill 

UJa (253 Uj ^bkj 

(jt (jUiui HUa jUoi. (jj (^jic^l 
ts^' (jj Ju*^ jc. (j!ilLc jj| 



s ja-> l3 



JjIjs jjI <Jla 
LaS j^L^c jjl jc ^ unr- jj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Hammad] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Sa'id Al Maqburi] dari 
[Basyir Ibnul Muharrar] 
dari [Sa'id bin Al 
Musayyab] ia berkata, 
"Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang duduk- 
duduk bersama para 
sahabat sahabatnya, tiba- 
tiba ada seorang laki-laki 
mencela Abu Bakar, 
namun Abu Bakar diam 
saja. Laki-laki itu 
kembali mencacinya 
untuk yang kedua 
kalinya, namun Abu 
Bakar tetap diam. Dan 
ketika laki-laki itu 
mencacinya untuk yang 
ketiga kalinya, Abu 
Bakar membela diri dan 
membalas caciannya. 
Maka ketika Abu Bakar 
membela diri, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bangkit. Hal 
itu menjadikan Abu 
Bakar bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah 
engkau marah 
kepadaku?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Malaikat telah turun 
dari langit mendustakan 
apa yang ia katakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



kepadamu, saat engkau 
membela diri setan telah 
mengalahkanmu. Maka 
tidak mungkin aku ikut 
duduk jika setan sudah 
berperan." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la bin 
Hammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Ajian] dari [Said bin Abi 
Said] dari [Abu 
Hurairah] bahwasanya 
ada seorang laki-laki 
yang mencela Abu 
Bakar... -maka ia 
menceritakan seperti 
hadits di atas-, Abu 
Daud berkata; "begitu 
juga [Shafwan bin Isa] 
meriwayatkannya dari 
[Ibnu Ajian] 
sebagaimana yang telah 
disebutkan oleh Sufyan." 



4252 



jliLa jj jLLa \ Vi ^ ^ a^jttij^ 
jjC (jjl lijJLa (Jll A^lj ( _ s i»_a]l 
(j-alj jl LaSjVI (jc (JlU ClljSlla 
La jl3 4-alIa A*J jLajjl 



I y±£. j j (j^C (jjl (Jli Ajjl Sl^il 

(jjiajAlI ^1 ^jic (JL^J ClijlS Ljjl 
^'i-y flJjJ ^ " llafl o 13 ) I AJ jua i a 1 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Mu'adz] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku], (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Umar 
bin Maisarah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Mu'adz] dengan 
makna yang sama. Ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Aun] ia 
berkata, "Aku pernah 
bertanya tentang 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




pembelaan diri 
sebagaimana dalam 
firman Allah: '(Dan 
sesungguhnya orang- 
orang yang membela diri 
sesudah teraniaya, tidak 
ada satu dosapun 



terhadap mereka) ' -Qs. 
Asy Syura: 41-. Lalu 
[Ali bin Zaid bin Jud'an] 
menceritakan kepadaku 
dari [Ummu 
Muhammad], isteri 
bapaknya. Ibnu Aun 
berkata, "Orang-orang 
menyakini bahwa 
Ummu Muhammad 
pernah menemui 
[Ummul Mukminin] 
(Aisyah), ia berkata, 
"Ummul Mukminin 
menerangkan, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
masuk menemui kami, 
sementara di sisi kami 
ada Zainab binti Jahsy. 
Beliau melakukan 
sesuatu dengan 
tangannya (memegang 
atau lainnya, 
mencumbu). Tetapi aku 
langsung memberi 
isyarat bahwa di sisi 
kami ada Zainab hingga 
beliau pun berhenti. Lalu 
Zainab masuk dan 
melabrak Aisyah 
dengan celaan, beliau 
lantas melerainya namun 
Zainab menolak. 
Rasulullah lantas berkata 
kepada Aisyah: 
"Silahkan engkau ganti 
mencelanya." Aisyah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







pun ganti mencelanya 
hingga membuat Zainab 
diam. Zainab kemudian 
pergi menemui Ali 
radliallahu 'anhu. Ia 
mengatakan, 
"Sesungguhnya Aisyah 
telah mencela kalian 
(bani Hasyim) -dan 
Zainab juga dari bani 
Hasyim-." Fatimah lalu 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk 
menyampaikan pesan 
Zainab, beliau pun 
berkata kepadanya: 
"Demi Rabb pemilik 
Ka'bah, sesungguhnya 
Aisyah itu adalah 
kekasih bapakmu." 
Fatimah lalu pergi 
menemui bani Hasyim 
dan berkata, "Aku telah 
menyampaikan kepada 
bapakku begini dan 
begini, lalu beliau 
berkata kepadaku begini 
dan begini." Perawi 
berkata, "Ali radliallahu 
'anhu kemudian 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membicarakan 
persoalan tersebut." 


4253 


AjIc- auI C5 i-a «Uli J jjuiJ tJlaiJll 
"U3 1 V j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair bin 
Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Urwah] dari 
[Bapaknya] dari [Aisyah 
radliallahu 'anha] ia 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika teman kalian 
meninggal, maka 
biarkanlah ia dan jangan 
menjelek-jelekkannya. " 


4254 


jj jl J-ftC. jC. ^al jja& JJ 4-J^l*-o 
jjl jC. pUaC- jC. (^iL&lt (_>0J1 
iil ^jii-a (U jjuiJ (JliJli J-aC. 
jj^alaJa 1 jjSjl ^ij^JJ A-lic. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 'Ala] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] dari [Imran bin 
Anas Al Makki] dari 
[Atha] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ingatlah kebaikan 
orang-orang yang 
meninggal di antara 
kalian dan tahanlah dari 
menjelek-jelekkannya. " 


4255 


jj ^LjLall jj ^aa ^ UlAa 

jC Cjjlii jj Jjit (jl-iiuj 

jjl <JUi (Jl! ju j?. JJ IjJaJkjJa 
^il-a jlll (J^jjujj < - a a i iiS j ; j^ 
j!ili.J jlS (J jij alLlj 4jlc- iu! 

(Jlaa ( _ s ic Uijj sii.j3 j' —31 

iil ^ lljaj 
j - -:" ''^^ V: ^ j' ^ 

^ La ( _ s it ' " jl Uallc. ^ 
1L1A jl t . l'vS^U Jllj Ijjtl 

alSSl OAIJ , - uli 'l OJJjA 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah bin Sufyan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ali bin Tsabit] 
dari [Ikrimah bin 
Ammar] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Dhamdham bin Jaus] ia 
berkata; [Abu Hurairah] 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ada dua orang laki-laki 
dari bani Isra'il yang 
saling bersaudara; salah 
seorang dari mereka 
suka berbuat dosa 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




sementara yang lain giat 
dalam beribadah. Orang 
yang giat dalam 
beribdah itu selalu 
melihat saudaranya 
berbuat dosa hingga ia 
berkata, "Berhentilah." 
Lalu pada suatu hari ia 
kembali mendapati 
suadaranya berbuat dosa, 
ia berkata lagi, 
"Berhentilah." Orang 
yang suka berbuat dosa 
itu berkata, "Biarkan aku 
bersama Tuhanku, 
apakah engkau diutus 
untuk selalu 
mengawasiku!" Ahli 
ibadah itu berkata, 
"Demi Allah, sungguh 
Allah tidak akan 
mengampunimu, atau 
tidak akan 
memasukkanmu ke 
dalam surga." Allah 
kemudian mencabut 
nyawa keduanya, 
sehingga keduanya 
berkumpul di sisi Rabb 
semesta alam. Allah 
kemudian bertanya 
kepada ahli ibadah: 
"Apakah kamu lebih 
tahu dari-Ku? Atau, 
apakah kamu mampu 
melakukan apa yang ada 
dalam kekuasaan-Ku?" 
Allah lalu berkata 
kepada pelaku dosa: 
"Pergi dan masuklah 
kamu ke dalam surga 
dengan rahmat-Ku." Dan 
berkata kepada ahli 
ibadah: "Pergilah kamu 
ke dalam neraka." Abu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Hurairah berkata, "Demi 
Dzat yang jiwaku ada 
dalam tangan-Nya, 
sungguh ia telah 
mengucapkan satu 
ucapan yang mampu 
merusak dunia dan 
akhiratnya." 


4256 


0^)^J ^jl QC AjjI (jt (j-a^^)ll 
AjIc- 'A) ^jlLa J jjoij 

AjjiiJI Aj^LLal JUj «Uli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Ulayyah] 
dari [Uyainah bin 
Abdurrahman] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Bakrah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
dosa yang lebih pantas 
untuk disegerakan 
hukumannya bagi 
pelakunya di dunia 
bersama dengan adzab 
yang ditangguhkan 
(tersimpan) baginya di 
Akhirat, selain dosa 
kedhaliman dan 
memutus tali shilatur 
rahim." 


4257 




Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Shalih Al Baghdadi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir] - 
maksudnya Abdul Malik 
bin Amru- berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Bilal] dari [Ibrahim bin 
Abu Asid] dari 
[Kakeknya] dari [Abu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



Hurairah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jauhilah hasad 
(dengki), karena hasad 
dapat memakan 
kabaikan seperti api 
memakan kayu bakar." 



4258 



-Ijc 1 i i ' ^ ^JLLa ^jj laa I LuSa 

t^jjjiA (Jll i_JA j (jj A)jl 
S-LJaaJI (jj (ji^j]| ^Jt (jj 
<jl g-lSa <LaLal ^jjl (jj (J^ia (jl 
(jj (jjijl ( _ s ic- sjjIj jA (J^.5 
(jj jj>C (jLa j ^ AjjAaIL lillLa 

S a ; a-^ S^L-a ( _ s lLaJ ^A 

auI ^1 Jla ^ Lala 

(J (jl (Jlaa <ic. dijala 

V (lijij (j^> aliilj 4jlc. 2jl ^jii-a 

uij) ^^jlc- I jjiii Uij3 (jla 
^ ^ALlaj liliia iiil isis 

AjjljAjj jljjlllj ^alJjLall 

lic- 1 a.1 i'ii< Ua Ia jtiLl 

jJajjj 4^JJ ^1 <3-^ S*JI (j-o 
I Ijj^^)3 (Jls j; '» 'lj 
Ijljalllj L^IaI jIj^j £a lila 
(Jiaa 1 g ui jjc t _^c ^jjL^- I j^j 
La Clilaa jLill ojsA i—ajaLil 
^jii jLj sjiA I^IaLj I^j Ls jajcS 

SluaJl (jl SliaJtj (Lijll > 
(jjillj ^J^J j! (jsLaJ 

sluaJlj ^iallj ' «Sllj ^ jj 

^ jail J (jLLiillj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sa'id bin Abdurrahman 
bin Abui Amya v ] bahwa 
[Sahi bin Abu Umamah] 
menceritakan 
kepadanya, bahwa dia 
bersama bapaknya 
pernah menemui [Anas 
bin Malik] di Madinah 
pada masa pemerintahan 
Umar bin Abdul Aziz - 
waktu itu Anas sebagai 
sorang gubernur di 
Madinah-. Saat itu Anas 
melaksanakan shalat 
yang sangat singkat 
seakan shalatnya 
seorang musafir atau 
kurang lebih seperti itu. 
Ketika Anas selesai 
salam, bapakku berkata, 
"Semoga Allah 
merahmatimu. 
Menurutmu apakah tadi 
shalat maktubah (wajib) 
atau shalat nafilah?" 
Anas menjawab, "Itu 
adalah shalat maktubah, 
dan itulah shalat yang 
pernah dilaksanakan 
oleh Rasulullah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



shallallahu 'alaihi 
wasallam. Aku tidak 
menyalahi sesuatu pun 
darinya, kecuali sesuatu 
yang aku lupa darinya." 
Anas lalu berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
bersabda: "Janganlah 
kalian perberat diri 
kalian hingga Allah akan 
memperberatmu . 
Sungguh, ada suatu 
kaum yang suka 
memperberat diri 
mereka lalu Allah 
memperberat bagi 
mereka. Itulah pewaris- 
pewaris mereka yang 
ada di dalam biara-biara 
dan tempat peribadatan. 
Firman Allah: '(Dan 
mereka mengada-adakan 
rahbaniyyah padahal 
kami tidak 

mewajibkannya. ...)'- 
Qs. Al hadid: 27- 
Keesokan harinya Abu 
Umamah (bapakku) 
pergi menemui Anas, 
Anas lalu berkata, 
"Tidakkah kamu 
berkendaraan hingga 
kamu dapat melihat dan 
mengambil pelajaran?" 
Abu Umamah 
menjawab, "Baiklah." 
Lalu mereka pergi, dan 
ternyata mereka berada 
pada sebuah 
perkampungan yang 
penduduknya telah 
binasa, dan musnah, 
atap-atap pada 
bangunannya juga telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







berjatuhan. Anas 
bertanya, 'Apakah kamu 
tahu kampung ini?" aku 
(Abu Umamah) 
menjawab, "Aku tidak 
tahu tentang kampung 
dan penduduk daerah 
ini." Anas menerangkan, 
"Ini ada perkampungan 
suatu kaum yang Allah 
telah membinasakan 
mereka karena sifat 
melampaui batas 
(kedhaliman) dan hasad 
(dengki). Sesungguhnya 
hasad dapat 
memadamkan cahaya 
kebaikan, dan sifat 
melampaui bataslah 
(kedhaliman) yang akan 
membenarkan hal itu 
atau mendustakannya. 
Mata berzina, maka 
tangan, kaki, dan badan, 
lisan dan kemaluanlah 
yang akan membenarkan 
hal itu atau 
mendustakannya. " 


4259 


L5 -r=o ^JLLa (jj Yai 1 lilla 
^Uj (jj Ailjjll UiiAk (jl ua (jj 

etej-ill UI C-iLaLi JjlLa «.lijlll 

AjIc. alll <J-a (U Jjj JllJjaj 
liili (jaJ IjJ AaJI (jl ^lljj 
(jjlxj9 »1 ti\ uli Jl <G*1!I <■** v^t isi 
Jl lajfrj Ljj »1 <unll J^jI 

f 1 ^frj'jj' lPO/^I 

laJi a] liU VI « uj j Lii«j Ai.u 
(jli (j*J (_5ill Jl ("li-sj liLuii 

Jl jLiij i\j iil 2Bil jli 

£Aui Ailjjll (jj ^U^) la^ia 
(jlLi. jjj J^j jj jSijlJj 4_Lo 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Hassan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Rabah] ia berkata; Aku 
mendengar [Nimran] 
menyebutkan dari 
[Ummu Darda] ia 
berkata, "Aku 
mendengar [Abu Darda] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



"Jika seorang hamba 
melaknat sesuatu, maka 
laknat itu akan naik ke 
langit, dan tertutuplah 
pintu-pintu langit. 
Kemudian laknat itu 
akan turun lagi ke bumi, 
namun pintu-pintu bumi 
telah tetutup. Laknat itu 
kemudian bergerak ke 
kanan dan ke kiri, jika 
tidak mendapatkan 
tempat berlabuh, ia akan 
menghampiri orang yang 
dilaknat, jika layak 
dilaknat. Namun jika 
tidak, maka laknat itu 
akan kembali kepada 
orang yang melaknat." 
Abu Dawud berkata, 
"Marwan bin 
Muhammad 
mengatakan; (Al Walid 
bin Rabah, sebenarnya 
adalah) -Rabah Ibnu 
Walid- ia mendengar 
dari Nimran. Marwan 
menyebutkan bahwa 
Yahya masih merasa 
ragu." 



4260 



(jc (jLiaJI (jc o5u3 UiiAk ^UiuA 



Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] dari [Al 
Hasan] dari [Samurah 
bin Jundub] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Janganlah 
kalian kalian melaknat 
dengan laknat Allah, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







atau dengan murka Allah 
atau dengan api 
(neraka)." 


4261 


(jj ^UiA ujja ^1 OS^a «.iJj^ll 
^LjjI (jj Aj fO^" C5"^ C^"" ^* 

V (Jj4j ^ILij 4j1c 2jI ^jii-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Zaid bin Abu Az Zarqa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Sa'd] dari [Abu 
Hazim] dan [Zaid bin 
Aslam] bahwa [Ummu 
Darda] berkata; Aku 
mendengar [Abu Darda] 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang-orang yang suka 
melaknat tidak akan bisa 
memberi syafaat atau 
saksi." 


4262 


(jlj! 1-ilJa ^jaI^jjJ (jj ^iluii UlJa 
(jj IjjSi. ^)-aC. (jj _yjii Ljjja 
jLuille. jjl (jc- j (Jli AjIUJI 

jj cJlsj ^y_>^ (j*J 
Ajic &l ^ * »tl (JUa lj «» 

'"'3 "JJ^ 1 ' ^ t g ''t ' t g 'i» " V 
(JaL <J Uljjj jaJ (ji 
4jIc 4jjLUI i'liij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Aban] . 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Akhzam 
Ath Tha v i] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin Umar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Aban bin Yazid 
Al Aththar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Qatadah] 
dari [Abui Aliyah]. 
[Zaid] menyebutkan dari 
[Ibnu Abbas] bahwa ada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







seorang laki-laki 
melaknat angin. Muslim 
menyebutkan, "Pada 
masa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ada 
seorang laki-laki yang 
selendangnya 
diterbangkan oleh angin, 
lalu ia melaknat angit 
tersebut. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jangan engkau 
melaknatnya, karena 
sesungguhnya ia 
diperintah. Sungguh, 
orang yang melaknat 
sesuatu padahal ia tidak 
pantas mendapatkan 
laknat, maka laknat 
tersebut akan kembali 
kepada dirinya sendiri." 


4263 


jjr. r .t lir. jjr. i in-v (jr_ 
jJj^ujjUjj 1 ^ ir. Al)) j^jjaj <2ijlc. 

£jlai ^ ,\r-. jc. v; .••iliii J ' 1^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Mu'adz] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Habib] dari [Atha] 
dari ['Aisyah radliallahu 
'anha] Bahwasanya ia 
pernah kecurian sesuatu, 
lalu ia mendoakan 
keburukkan bagi si 
pencuri. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadanya: 
"Jangan engkau peringan 
dosanya." 


4264 


(jc 4 «Una (jj auI ^jc 1 * la 

(jj (jjijl (jC t-^A^j uj (jjl (jC t^llLo 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Ibnu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Syihab] dari [Anas bin 
Malik] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian saling 
marah, saling hasad, dan 
saling membelakangi. 
Jadilah kalian hamba- 
hamba Allah yang 
bersaudara. Dan tidak 
halal seorang muslim 
menjauhi (mendiamkan) 
saudaranya lebih dari 
tiga malam." 


4265 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Atha bin 
Yazid Al Laitsi] dari 
[Abu Ayyub Al Anshari] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak halal bagi 
seorang muslim 
mendiamkan saudaranya 
lebih dari tiga hari; saat 
keduanya bertemu yang 
ini berpaling dan yang 
lain juga berpaling. 
Yang paling baik dari 
keduanya adalah yang 
memulai mengucapkan 
salam." 


4266 


' { • '-'f- 
u'li (JU J X* ji l^ijv 1 ft^i 

^jlll jISjJjA ^1 jc. ^1 ^ 

"yj £jl a2c. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Umar 
bin Maisarah] dan 
[Ahmad bin Sa'id As 
Sarkhasi] bahwa [Abu 
Amir] mengabarkan 
kepada mereka, ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





— Ji J — B JTTT: y? 


kami [Muhammad bin 
Hilal] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari [Abu 
Hurairah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak halal bagi 
seorang mukmin 
mendiamkan saudaranya 
sesama mukmin lebih 
dari tiga hari, jika lewat 
dari batas itu hendaklah 
ia menemui dan 
mengucapkan salam 
kepadanya, jika dia 
menjawab salam maka 
dia akan bergabung 
dalam mendapatkan 
pahala, tetapi jika tidak, 
maka dia kembali 
kepada dosa 
(mendiamkan)." Ahmad 
menambahkan, "dan 
seorang yang 
mengucapkan salam 
akan terbebas dari dosa 
mendiamkan." 


4267 


Ijjja ^ ii Ml (jj ^aa « lijaa 
UJaa 4 «V. /ol jlLi /o l^a 'a 

Vi^ll 'i» 'i i n'iill ji Al 

Akil ' <aj <Jujlc. ^jc. Sjjt 
AjIc Akil C5 -lj-a Akil (J J-^J U S • 

Ajal 1 jla (jjj3 UalLja jf gj 

A-ojL «.Ij jaa AjIc jjj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Khalid bin Atsmah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah Ibnul 
Munib] -maksudnya 
Abdullah bin Munib Al 
Madani- ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Hisyam bin Urwah] dari 
[Urwah] dari [Aisyah 
radliallahu 'anha] bahwa 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak boleh 
seorang muslim 
mendiamkan saudaranya 
sesama muslim lebih 
dari tiga hari, jika 
bertemu dengannya 
hendaklah ia ucapkan 
salam sebanyak tiga kali, 
jika pada setiap salam 
dia tidak menjawab, 
maka dia kembali 
kepada dosanya (dosa 
mendiamkan)." 


4268 


jl jjll ^liLal! (jj 3xa ^ ljj.ja 

li^jii) (jjjlA (jJ -JJ_)j 1 

(jc i a j^jC- (jl Ifl i " 

JlaJll Sj^jA (^jI (jc. gjU. ^1 

V allaj 4j1c iill t^^lj-a <&l (J >"J 

diLia Cj!>Ij (jj3 (jia 

jtlll jr^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah Al Bazzaz] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan Ats 
Tsauri] dari [Manshur] 
dari [Abu Hazim] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak halal bagi 
seorang muslim 
mendiamkan saudaranya 
lebih dari tiga hari, jika 

O "J 

ia tetap mendiamkan 
hingga lebih dari tiga 
hari lalu meninggal 
dunia, maka ia masuk ke 
dalam neraka." 


4269 


(_lA j (jjl 1 lua p^>Lill (jjl Hi.ja 
Ailjll (jl «V. ^1 (jc ojj^ (jc 
^jj (jj (jlj^c (jc A1J3II ^1 (jj 
<jl LaiLull (_)il^k ^1 (jc (_jjdJl 
AjIc iill (_jJj-a *&l (3 J^J ^«»» 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu As 
Sarh] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] dari 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



oLLi ^>aA (j-a tJ^J ^Xtji j 



[Haiwah] dari [Abu 
Utsman Al Walid bin 
Abu Al Walid] dari 
[Imran bin Abu Anas] 
dari [Abu Khirasy As 
Sulami] Bahwasanya ia 
pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mendiamkan saudaranya 
selama satu tahun, maka 
sama dengan 
menumpahkan 
darahnya." 



4270 



jc <Gl jji l^^a J.luia UjJLa 
jjc (jC ^Jlj-a (_5^' (JJ 3jj$- UJ 

^la SI £^ '-^ ; 'J y 

jaija (jjlil ^jj 3^ 

^Ij^ ^ ^jo 3^ Ly-°y <^ 

( _ s Ja. (JJ^A I J^^ 3^}^ ^ ia 
j^iLa /Liill Jjlj Jl\ JlIlaikjLaJ 
AjILu iaa 1 ^jk" ^ 

I j) jjS 3^ ^L-o 3' J) ^ 

IjlA qa 3".. ^ "J? j 'l dlilS 

3?-j 3^ ^«4 j 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Suhail 
bin Abu Shalih] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Pintu-pintu 
surga dibuka setiap hari 
senin dan kamis, lalu 
pada kedua hari itu akan 
diampuni setiap orang 
yang tidak 
mensekutukan Allah 
dengan sesuatu, kecuali 
bagi seseorang yang 
mempunyai permusuhan 
dengan saudaranya. Lalu 
akan dikatakan (kepada 
malaikat), "Tunggulah 
dua orang ini hingga 
mereka berbaikan." Abu 
Dawud menyebutkan, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mendiamkan sebagian 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







isteri-isterinya selama 
empat puluh hari, Ibnu 
Umar juga pernah 
mendiamkan anaknya 
hingga ia meninggal." 
Abu Dawud berkata, 
"Jika mendiamkan itu 
karena Allah, maka 
(ancaman) hadits ini 
tidak berlaku. Umar bin 
Abdul Aziz pernah 
menutupi wajahnya dari 
seseorang 
(mendiamkan)." 


4271 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Abu Az 
Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jauhilah oleh kalian 
buruk sangka, sebab 
buruk sangka adalah 
sejelek-jelek perkataan. 
Jangan saling mencari 
tahu (aib orang lain) dan 
jangan saling memata- 
matai." 


4272 


(jj^iill (jLajiui (^jj £JJjll lil.la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ar Rabi' 
bin Sulaiman Al 
Muadzdzin] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Wahb] dari [Sulaiman] - 
maksudnya Sulaiman 
bin bilal- dari [katsir bin 
Zaid] dari [Al Walid bin 
Rabah] dari [Abu 
Hurairah] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







bersabda: "Seorang 
mukmin itu cermin bagi 
mukmin lainnya, dan 
seorang mukmin itu 
saudara bagi mukmin 
lainnya; ia 
membantunya saat 
kehilangan (ikut 
menanggung 
kesulitannya) serta 
menjaganya 
(membelanya) dari 
belakang." 


4273 


jji Ujik jjj ^aa a Halia 

j^ysC (jc. (ju-ftC-Vl (jC Aj^ljLa 
S-Ij^aII ^»1 (jC. ^aJLLj (jC. (jj 

<&l J jj^'j Jlalls ^1 jc. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 'Ala] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Amru bin Murrah] dari 
[Salim] dari [Ummu 
Darda] dari [Abu Darda] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Maukah jika aku 
kabarkan kepada kalian 
sesuatu yang lebih utama 
dari derajat puasa, shalat 
dan sedekah?" para 
sahabat berkata, "Tentu 
ya Rasulullah." Beliau 
bersabda: 

"Mendamaikan orang 
yang sedang berselisih. 
Dan rusaknya orang 
yang berselisih adalah 
pencukur (mencukur 
amal kebaikan yang 
telah dikerjakan)." 


4274 


lili», j ^ cS jA_^l (jc jUiuj 
ijjJLa j ^ Jw.an'l l'* w J Vnn 
(jj ^ (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali] berkata, telah 
mengabarkan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





(jj! jjll -JJt IjjAa (C jj^all 
(jC c5 jA_^ll (jC Jj&La Ij^>j^I 
(jl^Ja! (jt (j-a^.^11 .jjt (jj JJ^aa 
Jll ^iuij Ajic- jil ^ji^a ^JjJI 
(jiVil (j n i> i (j 2> ' <^'< 
^j-u] Jjj^^a j jjka .a /jj lia^l Jll j 
(jjAill (jjj a) (ji 4—ljllSUlj 


kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri]. (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musaddad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Muhammad bin 
Syabbuwaih Al 
Marwazi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Humaid bin 
Abdurrahman] dari 
[Ibunya] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak dikatakan dusta 
orang yang berbohong 
untuk mendamaikan 
antara dua orang." 
Ahmad bin Muhammad 
dan Musaddad 
menyebutkan, "Tidak 
dikatakan berdusta orang 
yang memperbaiki 
antara dua orang, ia 
mengatakan suatu 
kebaikan atau memindah 
(ucapan baik) 
seseorang." 


4275 


(«jaj xiu (jt J'jjjj^I jjl Hl la 
-JJt jl (_£.jL$JI (jjl (jt iljj (jjl 
(jc 4jAi. jSu ^1 (jj 
.jjt (jj JJ-aa (jt i—il^-ui (jjl 
Cjjj j»jJJ^ j»l 4-<>l (jt (ji^^ll 
(J jj^j i"» lijlla ^ '»<*- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ar Rabi' 
bin Sulaiman Al Jizi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Aswad] dari 
[nafi'] -maksudnya Nafi' 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





V J (Jjsll (Jj^i (JJillll (JJJ ^Jj-aJ 


bin Yazid- dari [Ibnul 
Hadi] bahwa [Abdul 
Wahhab bin Abu Bakr] 
menceritakan 
kepadanya, dari [Ibnu 
Syihab] dari [Humaid 
bin Abdurrahman] dari 
ibunya [Ummu Kultsum 
binti Uqbah] ia berkata, 
"Aku tidak pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
keringanan untuk 
berbohong kecuali pada 
tiga tempat. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengatakan: 
"Aku tidak 

menganggapnya sebagai 
seorang pembohong; 
seorang laki-laki yang 
memperbaiki hubungan 
antara manusia. Ia 
mengatakan suatu 
perkataan (bohong), 
namun ia tidak 
bermaksud dengan 
perkataan itu kecuali 
untuk mendamaikan. 
Seorang laki-laki yang 
berbohong dalam 
peperangan. Dan 
seorang laki-laki yang 
berbohong kepada isteri 
atau isteri yang 
berbohong kepada suami 
(untuk kebaikan)." 


4276 


^\l ^jC- uj i 1 jj ^ Ijjj ^ t jj 'w 
^Ic (3=kja allaj 4jle ^jJj-a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr] dari 
[Khalid bin Dzakwan] 
dari [Ar Rubai' binti 



http://rumariku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





fji (j^jf U? cifS (ji lW^LS 


Mu'awwadz bin Afra] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk 
menemuiku di waktu 
pagi setelah beliau hidup 
dalam satu rumah 
denganku. Beliau lalu 
duduk di kasurku seperti 
dekatnya dudukmu 
padaku. Budak-budak 
wanita lalu menabuh 
rebana, mereka 
mendendangkan lagu 
seraya menyebut nama 
bapak-bapakku yang 
terbunuh di peperangan 
badar, sehingga salah 
seorang dari mereka 
berkata, "Di antara kami 
ada seorang Nabi yang 
mengetahui apa yang 
akan terjadi esok." 
Beliau pun bersabda: 
"Tinggalkanlah ucapan 
(yang terakhir) itu dan 
ucapkanlah apa yang 
telah kamu katakan 
tadi." 


4277 




Telah menceritakan 
kepada kami [Al hasan 
bin Ali] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Tsabit] dari [Anas] ia 
berkata, "Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tiba di 
Madinah, orang-orang 
habsyah bermain-main 
karena gembira dengan 
kedatangan beliau. 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



^)S^3 ^-«^ ^>-» c - 

Jla ^au (jt (jjJui (jt ^jIaII 

Cj ^uaLlS jiC jjjl ^ US 



Mereka bermain-main 
dengan alat perang 
mereka." 



4278 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Ubaidullah Al 
Ghudani] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abdul 
Aziz] dari [Sulaiman bin 
Musa] dari [Nafi'] ia 
berkata, " [Ibnu Umar] 
mendengar suara 
seruling, lalu ia 
meletakkan jarinya pada 
dua telinganya seraya 
menjauh dari jalan. Lalu 
ia berkata kepadaku, 
"Wahai Nafi', apakah 
kamu mendengar 
sesuatu?" Aku 
menjawab, "Tidak." 
Nafi' melanjutkan; "Ibnu 
Umar lalu mengangkat 
kembali jarinya dari 
keduanya telinganya", 
lantas ia berkata, "Aku 
pernah bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
mendengar suara seperti 
ini dan beliau juga 
melakukan seperti ini." 
Abu Ali Al LuTu I 
berkata, "Aku 
mendengar Abu Dawud 
berkata, "Hadits ini 
derajatnya munkar. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Khalid] berkata, 
telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







kepada kami [Bapakku] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muth'im Ibnul 
Miqdam] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Nafi'] ia 
berkata, "Aku 
membonceng di 
belakang [Ibnu Umar], 
maka ketika melewati 
seorang pengembala 
yang meniup seruling 
. . .lalu ia menyebutkan 
seperti hadits tersebut." 
Abu Dawud berkata, 
"Antara Muth'im dan 
Nafi' di sisipi (nama) 
Sulaiman bin Musa." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Ja'far Ar Raqqi] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Malih] dari 
[Maimun] dari [Nafi'] ia 
berkata, "Aku bersama 
[Ibnu Umar], lalu ia 
mendengar suara orang 
berseruling. . .lalu ia 
menyebutkan seperti 
hadits tersebut." Abu 
Dawud berkata, "Dan 
inilah yang paling 
mungkar." 


4279 


(jjjiL IjIaLaJ (J^'j 

(J jij auI •>«*- i" i»*'u (Jl^J Ajjji. 
AjIc iill ^U.-! Aill (J JJ^J '* <•■«'•< 
^ (jjliill Clujj iUiJI (JjiJ alLlj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Sallam bin 
Miskin] dari [seorang 
Syaikh] Bahwasanya ia 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





tJSil 


pernah melihat [Abu 
Wail] dalam sebuah 
jamuan walimah. Orang- 
orang lalu bermain 
rebana dan menyanyikan 
lagu, maka Abu Wail 
kemudian bangkit dari 
duduk ihtiba (duduk di 
atas bokong dengan 
mendekap kedua 
pahanya menempel 
dada) dan berkata, "Aku 
mendengar [Abdullah] 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Nyayian akan 
menumbuhkan 
kenifakan dalam hati." 


4280 


^ JJ A ' ""^ i' 

li JjLj g i Jua «^ii Jj 

^jaJL (_>uJj AjjAaII (jc Aia.u 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Abdullah] dan 
[Muhammad Ibnul Ala] 
bahwa [Abu Usamah] 
mengabarkan kepada 
mereka, dari 
[Mufadhdhal bin Yunus] 
dari [Al Auza'i] dari 
[Abu Yasar Al Qurasyi] 
dari [Abu Hasyim] dari 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Pernah didatangkan 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seorang 
banci yang mewarnai 
kuku tangan dan kakinya 
dengan inai. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bertanya: 
"Ada apa dengan orang 
ini?" para sahabat 
menjawab, "Wahai 
Rasulullah, orang ini 
menyerupai wanita." 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Beliau kemudian 
memerintahkan agar 
orang tersebut dihukum, 
maka orang itu 
diasingkan ke suatu 
tempat yang bernama 
Naqi'. Para sahabat 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, tidakkah kita 
membunuhnya saja?" 
beliau menjawab: "Aku 
dilarang untuk 
membunuh orang yang 
shalat." Abu Usamah 
berkata, "Naqi' adalah 
sebuah tempat di 
pinggiran Kota Madinah, 
dan bukan Baqi'." 


4281 


IjjJii. Ajali LS }\ (jj ^>5Lj jjI lillk 
Cluj j (jC jjc. 

lililli lli «jUall 'A\ jtilj 
t5? U^" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam] -maksudnya 
Hisyam bin Urwah- dari 
[Bapaknya] dari [Zainab 
binti Ummu Salamah] 
dari [Ummu Salamah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
masuk menemuinya, 
sementara di sisinya ada 
orang banci yang berkata 
Abdullah, saudara 
Ummu Salamah; "Jika 
besok Allah memberi 
kemenangan atas Kota 
Thaif, akan aku 
tunjukkan kepadamu 
seorang wanita yang dari 
arah depan ada empat 
lipatan (lipatan perut), 
dan dari arah belakang 
ada delapan (lipatan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







perut)." Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian bersabda: 
"Keluarkanlah mereka 
dari rumah kalian." Abu 
Dawud berkata, "Wanita 
yang mempunyai empat 
lipatan di perutnya." 


4282 




Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Yahya] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melaknat kaum laki-laki 
yang menyerupai wanita 
dan kaum wanita yang 
menyerupai laki-laki." 
Beliau bersabda: 
"Keluarkanlah mereka 
dari rumah-rumah 
kalian, dan keluarkanlah 
si fulan dan si fulan - 
yaitu para banci-." 


4283 


(je jULi. IjjSk JAuia Ijlla 
^C. o^^jc. ^aUiA 

i'd i'itl , ' iTis'tlS 5 , ! ;,M<-. 

^jiLa A)jl (3 JJ^J (^-Ig- 
(_JjljiJI (g lir. j aiulj Ajlt <)ill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad] 
dari [Hisyam bin Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Aisyah] ia berkata, 
"Aku sedang bermain- 
main dengan anak-anak 
wanita, dan mungkin 
saat itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk 
menemuiku, sementara 
di sisiku ada banyak 
budak wanita. Maka 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



ketika beliau masuk 
mereka keluar, dan jika 
beliau keluar mereka 
masuk." 



4284 



(jj ojLaC ^^jj-la. (JLa t_ljJl 



^»jA I^>jJ (jj Jxa e (jl <J ^C. 
(jia/)JI AjC. (jj 4 alui ^l (jc 
LgJC illl ^jjJaj Aj^jLc. (jc. 
AjIc Aill ^jii-a <i)l l} J^J ^^lla 

jl ^^jj l) -0 (^^3 

£JJ J^f ^Jfr" cs^J 

Cjuj (jc jiuill «Cja u 

I , -j ' * - , 

4_iijlc Lj IjlA La Jlaa (_!*] 4 /a'll t 1 

<] iLji (j^-iij <_jl jj <_r^ duli 

I jA La (Jl!! ^llj (j-a (jla.Ua. 

CllJlJ AjIc ^jill IjlA La) (Jll 
(jla.Ua. kl (_>u j3 (Jll (jla.Ua 
5ua. (jLajluil (jl t J 1ir ain Lal Clllla 

cJla Ai^ja.1 LjJ 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Auf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
maryam] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin Ayyub] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Umarah bin Ghaziyah] 
bahwa [Muhammad bin 
Ibrahim] menceritakan 
kepadanya dari [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Aisyah radliallahu 
'anha] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tiba dari 
perang Tabuk atau 
Khaibar, sementara 
kamar Aisyah ditutup 
dengan satir. Ketika ada 
angin yang bertiup, satir 
itu tersingkap hingga 
boneka-bonekaan 
Aisyah terlihat. Beliau 
lalu bertanya: "Wahai 
Aisyah, ini apa?" 
Aisyah menjawab, 
"Anak-anak bonekaku." 
Lalu beliau juga melihat 
patung kuda yang 
mempunyai dua sayap. 
Beliau bertanya: "Lalu 
suatu yang aku lihat di 
tengah-tengah boneka 
ini apa?" Aisyah 
menjawab, "Boneka 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



Kuda." Beliau bertanya 
lagi: "Lalu yang ada di 
bagian atasnya ini apa?" 
'Aisyah menjawab, "Dua 
sayap." Beliau bertanya 
lagi: "Kuda mempunyai 
dua sayap!" 'Aisyah 
menjawab, "Tidakkah 
engkau pernah 
mendengar bahwa Nabi 
Sulaiman mempunyai 
kuda yang punya banyak 
sayap?" Aisyah berkata, 
"Beliau lalu tertawa 
hingga aku dapat melihat 
giginya." 



4285 



^lifc Lu.ia. Vla jjl dila. 

A uni r- ^jc. A-ljI ^jc. oj^C' ^jj 
AjIc 2jI Ls i-a (J J^J U. ^ 

rf r* - o' £ i' * ' ' - * 

sjlji'i (jiil AjjAaII lik^a Lila i'in 

Ulj ^ ( _ s -ija jllaj 4-jlc. illl 

t_jUll ^^ic Cliaaja ^ i n'i <Ll 
ajui") <ua Ijsla Lijj ciAkjla diigali 

* 't »'. )'! & ' I *? >£* 

^jit Jla 4 Lva A-olLil jjI LuAk 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Khalid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Urwah] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menikahiku saat umurku 
tujuh atau enam tahun. 
Ketika kami tiba di 
Madinah, maka 
datanglah beberapa 
kaum wanita, Bisyr 
menyebutkan, "lalu 
Ummu Rumman 
menghampiriku saat aku 
ada di ayunan. Mereka 
kemudian membawaku, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



lalu merias dan 
mengurusku. Setelah itu 
aku dibawa ke hadapan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dan 
beliau hidup bersama 
denganku saat aku 
berumur sembilan tahun. 
Ummu Rumman berdiri 
bersamaku di depan 
pintu, hingga aku pun 
berkata, 'Hah.. hah.. 
(kalimat yang diucapkan 
seorang yang gugup 
hingga bisa tenang) '. - 
Abu Dawud berkata, 
"Yaitu bernafas'- aku 
lalu dimasukkan ke 
dalam rumah, dan 
ternyata di dalam telah 
banyak para wanita 
Anshar. Mereka berkata, 
"Semoga membawa 
kebaikan dan 
keberkahan." (Lafadz) 
Hadits keduanya -Musa 
bin Isma'il dan Bisyr bin 
Khalid- kadang ada yang 
sama." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'id] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] 
seperti hadits tersebut. Ia 
berkata, "Semoga 
membawa kebaikan." 
Ummu Rumman 
kemudian menyerahkan 
aku kepada wanita- 
wanita itu, mereka lalu 
mengkramasi kepalaku 
dan meriasku. Dan tidak 
ada yang membuatku 
kaget kecuali saat 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam datang 
di waktu dhuha, mereka 
kemudian menyerahkan 
aku kepada beliau." 



4286 



Ulj ^ ( _ s -ij3 jllaj 4j1c iill ( _ s ij-a 

jjj Lli 'w ij'ii ,. ^uij 4jjl 
jjj ^lifc Ujik "LaLU jjl 
ClijAkll IjlA ^ji aji' aU oj^)C 

( _ ? *-<ij <Lk ^jic- Ulj ciJla 
lili Ijjj j"^ iu ^Ua.lj^ 

Cllllij (Jla L-liala (jj llC. 
I j °" 1«< I « 'f- A)jl A ui'llc. 

jjUjj 4J>lai. (^jjl jSl ^Jil 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Hisyam 
bin Urwah] dari [Urwah] 
dari ['Aisyah radliallahu 
'anha] ia berkata, 
"Ketika kami datang ke 
Madinah, sekelompok 
wanita mendatangiku 
saat aku sedang 
bermain-main di ayunan. 
Aku adalah seorang 
wanita yang rambutnya 
lebat, mereka kemudian 
membawaku; mengurus 
dan meriasku. Setelah 
itu mereka membawaku 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Maka beliau 
hidup berumah tangga 
dengaku saat aku 
berumur sembilan 
tahun." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin Khalid] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Usamah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Urwah] dengan 
sanadnya dalam hadits 
ini, Aisyah berkata, 
"Saat aku dan beberapa 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



cr"-^ Ifs ' CP ^ C?-' 



sahabatku berada di 
ayunan. Mereka 
membawa dan 
memasukkan aku ke 
dalam rumah, dan 
ternyata di dalamnya 
telah banyak wanita 
Anshar. Mereka 
mengatakan, "Semoga 
membawa kebaikan dan 
keberkahan." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Mu'adz] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] - 
maksudnya Muhammad 
bin Amru- dari [Yahya] 
-maksudnya Yahya bin 
Abdurrahman bin 
Hathib ia berkata, 
"Aisyah radliallahu 
'anha berkata, "Kami 
lalu tiba di Madinah, 
maka kami pun singgah 
di bani Al Harits Ibnul 
Khazraj." Aisyah 
melanjutkan, "Demi 
Allah, ketika aku sedang 
berada di ayunan yang 
terpasang di antara dua 
pohon, ibuku datang dan 
menurunkan aku dari 
ayunan. Dan aku adalah 
wanita yang mempunyai 
rambut lebat. . . . lalu 
(perawi mengkisahkan 

Al hadits)." 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Musa bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Maisarah] dari [Sa'id bin 
Abu Hind] dari [Abu 
Musa Al Asy'ari] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa yang 
bermain-main dengan 
dadu, maka ia telah 
bermaksiat kepada Allah 
dan Rasul-Nya." 


4288 


UI ^jc. L)^ 
(jjiic. 1 aj ^Q jAklui jilU t_laJ (j-a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Sufyan] dari 
[Alqamah bin Martsad] 
dari [Sulaiman bin 
Buraidah] dari 
[bapaknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
bermain-main dengan 
dadu, maka seakan-akan 
ia mencelupkan 
tangannya ke dalam 
daging dan darah babi." 


4289 


u'^J^jA tj^ < -°^ u <jrf 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
melihat seorang laki-laki 
mengikuti burung 
merpati. Maka beliau 
pun bersabda: "Setan 
sedang mengikuti setan." 


4290 


(jULuj Hl la ^ i» «11 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





^j; ^ij^Jj 4-iic. 


bin Abu Syaibah] dan 
[Musaddad] secara 
makna, keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Amru] dari [Abu 
Qabus] -mantan budak 
(yang telah 
dimerdekakan oleh) 
Abdullah bin Amru- dari 
[Abdullah bin Amru] 
dan sanadnya sampai 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, (beliau 
bersabda): "Para 
penyayang akan 
disayangi oleh Ar 
Rahman. Sayangilah 
penduduk bumi maka 
kalian akan disayangi 
oleh siapa saja yang di 
langit." Musaddad tidak 
mengatakan 'mantan 
budak Abdullah bin 
Amru, dan ia juga 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda." 


4291 


(Jll jjj ala y J C u£ (Jll A j» l n 

1* a , 3lToi Vai '" \r. A*yj* I.M 
jUui ^jj (j£ 

jjlLall «jjUl LjI l* liputi! 
i' j a U& *Ujl ^ L a J} j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar] ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami. (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Katsir] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] ia 
berkata, "Manshur 
menuliskan hadits ini 
kepadaku" -Ibnu Katsir 
berkata dalam 
periwayatan haditsnya; 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







(bahwa Syu'bah berkata 
setelah Manshur 
menuliskan hadits 
kepadanya;) "dan aku 
membacakan hadits ini 
kepada Manshur", dan 
aku berkata (yakni 
Syu'bah); apakah beleh 
aku berkata (terhadap 
apa yang kamu bacakan 
kepadaku) Manshur 
telah bercerita 
kepadaku? Maka 
[Manshur] berkata; jika 
kamu membacakan 
hadits ini kepadaku 
maka artinya aku telah 
bercerita hadits 
kepadamu. Kemudian 
keduanya sepakat dari 
[Abu Utsman] mantan 
budak (yang telah 
dimerdekakan oleh) Al 
Mughirah bin Syu'bah 
dari [Abu Hurairah] 
berkata; " Aku 
mendengar Abu Al 
Qasim (Rasulullah) 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang benar 
lagi dipercaya, sang 
pemilik kamar ini 
bersabda; "Rahmat Allah 
tidak akan dicabut 
kecuali dari orang yang 
celaka." 


4292 


(jjl j (jj j£j jjl uj.la 
(jjl (jt (jUiui UiiAi. Vl3 £^>Ul 
.JJC (jc ^)-alc (jjl (jc ?ya j ^1 
(jjl tjla 4jjjjj^)JoC (jj A)jl 
AjIc <d)l (^J^l (jc- £ J^ill 

lio (jjyls lj^yj£ (Jj^ i_a^uuj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ibnu As Sarh] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Abu Najih] dari [Ibnu 
Amir] dari [Abdullah bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Amru] ia meriwayatkan; 
Ibnu As Sarh berkata; 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Siapa yang 
tidak menyayangi orang 
yang kecil di antara 
kami dan tidak mengerti 
hak orang yang lebih 
besar di antara kami, 
maka ia bukan dari 
golongan kami." 


4293 


jjA j lijik (_>»ijjJ (jJ 'U"» 1 Ul^a 
(jc. ^JLLa ^jl (jj (Jj^ lu UJ la 

AjIc- 'A) ^U^i <&l J jjoij £]Ls3li 
1 Si „tfl j, Ml jl Si,, „tfl 

AU lJIS Alll (J U (j-al 


Telah menceritakan 
kepada kami Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Yunus] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Suhail bin 
Abu Shalih] dari [Atha 
bin Yazid] dari [Tamim 
Ad Dari] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya agama 
itu adalah nasihat, 
sesungguhnya agama itu 
adalah nasihat, 
sesungguhnya agama itu 
adalah nasihat." Para 
sahabat bertanya, 
"Wahai Rasulullah, bagi 
siapa?" Beliau 
menjawab: "Bagi Allah, 
kitab-Nya, Rasul-Nya, 
pemimpin kaum 
mukminin dan orang- 
orang awam (rakyat) 
mereka, atau beliau 
mengatakan, "pemimpin 
kaum muslimin dan 
orang-orang awam 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







(rakyat) mereka." 


4294 


JLL Uiiik (jjC jJ jj-ac 

^«-"j jj j^y^" CP Lj^^i CP 

(jj iik isj\ CP 
(Jjjjj da-iUlla jjj?. jc jj j^ 
^Jc. pla j <ulc aiil ^U<-i <uil 

lii=j («p j) lil (Jll sljlil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Aun] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] dari 
[Yunus] dari [Amru bin 
Sa'id] dari [Abu Zur'ah 
bin Amru bin Jarir] dari 
[Jarir] ia berkata, "Aku 
membaiat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk 
mendengar dan taat serta 
memberi nasihat kepada 
setiap muslim." Perawi 
berkata, "Jika Jarir ingin 
menjual atau membeli 
sesuatu maka ia selalu 
berkata, 'Jika yang kami 
ambil lebih kami sukai 
dari apa yang kami 
berikan kepadamu, maka 
silahkah kamu pilih." 


4295 


jjl 1 1 1 ^ ^/la ( _ s JjLaJI 4 
jjj^j jLaSc (Jll AjjlsLi 
jj (Jj-al j Ujik j j- cSjl jll 
jc. ialiuil UiSi. ^jit^/l ^JC- 
(Jllj ^JLLa jC- (ji-aC-^l 

■yrW^ il J(~. l*Av». (JUJ.^Ij 

^lll (jcSjjjA ^1 (jC- 1 jMjI 'p 
(juij (ji (Jll jilj^J ^ u^'^* 
Uljill ^-IJ^ (j-o ^-jj^ aluii (jft 
»jj t— Sj£ (j« 4-j j£ <ic (Juij 
jiwa (^g^C J 1 ^ (j^J 
oji.Vlj lilll / j AjIc. iil jly 
*0jl jiiuj a 1 1 u ia ^gAc J-i^ O' 0 J 

^ auIj 'iji.S/13 lij^ll ^ ^jIc- 

(jjC jlS La jjC 
(jLaJC jSij Jjli jjI (Jll 4_1=J 

ur^ J^i O* J ^Jj^-*- 0 LS^ CP 

J 1 UT n 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bakar] dan [Utsman] - 
keduanya anak Abu 
Syaibah- secara makna, 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] - 
Utsman mengatakan- 
dan [Jarir Ar Razi] . 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Washil bin Abdul 
A'la] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Asbath] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] -Washil berkata; 
aku diceritakan dari Abu 
Shalih, kemudian 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







keduanya sepakat- dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
meringankan satu 
kesusahan seorang 
muslim di dunia, maka 
Allah akan meringankan 
darinya satu kesusahan 
dari kesusahan- 
kesusahan pada hari 
kiamat. Barangsiapa 
memberi kemudahan 
kepada orang yang 
sedang kesulitan, maka 
Allah akan memberikan 
kemudahan kepadanya 
di dunia dan di akhirat. 
Barangsiapa menutupi 
aib seorang muslim, 
maka Allah akan 
menutupi aibnya di 
dunia dan di akhirat. 
Dan Allah akan selalu 
menolong seorang 
hamba selama hamba 
tersebut mau menolong 
saudaranya." Abu 
Dawud berkata, 
"Riwayat Utsman dari 
Abu Mu'awiyah tidak 
menyebutkan, 
"Barangsiapa memberi 
kemudahan kepada 
orang yang sedang 
kesulitan." 


4296 


-f ^Vl lillLa ^jjl (jc- (jUiui 
Alpa. (jc. (jSI 'j*, (jj <^*jj (jc. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Malik Al Asyja'i] dari 
[Rib'I bin Hirasy] dari 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







[Hidzaifah] ia berkata, 
"Nabi kalian shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap 
kebaikan adalah 
sedekah." 


4297 


ij^jj^i jii (jjc (jj 

~< uaA UuJLa JIS J.luia Hj^a j ^ 
Atll -JUC (jC jjit (jj (jC 

fiypii ^1 (jc. u jS j (jj 

AjIc. iil ^jii-a M J jjjj JulLa 
«LaUall ^jj (j^cii ^aSjJ jiluij 

I j'un-tlj (i^jljl s. Lalui j ^jLaLiLl 
^1 (jjl Jjli jjl Jllx£»l alu t 

elij^ll UI liljij Ijj^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Aun] ia berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami. (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musaddad] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Dawud bin Amru] dari 
[Abdullah bin Abu 
Zakariya] dari [Abu 
Darda] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya pada 
hari kiamat kalian akan 
dipanggil dengan nama- 
nama kalian dan nama 
bapak-bapak kalian, 
maka baguskanlah nama 
kalian." Abu Dawud 
berkata, "Ibnu Abu 
Zakariya belum pernah 
bertemu dengan Abu 
Darda." 


4298 


(jiljli jIj j (jj jLja !^>jI Ujik 
auI jjjc (jc jllc (jj jllc Luik 
J\m3 Jac (jjl (jc ^aU (jc. 
ilLij aIIc iiil J^ J 

AjC jil J) s-LaliVl L. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Ziyad Sabalan] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad bin Abbad] 
dari [Ubaidullah] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







wasallam bersabda: 
"Nama yang paling 
disukai oleh Allah 
adalah Abdullah dan 
Abdurrahman." 


4299 


jjc. l. ijiii (jjl cJjiic. tgfoai 

g-1 ia > bIj 1 j)^ > a i oAjaj 
A\ AjE- ail Jj s-LaliVl 4-^-' J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin Sa'id 
Ath Thalqani] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Muhajir Al Anshari] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Aqil bin Syabib] dari 
[Abu Wahab Al 
Jusyami] -seorang 
sahabat- ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Buatlah nama 
sebagaimana nama para 
Nabi, nama yang paling 
disukai oleh Allah 
adalah Abdullah dan 
Abdurrahman. Dan 
Yang paling benar 
adalah Hammam dan 
Harits dan yang paling 
jelek adalah Harb dan 
Murrah." 


4300 


uS la (JjatJojbaj ^jj ^-wj^-o uli 

A^kila ^j (jj ail Ajaj CluAjJtl 
( dluj iil Jj-a <^4^ Jj 

(JlJ AJ 1 JJXJ Ijg-j opUc ^ alulj 
(Jla ^aaj ' - llS ja! lila « (3* 

sbj (JA ji.jla ala j*a (j^£!)l3 

■ ■ la alluj AjIc auI <J»-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Tsabit] 
dari [Anas] ia berkata, 
"Ketika Abdullah bin 
Abu Thalhah dilahirkan, 
aku membawanya 
menghadap nabi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







shallallahu 'alaihi 
wasallam. saat itu beliau 
sedang memberi makan 
untanya, beliau lalu 
bertanya: "Apakah kamu 
membawa kurma?" Aku 
menjawab, "Ya." Anas 
berkata, "Aku lantas 
memberikan beberapa 
butir kurma, beliau 
kemudian mengunyah 
kurma itu di dalam 
mulutnya. Setelah itu 
beliau membuka 
mulutnya dan 
menyuapkannya ke 
dalam mulut Abdullah, 
hingga bayi (Abdullah) 
itu menjilatinya." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Kesukaan orang Anshar 
adalah kurma." Beliau 
kemudian memberi 
nama bayi itu dengan 
Abdullah." 


4301 


(jc Atll iijc. (jt Hlla 

^lxu\ yf. ^.1..: j 4 Mo iill 
4 Laa Cliji (311 j Ali-alc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hanbal] dan 
[Musaddad] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengubah 
nama Ashiyah, beliau 
mengatakan: "Namamu 
adalah Jamilah." 


4302 


U^j^l jULi. jjj unr- uj la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Hammad] berkata, telah 
mengabarkan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





Uj"'J j' i"i«S5 'Aji, l^"ui'„ JIS 

1 j£i jj V ilinj AjIc- "M (_5-lj-a 

T r^J li> (J15 1 j 1 ^ (Jloi 


kami [Al Laits] dari 
[Yazid bin Abu Habib] 
dari [Muhammad bin 
Ishaq] dari [Muhammad 
bin Amru bin Atha] 
bahwa [Zainab binti Abu 
Salamah] pernah 
bertanya kepadanya, 
"Anakmu engkau beri 
nama apa?" ia 
menjawab, "Aku beri 
nama Murrah." Zainab 
lalu berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
menggunakan nama ini. 
Dahulu namaku adalah 
Barrah, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
mensucikan diri kalian, 
sesungguhnya Allah 
lebih tahu dengan orang 
yang berbuat baik di 
antara kalian." Seorang 
sahabat bertanya, "Lalu 
kami harus memberinya 
nama apa?" beliau 
menjawab: "Berilah ia 
nama Zainab." 


4303 


jjl L5 -"H Jy^i Hj^a Jiju Lu.la 
jj< ji'i Vil-v (JU ji>iai\l 
jj <CaC. jc. (j j).<a La 

f'jLJ 'a! (Jl^ l£u^ 
(Jlla ^ilaj <ilc- 2jI (^glla <i)t 

(Jj 31S yjJ isi (Jii aiLi u 

*-*•', -. :f 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr] - 
maksudnya Bisyr bin Al 
Mufadhdhal- ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Basyir bin 
Maimun] dari pamannya 
[Usamah bin Akhdari] 
berkata, "Ada seorang 
laki-laki yang bernama 
Ahram ada bersama 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



rombongan yang datang 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bertanya: 
"Siapa namamu?" ia 
menjawab, "Namaku 
Ashram." Beliau 
bersabda: "Tidak, kamu 
adalah Zur'ah." 



4304 



(jC ^JJiJ jj ^ttll (jjl ^ 'i» i 
AjjI (jc ^J^J o-i^ (jc- 

aiil J jLij i&'j AjLijU 

alc-13 SI (_jjU 4j^jfL »3» a-m 
alluj AjIc ii)! ^U.-i auI (3 J-" 1 j 

aSLaJl AjJ)3 liaJI 3* iiil (j) JUl 
jj Jlia giaJI UI ^Ja 
^jjl ^(Vuj («S I jaEa i lil 
5l£ ^iJa^a -« 'j; dlaSaJ 

Ua 

^jj^i J Jll (j« 

JJ^I (jia (Jll AUl SjC-J allttittj 

jjj ciijla Jll ^'j^i ■ " ila 

(jA-a 3^3 ^ Lmlmil (^ill 
1- 'i» L j Jjljl (Jll JhLuU (J^3 

(J15 Aji 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ar Rabi' 
bin nafi'] dari [Yazid] - 
maksudnya Yazid bin Al 
Miqdam bin Syuraih dari 
[Bapaknya] dari 
kakeknya [Syuraih] dari 
bapaknya [Hani] 
Bahwasanya ketika ia 
datang bersama 
kaumnya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
mendengar orang-orang 
memanggilnya dengan 
nama Abui Hakam. 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memanggilnya, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Aliah- 
lah Al Hakam (penentu 
hukum) dan hanya 
kepada-Nya (kita) 
berhukum. Lalu kenapa 
kamu diberi gelar Abui 
Hakam?" Ia menjawab, 
"Sesungguhnya jika 
kaumku berselisih dalam 
satu permasalahan, 
mereka mendatangiku, 
lalu aku-lah yang 
memberi putusan hukum 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







atas perselisihan mereka, 
dan mereka ridha." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Betapa 
baiknya ini! Apakah 
kamu mempunyai 
anak?" ia menjawab, 
"Aku mempunyai anak 
yang bernama Syuraih, 
Muslim dan Abdullah." 
Beliau bertanya lagi: "Di 
antara mereka siapa 
yang paling besar?" ia 
menjawab, "Syuraih." 
Beliau bersabda: "Kalau 
begitu namamu adalah 
Abu Syuraih (bapaknya 
Syuraih)." Abu Dawud 
berkata, "Syuraih ini 
adalah seorang laki-laki 
yang telah 

menghancurkan rantai, 
dan termasuk orang yang 
masuk ke Tustar." Abu 
Dawud berkata, "telah 
sampai kabar kepadaku 
bahwa Syuraih telah 
memecahkan pintu 
gerbang Tustar, dan dia 
masuk dari jalan bawah 
tanah." 


4305 


AjIc 'Jii\ Ls ii-a (^fill (jlAAi. (jC- 

ILjj V (Jla 3^ ^ 3^ 

4 "il c'mlii At.lu 3' 'J 
Jll 31 ' ■* "'jj^ * 1 ' '<"'-"<"' 
AjIc iil ^jii-a (^JjJI J^Pj J j'^ 
4JjC j J^JJC-J ^jujI all*j 
1_Aj^j jt j gSa SI j (jUaAuSj 
(_yALa j Lal ,La&> &Lal^3 l^Jwj ud J 
la 1 «aJttll ^ainj Lalui Llj^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] dari 
[Ma'mar] dari [Az Zuhri] 
dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
bertanya kepadanya: 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




(sedih)." Beliau 
bersabda: "Namamu 
Sahi (kemudahan)." Ia 
berkata, "Tidak, sebab 



"Siapa namamu?" ia 
menjawab, "Hazn 



Sahi itu terinjak-injak 
dan terhina." Sa'id 
berkata, "Aku menduga 
bahwa sejak saat itu 
kami pasti akan ditimpa 
kesusahan." Abu Dawud 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengubah 
nama Al Ash (orang 
yang suka maksiat), 
Aziz (nama Allah), 
Atalah (keras), 
Syaithan, Ghurab 
(gagak), Hubab (nama 
setan) dan Syihab. Lalu 
beliau menamainya 
dengan Hisyam, Harb 
(perang) menjadi Salm 
(selamat atau damai), Al 
Mudhthaji' (tidur) 
menjadi Al Munba'its 
(bangkit), tempat yang 
bernama Afirah 
(gersang) diubah 
menjadi Khadhirah 
(subur), lembah Adh 
Dhalalah (sesat) menjadi 
lembah Al Huda 
(petunjuk), bani Az 
Zinyah (dari kata zina) 
menjadi bani Ar Risydah 
(lurus), dan bani 
Mughwiyah (yang 
menyesatkan) menjadi 
bani Risydah (yang 
lurus)." Abu Dawud 
berkata, "Aku tidak 
menyebutkan sanad- 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







sanadnya agar lebih 
ringkas." 


4306 


(Jjsc 1 Vi ' -s gjbuiaSl ^jj 

/L n l'MI (jc IjT l n jj ill^a l'* w 
(Jlai ^ V. Al ' . ',-. j . ilUitl 

J j£j ^luij Ajic jil ^iin 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hasyim Ibnul 
Qasim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Aqil] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mujalid bin Sa'id] 
dari [Asy Sya'bi] dari 
[Masruq] ia berkata, 
"Aku bertemu [Umar 
Ibnul Khaththab] 
radliallahu 'anhu, lalu ia 
bertanya, "Siapa 
namamu?" aku 
menjawab, "Masruq 
Ibnul Aida'." Umar lalu 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Al 
Ajda' itu nama setan." 


4307 


IjjSk jjA j IjjJli. (^Jjajll Ijllk 

(JISI15 i i^'i-v jji 'Ajii,. jjc 
3il ^jjl (ji UjI ^ (3 jaja 3a 


Telah menceritakan 
kepada kami [An 
Nufaili] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Manshur 
Ibnul Mu'tamir] dari 
[Hilal bin Yasaf] dari 
[Rabi' bin Umailah] dari 
[Samurah bin Jundub] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jangan sekali-kali 
engkau beri nama 
budakmu dengan nama 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Yasar (mudah), Rabah 
(beruntung), Najih 
(selamat), atau Aflah 
(beruntung). Sebab 
engkau akan bertanya 
apakah ada orang yang 
bernama demikian?" lalu 
ia menjawab, "Tidak." 
(Samurah berkata;) 
nama-nama itu (yang 
terlarang untuk budak) 
hanya empat, maka 
janganlah engkau 
tambahkan (kedustaan) 
atas namaku." 


4308 


(Jji^ (jj la^i IjJ^a 
(jj£^)]l i"i»«in ^ojjLaII 

iliuj 4j1c auI ^U.-i Aill (J jjjj 

LLLjjj laiuj 1 jKn'ij ^lal 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hanbal] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Mu'tamir] ia berkata; 
Aku mendengar [Ar 
Rukkain] menceritakan 
dari [Bapaknya] dari 
[Samurah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang memberi nama 
budak kami dengan 
empat nama; Aflah 
(beruntung), Yasar 
(mudah), Nafi' 
(bermanfaat) dan Rabah 
(beruntung)." 


4309 


UjJLa ^1 (jj _jjl lil^a 
(jc. (jlJftcVI (jc Ajjc (jj l^ka .a 

(315313 jA^ (jc jl 3 ■ a ^1 

^llaj <jic AUl *&l (J >^J 
*&l «-Ui (jj ' " ' uaC (jj 

Jll^Sjjj ^ial j ULaU 1 jaLu (jl 

II Uilj j£i (_5jil V J (ji-aC-Vl 

p ;Lk |j| (3j^ (Jijll jl! V 
oj^j ^iLij aJc auI £5^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ubaid] dari [Al A'masy] 
dari [Abu Sufyan] dari 
[Jabir] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





— r** — » 


bersabda: "Jika aku mau 
dan Allah menghendaki, 
maka aku akan melarang 
umatku memberi nama 
Nafi', Aflah, dan 
Barakah." -Al A'masy 
berkata, "Aku tidak tahu, 
beliau menyebut Nafi' 
atau tidak-(beliau 
melanjutkan) 
Sesungguhnya jika 
seorang laki-laki 
berkata, 'Jika ada 
seseorang datang lalu ia 
bertanya, "Apakah 
barakah ada?" mereka 
menjawab, "Tidak." Abu 
Dawud berkata, " [Abu 
Az Zubair] 
meriwayatkan dari 
[Jabir], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu 
pula. Namun ia tidak 
menyebutkan 'Barakah'." 


4310 


(jc jljjll ^\ (jc 4 (jj 
<j ^IjjojjjA ^1 (jc ^ JC^I 
Jll jiiLjj <j1c 'M ^U^i ^jll! 
^jJlajj iSIjUj auI Aic gjoil ^jaj 

lMLo ^ a l ji'i (J^j A-oUall jijj 
iV^Mjj JjIj jjI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hanbal] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Abu Az 
Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] dan 
ia meneruskan sanad 
hadits ini hingga Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Seburuk- 
buruk nama di sisi Allah 
pada hari kiamat adalah 
seorang laki-laki yang 
menamai dirinya dengan 
nama Malikal Amlak 
(raja di atas raja)." Abu 
Dawud berkata, " 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







[Syu'aib bin Abu 
Hamzah] 

meriwayatkannya dari 
[Abu Az Zinad] dengan 
sanadnya, ia 

menyebutkan, "Seburuk- 
buruk nama." 


4311 


UJ la (jJxJajbaj (jj ^uijla Hj la 
(Jll ^)-aLc- (jC Jljljl jC ' ■ UA j 

i-*\l-vi>i\l (jl'Ajll-V Jli V) 'W 

(^jj o^a cJjj liialll 

(juJJ t—ilal^lj 1 j jjlli ^/ j A "Ala 
Jll (jl-oJ^I i«J (JjLill 
iil ^jii-a lJ J*JJ 1 'J' 1 "- 

j "i jl (jl «'n! <lj 

AjI (J JJ^J lj 4J> (jjl (j5U 
i*)\j(U ..„\l 1 j/> i )Tv.i') 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Dawud] dari [Amir] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Jabirah bin Adh 
Dhahhak] ia berkata, 
"Ayat ini turun kepada 
kami, bani Salamah: 
'(dan janganlah kamu 
panggil memanggil 
dengan gelar-gelar yang 
buruk. Seburuk-buruk 
panggilan adalah 
(panggilan) yang buruk 
sesudah iman) ' -Qs. Al 
Hujurat: 11-. Abu 
Jabirah berkata, "Saat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam datang 
kepada kami, tidak ada 
seorang pun di antara 
kami melainkan ia 
mempunyai dua atau tiga 
nama. Sehingga 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memanggil: "Wahai 
fulan." Orang-orang 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, jangan! Dia 
akan marah jika 
dipanggil dengan nama 
tersebut." Lalu turunlah 
ayat ini: (dan janganlah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







kamu panggil 
memanggil dengan 
gelar-gelar yang buruk) 


4312 


A 'w. ' . U j i ilU-i.ll ji jir. 

es^W cs^^ ^ j* lW ^m*-*^ u' J 

jl .iliiCi 1 jin-. <t\ Jlai t.i«-. 

(jl^a alll (J J^J j) («iuS 
lir. il i "i^i (J j' ~" t"i-v\-v 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Zaid bin Abu Az Zarqa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Sa'd] dari [Zaid bin 
Aslam] dari [Bapaknya] 
bahwa Umar Ibnul 
Khaththab radliallahu 
'anhu pernah memukul 
anaknya yang berjuluk 
Abu Isa, dan [Al 
Mughirah bin Syu'bah] 
juga berjuluk Abu Isa. 
Umar lalu berkata 
kepadanya, "Tidakkah 
cukup jika kamu dijuluki 
dengan Abu Abdullah?" 
Ia menjawab, "Yang 
memberi julukan itu 
adalah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Umar 
menimpali, 
"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
diampuni dosanya baik 
yang lalu atau yang akan 
datang. Sementara kita 
berada dalam keadaan 
kita." Dan Al Mughirah 
tetap saja dijuluki 
dengan Abu Abdullah 
hingga meninggal." 


4313 


» • 's- jt > fz. , s'A'' - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Aun] ia berkata; telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





(jjl fll .(UHJ (jLallC (jC 

(jj (jjijl (jc lata 11 i ■ ijia ia 

p 'i» n j ^U^i (^[j^ll (jlSJLo 

t* I* «lu Jjlj jjl (J « ' ' ' U <U (Jll 

^=-* ur^ urAi U^-* cs^J 
< •'* 1 1 >i-i \l j fis. (JjS'ij « 'j 'i- (j ' 


mengabarkan kepada 
kami. (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musaddad] dan 
[Muhammad bin 
Mahbub] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] dari 
[Abu Utsman] -Ibnul 
Mahbub memberinya 
nama Al Ja'd- dari [Anas 
bin Malik] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
bersabda kepadanya: 
"Wahai anakku." Abu 
Dawud berkata, "Aku 
mendengar Yahya bin 
Ma'in memuji 
Muhammad bin 
Mahbub, ia mengatakan, 
"Dia banyak 
meriwayatkan hadits." 


4314 


(jj j5Lj jjl j JAuii Hl^a 
(jc (jUsLi IjjJli. ^ll 4 ;°; 
tjj^H^ (jj ''^'* fc <a (jc ^ $1 Ua i oli 

Jjj^j cJlalla ojjjA <_s^ (j - ^ 

jil (Jlai'ii'i^i \ j"*»* V j ^.nl i 
(jc pJL-a jjl aljj »21]^Sj Jjlj 
^1 4jI jj i^V'iSj SjjjA Lff i\ 

(jj ^IILjj jj^ (jc (ji ia i n 
(j^ ia u i -'j JJ^ (jc 'a a 11 
J *i^ iMI (jjlj Jjli. (jC (_g jS »'nlll 
t^ULa (jj (Jjijl j ^aA j^j JJ^- (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] dan [Abu 
Bakar bin Abu Syaibah] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ayyub As Sakhtiyani] 
dari [Muhammad bin 
Sirin] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Buatlah nama 
seperti namaku dan 
jangan membuat julukan 
seperti j ulukanku." Abu 
Dawud berkata, " [Abu 
Shalih] juga 
meriwayatkannya dari 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







[Abu Hurairah] 
sepertiitu. Demikian 
juga riwayat [Abu 
Sufyan] dari [Jabir] dan 
[Salim bin Abu Al Ja'd] 
dari [Jabir], dan 
[Sulaiman Al Yasykuri] 
dari [Jabir], dan [Ibnul 
Munkadir] dari [Jabir] 
seperti mereka, dan 
[Anas bin Malik]." 


4315 


4-UI (jC (jj f C. jjjl ^^jjLall lA^J 
1 aEa a ojjjA ^1 (jc <Lc j J 

1 1 ''—'i ijijA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa membuat 
nama seperti namaku 
maka jangan membuat 
julukan seperti 
julukanku. Dan 
barangsiapa membuat 
julukan seperti 
julukanku maka jangan 
membuat nama seperti 
namaku." Abu Dawud 
berkata, "Dan yang 
meriwayatkan dengan 
makna seperti ini adalah 
[Ibnu Ajian], dari 
[Bapaknya], dari [Abu 
Hurairah]." 

Diriwayatkan juga dari 
[Abu Zur'ah], dari [Abu 
Hurairah] dengan 
perbedaan dua riwayat. 
Demikian juga riwayat 
[Abdurrahman bin Abu 
Amrah], dari [Abu 
Hurairah] juga berbeda 
dalam periwayatannya. 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Riwayat [Ats Tsauri] 
dan [Ibnu Juraij] 
sebagaimana hadits yang 
disebutkan oleh [Abu Az 
Zubair] . Adapun riwayat 
[Ma'qil bin Ubaidullah] 
sebagaimana hadits yang 
disebutkan oleh Ibnu 
Sirin. Dan ada dua 
perbedaan riwayat dalam 
hadits yang disebutkan 
oleh [Musa bin Yasar] 
dari [Abu Hurairah] 
yakni antara [Hammad 
bin Khalid] dan [Ibnu 
Fudaik]." 


4316 


— 7 — ~ t — p — ~, — T"» — t^ts~ 1 

^jjl uji (jLiiic IAj la 
(jjl ^ (jc. jAIa (jC. 

j,» ilj jl (J Ij * " tSs 

jCi jvl I\j li", JIS i3VVii<i 

pCJI a^Ac. ( * s ic Jli Jll cJa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman] 
dan [Abu Bakar] - 
keduanya anak Abu 
Syaibah- mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Fithr] dari [Mundzir] 
dari [Muhammad Ibnul 
Hanafiyah] ia berkata; 
[Ali radliallahu 'anhu] 
berkata, "Aku bertanya, 
"Wahai Rasulullah, jika 
sepeninggalmu nanti aku 
mempunyai anak lagi 
maka aku akan memberi 
nama seperti namamu 
dan memberi julukan 
seperti julukanmu. " 
Beliau menjawab: "Ya." 
tetapi Abu Bakr tidak 
menyebutkan 'aku 
berkata', ia berkata, "Ali 
radliallahu 'anhu berkata 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam." 


4317 


(jj « lilsa A Lail| liH^a 

(jr. " (jlj2vr. 


Telah menceritakan 
kepada kami [An 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





'M ^jJaj <Uijlc. jjc. AaaiI Cllij 
(J JJ^J Sl^il tllpUkSltl Udc 

U cAaa jiiLjj AjIc M ^U-o M\ 

CiJj ja igi\ M <J y^'j 
-.„UU l'vl a'^K'j \\"«^'« 
U JUa <211$ «2$ J 

j) fl^J C5^' 


Nufaili] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Imran Al Hajabi] dari 
neneknya [Shafiyah binti 
Syaibah] dari [Aisyah 
radliallahu 'anha] ia 
berkata, "Seorang wanita 
datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, 
sesungguhnya aku 
melahirkan seorang anak 
laki-laki, lalu aku 
memberinya nama 
Muhammad, dan 
memberinya julukan 
Abu Al Qasim. Tetapi 
aku diberitahu bahwa 
engkau membenci hal 
itu?" beliau menjawab: 
"Siapa yang 
menghalalkan namaku 
dan mengharamkan 
julukanku? Atau beliau 
mengatakan, "Siapa 
yang mengharamkan 
julukanku dan 
menghalalkan namaku?" 


4318 


^JJ (jC Clijlj UjSi. jljai. 

M ^ji-a <iul l] jiij (jlSJla lillU 
^1 Ljjic- dii-ij ^'"j 

<Alc t3^.ia ciilia <u t . a L ^«j 

Cllljl aiLij AjIc iiil ^U^l ^jjlll 

<uUi L» (Jlsa Uj_)i. 

jj-ac U)i U Jlaa s jij CliUi 1 jlla 

*> r - * * ^' 

jjaill (Jia Uo 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Tsabit] 
dari [Anas bin Malik] ia 
berkata, "Suatu kali 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam datang 
kepada kami, sementara 
kami mempunyai adik 
kecil yang dijuluki Abu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Umair. Burung kecil 
miliknya yang biasa ia 
ajak main bersama mati. 
Lalu suatu hari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk dan 
menemuinya sedang 
bersedih, beliau 
bertanya: "Apa yang 
sedang terjadi 
dengannya?" orang- 
orang menjawab, 
"Burung kecilnya mati." 
Beliau lantas bersabda: 
"Wahai Abu Umair, apa 
yang sedang dilakukan 
oleh burung kecilmu?" 


4319 


Uji ^JJ ^jUa-lh " J ^^JJiA * U 

A-i-ojlc. (jc. A-ijI ^jc. "ojjc- (jj 
(J JJ-aj Ujillj Lgjl 1 jj JC. Atll l^ij 

J 1 S* 'w' f' ? £ ' ' ' ^ 

«LiLuj jji (Jll UlS |aUiA 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] dan 
[Sulaiman bin Harb] 
secara makna, keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Hisyam bin Urwah] dari 
[Bapaknya] dari [Aisyah 
radliallahu 'anha] ia 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, semua 
sahabat-sahabatku 
mempunyai julukan?" 
beliau menjawab: 
"Kalau begitu, julukilah 
dirimu dengan nama 
anakmu, Abdullah." 
Yaitu anak saudara 
perempuannya. 
Musaddad berkata, 
"Maksudnya adalah 
Abdullah bin Az Zubair, 
maka ia diberi julukan 
Ummu Abdullah." Abu 
Dawud berkata, 
"Demikianlah yang 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







dikatakan oleh [Qurran 
bin Tammam] dan 
[Ma'mar]. Semuanya 
dari [Hisyam] seperti itu. 
[Abu Usamah] 
meriwayatkannya dari 
[Hisyam] dari [Abbad 
bin Hamzah] . 
Sebagaimana [Hammad 
bin Salamah] dan 
[Maslamah bin Qa'nab] 
juga meriwayatkannya 
dari [Hisyam], hal ini 
sebagaimana yang 
dikatakan oleh Abu 
Usamah." 


4320 


^jj 1 'n ''•s a^aa ^ i n<a ^Lal 
.llC. jjr. 4 nl jjr. ' «j.^ll 

j* l'vii r'"i^ - ; jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Haiwah 
bin Syuraih Al 
Hadhrami] -Imam 
masjid Himsha- berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Baqiyyah 
Ibnul Walid] dari 
[Dhubarah bin Malik Al 
Hadhrami] dari 
[Bapaknya] dari 
[Abdurrahman bin 
Jubair bin Nufair] dari 
[Bapaknya] dari [Sufyan 
bin Asid Al Hadhrami] 
ia berkata, 'Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sebuah penghianatan 
yang sangat besar adalah 
jika engkau 
menyampaikan suatu 
pembicaraan kepada 
saudaramu; ia 
membenarkanmu 
sementara kamu 
mendustainya." 


4321 


- — — — — - — : — ; 7 — — r- -p — ■ — — — 1 

Lii la Ajlui ^\ (jj uj la 


Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





C5^ CP Jj^l CP 

^ji Jj5j ^Ujij AjIc ^jJj-a 
(_)jJJ (JjiJ f^>J ^J'- ^ u 


kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
Auza'i] dari [Yahya] dari 
[Abu Qilabah] ia 
berkata, " [Abu Mas'ud] 
berkata kepada [Abu 
Abdullah], atau Abu 
Abdullah berkata kepada 
Abu Mas'ud, "Apakah 
kamu mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengatakan tentang 
ucapan 'menurut 
sangkaan mereka'? ia 
menjawab, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seburuk-buruk ucapan 
yang digunakan oleh 
seseorang sebagai 
kendaraan adalah 
ungkapan 'menurut 
sangkaan mereka' 
(maksudnya; seseorang 
menyampaikan berita 
kepada orang lain hanya 
berdasarkan dari berita 
yang tidak jelas, atau 
sangkaan-sangkaan 
orang saja)." Abu 
Dawud berkata, "Abu 
Abdullah maksudnya 
adalah Hudzaifah." 


4322 


lW ^.j CP C^- '^jn CP 

"Cile. 'M ^U^i ^jill (jLaijI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudhail] dari [Abu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Hayyan] dari [Yazid bin 
Hayyan] dari [Zaid bin 
Araaml bahwa Nabi 

1 J 

shallallahu 'alaihi 
wasallam berkhutbah di 
hadapan mereka dengan 
mengatakan: "Amma 
ba'du." 


4323 




Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Dawud] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ibnu 
Wahb] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Al Laits bin Sa'd] dari 
[Ja'far bin Rabi'ah] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Jangan 
sekali-kali kalian 
mengatakan -kebun 
anggur- dengan lafadh 
Al karam (mulia), sebab 
Al karam artinya adalah 
seorang laki-laki 
muslim. Tetapi 
hendaklah kalian 
katakan hadaaiqul a'nab 
'kebun anggur'." 


4324 


Ia^Jo ^UlA j S ^ juali 

lil _jlJa,a]l (jlji) 'V j ^^iil j <_S-^JC- 

(s\3a iilJUlI (Uill^ 

(_g,\;ui iil jIaaII (Jillj ^jJUSj 

"J"-ll jjvl 1 u^iU j jr. Al 

(jjiijj LjS (j! ClijLkll (jj jj^c 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Ayyub] dan [Habib bin 
Asy Syahid] dan 
[Hisyam] dari 
[Muhammad] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jangan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




sekali-kali kalian 
memanggil Abdi (budak 
laki-lakiku) dan amati 
(budak wanitaku). Dan 
jangan sekali-kali hamba 
sahaya memanggil 
Rabbi (pemeliharaku 
yang laki-laki) atau 
Rabbati (pemeliharaku 
yang wanita). Hendaklah 
seorang tuan 
memanggilnya dengan 
fataya (pelayan laki- 
lakiku) atau fatati 
(pelayan perempuanku), 
dan budak memanggil 
dengan sayyidi (tuan 
laki-lakiku) dan 
sayyidati (tuan 
wanitaku). Sebab kalian 
semua adalah Mamluk 
(budak) dan yang 
menjadi Rabb 
(pemelihara) adalah 
Allah semata." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu As Sarh] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Wahb] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Amru bin Al Harits] 
bahwa [Abu Yunus] 
menceritakan kepadanya 
dari [Abu Hurairah] 
tentang hadits ini. Hanya 
saja ia tidak 
menyebutkan bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hendaklah ia 
mengatakan Sayyidi 
(tuanku) dan Maulaya 
(junjunganku)." 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



4325 


(jj ^)-at (jj jil AiJC HlLSa 

tjli ^al2uA (jj jlliJi Uiiik S J l 'a 

Su\ 1«-. jjt-. S^llS jr-. ,1 V! w 

(J jj^J (JlMJi 4-ijI (jc o-ii^J (jj 

$ } ^ ^ & -■ S' S ' S 

1 j] jii V illjj 4j1c Aill ^jij-a «lili 

iaa iSLi iit jl «Uli SjLi (JaUilJ 

(Ja.j ^c a-Uaa ml 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Umar 
bin Maisarah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Hisyam] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Bapakku] 
dari [Qatadah] dari 
[Abdullah bin Buraidah] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jangan menyebut tuan 
untuk seorang munafik, 
sebab jika ia jadi tuan, 
berarti kalian telah 
membuat Rabb kalian 
'azza wajalla murka." 


4326 


(jjl Ujik ^JLLa (jj 1 Ujik 
jjl (jC. (_>ujjJ (Jj^l (1!^ ^r 1 * J 
(jj (jj «LiLal (_jl (jC t ■ ll \ ua 
«uli (Jj'"J (jij"' (j r - L '°"" v 
(jj jij V (Jla «lio J 4jIc Alll ( _ s ii-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Abu 
Umamah bin Sahi bin 
Hunaif] dari [Bapaknya] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jangan sekali-kali salah 
seorang dari kalian 
mengatakan khabutsat 
naf si (diriku kotor), 
tetapi katakanlah laqisat 
nafsi (diriku jelek)." 


4327 


Ijj la cJgaJajjjl (jj ^-wj^ii Ijj la 
(jc. a^^)C (jj ^al mfr> jc. Jbaa 
Aill /. l^-ij «uiilc. (jc «Lul 
AjIc «Uli ( _ s ii-a (^J-ul j^-l ; ""- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





■ " ' uji f -& ^1 LJ^J^J ^ (J^ ^llaj 
L.iii t"u.ia* Jail (j^j 


kami [Hammad] dari 
[Hisyam bin Urwah] dari 
[Bapaknya] dari ['Aisyah 
radliallahu 'anha] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jangan 
sekali-kali salah seorang 
dari kalian mengatakan 
Jasyat nafsi (diriku 
kacau) tetapi katakanlah 
laqisat nafsi (diriku 
buruk). 


4328 


AUl ^JC. ^jC. ^jj. ala ^jc. <Gx^u 

v/ Jli ^iiuj 4jic. M ^U^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Walid Ath Thayalisi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Manshur] dari 
[Abdullah bin Yasar] 
dari [Hudzaifah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jangan kalian 
mengatakan Allah dan 
Fulan berkehendak', 
tetapi katakanlah Allah 
berkehendak kemudian 
fulan'." 


4329 


^jc J^J UH^a JAuia LuJLa 

lir. Vil-v JU Ai.iu jji jjliOi,. 

1 tuai jji^'il-v ^ji ^jr. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Sufyan bin Sa'id] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdul Aziz bin Rufai'] 
dari [Tamim Ath Tha v i] 
dari [Adi bin Hatim] 
berkata; seorang khatib 
berkhutbah di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia 



http://rumariku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







mengatakan, 
"Barangsiapa taat 
kepada Allah dan Rasul- 
Nya maka ia telah 
mendapat pentunjuk dan 
siapa yang bermaksiat 
kepada keduanya." 
Beliau lalu bersabda: 
"Berdirilah, atau beliau 
mengatakan, "Pergilah! 
Seburuk-buruk khatib 
adalah engkau." 


4330 


.JLk (jc <Uaj (jj j Ujia. 
cr^S -JL^ (jc- .Ijc (jjl ^^jiJ 
^1 (jt AJlloj ^1 (jc il-liJI 

' flj 1 J ' " "N SI 3 (JS.J (jC JTjlill 

jl UiAtl i"'iVoi 2"! 's i-ijiii 
(jj£j ^jik ^laUj lillj Cliia |jj 

3a U^Jj cs-^J^ Jj^JJ (Jj-° 
i213i ciiia lil i21jla <&l alu 


Telah menceritakan 
kepada kami [Wahb bin 
Baqiyyah] dari [Khalid] 
-maksudnya bin 
Abdullah- dari [Khalid] - 
maksudnya Khalid bin 
Al Hadzdza- dari [Abu 
Tamim] dari [Abui 
Malih] dari [seorang 
laki-laki] ia berkata, 
"Aku membonceng di 
belakang Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka ketika 
hewan tunggangan 
beliau lambat saat 
berjalan aku berkata, 
'Celakalah setan ini', 
beliau lalu bersabda: 
"Jangan engkau berkata, 
'Celakalah setan ini', 
sebab jika engkau 
berkata seperti itu ia 
(setan) akan semakin 
besar hingga seperti 
rumah seraya berkata 
'demi kekuatanku'. 
Tetapi hendaklah engkau 
katakan 'Bismillah 
(dengan menyebut nama 
Allah). Jika engkau 
ucapkan itu maka setan 
akan semakin kecil 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







hingga seperti lalat." 


4331 


Ijj la cJgaJojjjj ^jj ^juj^-g Ijj la 
I j! ^^jLi ya (l]l3j l"l»«in |j| Jli 

^Aill lili* 
lILc. lillj (Jll lilj UL <j ^ jl 

AAc. o jjfLall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Qa'nabi] dari [Malik], 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Suhail bin Abu Shalih] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika engkau 
mendengar, -Musa 
menyebutkan-, "Jika 
seorang berkata 'manusia 
telah celaka', 
sesungguhnya dialah 
yang mencelakakan 
mereka." Abu Dawud 
berkata, "Malik berkata, 
"Jika ia mengatakan 
begitu berangkat dari 
rasa sedih karena 
melihat kondisi mereka - 
yakni dalam urusan 
agama mereka-, maka 
menurutku itu tidak ada 
masalah. Tetapi jika ia 
mengatakan hal itu 
karena ta'ajub dengan 
diri sendiri dan 
merendahkan manusia 
lainnya, maka itulah 
yang tidak dibolehkan." 


4332 


Cd' ^ LS^ L^' ^ 
^jC.^aC. (jj! dia a i " (Jlii A-a1uj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





— « — j 


Abu Labid] dari [Abu 
Salamah] ia berkata, 
"Aku mendengar [Ibnu 
Umar] berkata dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jangan 
sekali-kali kalian 
terkelabui oleh orang- 
orang badui atas nama 
shalat kalian (yakni 
orang-orang arab badui 
menamakan shalat isya' 
dengan Atamah (shalat 
malam) pent). 
Ketahuilah, bahwa shalat 
itu namanya adalah Isya, 
mereka menamakan 
begitu (Atamah) karena 
mereka memerah susu 
unta di waktu malam." 


4333 


^jj 1 1 Vl 'W ^li^ 1 'W 

(jC- tn-ft Llj la ^uj^J 

(Jll (J^ H 

^1 lj (Jjij alLlJ <jlc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Yunus] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mis'ar bin Kidam] 
dari [Amru bin Murrah] 
dari [Salim bin Abui 
Ja'd] ia berkata, " 
[Seorang laki-laki] - 
Mis'ar berkata; 
menurutku lelaki itu 
berasal dari Khuza'ah- 
berkata, "Seandainya 
aku shalat, niscaya aku 
dapat istirahat." Dan 
seakan-akan orang-orang 
mencelanya karena 
ucapannya itu. Maka ia 
pun berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://rumariku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







wasallam bersabda: 
"Wahai Bilal, dirikanlah 
shalat. Dan buatlah kami 
istirahat kami 
dengannya." 


4334 


3 lO'l-v \l Q ll ll-v i jj 1 .titi 
i"lj,>i-vS i. S j» "i jjl i^i'iS/l jj^v 

"C't '< ." . », 4, . , 
Ij ^ J jSj illoj AjIc (^glla 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Isra'il] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
Ibnul Mughirah] dari 
[S alim bin Abui ja'd] 
dari [Abdullah bin 
Muhammad Ibnul 
Hanafiyah] ia berkata, 
"Aku dan bapakku pergi 
berkunjung ke rumah 
salah [seorang kerabat] 
kami dari kalangan 
Anshar. Ketika waktu 
shalat tiba, ia berkata 
kepada sebagian 
keluarganya, "Wahai 
pelayan wanitaku, 
ambilkanlah aku air 
wudhu sehingga aku bisa 
shalat dan beristirahat." 
Abdullah berkata, "Maka 
kami mengingkari atas 
apa yang ia ucapkan itu, 
tetapi justru ia ganti 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai Bilal, berdirilah! 
Buatlah kami 
beristirahat dengan 
shalat." 


4335 




Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Zaid bin Abu Az Zarqa] 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





i* LaSllI 1 » '«*- auI ^jjaj 
ilLij 4j1c iill g^Ha *d)l (J JJJJ 


berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Sa'd] dari [Zaid bin 
Aslam] dari ['Aisyah 
radliallahu 'anha] ia 
berkata, "Aku tidak 
pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyandarkan seseorang 
kecuali kepada agama." 


4336 


Lj^jiJ (jjJJ-a (jj jjJaC Lu ^ 
(jlSjlj jjjijl (jc- o51j3 (jc 4j» ui 
&\ (3 ji»J ' '^J^ <1;Aa11j ^ ji 

<_jjV ILija ^luij AjIc iiil ^U^i 
La jl l\°iui UjIj La Jlaa S^/lU 

1 jaJ oUAkj (j j j £^ j9 J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Marzuq] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Anas] ia 
berkata, "Ada kekacauan 
yang terjadi di Madinah, 
lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengendarai unta milik 
Abu Thalhah seraya 
bersabda: "Kami tidak 
pernah menemukan 
sesuatu, -atau beliau 
mengucapkan-, "Kami 
tidak pernah mendapati 
suatu kekacauan kecuali 
kami menemukan orang 
yang terhormat." 


4337 


UjJla Aiiklu ^1 (jj jfij _&jl LjJla 
UjlAa j ^ (ji-aC^/l ljjja.1 £J^j 
JjIJ (jj *d)l UliSa. ■l'luia 
(jC (Jjlj ^1 (jC (ji-aC^I Ujia. 
^glla M (3 jLij (Jlllll Jll AJC 

.' v'^iij :<r,i <t°fc. iw 
j]j j jaili Jl cs^i tliiill 

jjj jUlI Jl (_5^J Jjaill 

r (_jj~'"j • i^vtl (j-» j'l 

jx£jjlc.j LjlSSi Ajc t-Jj£j ( _ s ia. 
(_£^£J (jj.lLall (jli (jj-lLallj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Al 
A'masy]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





AiiJI Ji\ y;^ JjJI jJl 

cs j^-yj (j -1 "^ cJj-jjI u!j 

Ali) Aic L. dSLj (JSa (j-L^all 


kami [Musaddad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Dawud] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abu Wail] dari 
[Abdullah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jauhilah 
kebohongan, sebab 
kebohongan menggiring 
kepada keburukkan, dan 
keburukkan akan 
menggiring kepada 
neraka. Dan sungguh, 
jika seseorang 
berbohong dan terbiasa 
dalam kebohongan 
hingga di sisi Allah ia 
akan ditulis sebagai 
seorang pembohong. 
Dan hendaklah kalian 
jujur, sebab jujur 
menggiring kepada 
kebaikan, dan kebaikan 
akan menggiring kepada 
surga. Dan sungguh, jika 
seseorang berlaku jujur 
dan terbiasa dalam 
kejujuran hingga di sisi 
Allah ia akan ditulis 
sebagai orang yang 
jujur." 


4338 


y>T,4l« A "j jj<-. 'l l^i 

i i \<1i i*iK' , r i\\ J 'j (J j'o'' 

4 \ £J°lj 4 \ J°j ij«t| .4 ' .^U r Uli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musaddad 
bin Musarhad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Bahz bin Hakim] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







[Bapaknya] ia berkata, 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Celakalah 
bagi orang yang 
berbicara lalu berdusta 
untuk membuat orang 
lain tertawa. Celakalah 
ia, celakalah ia." 


4339 


^JC- Jlji (j« (jl (j^-?^ 

(jJ j-olt (jj 
Aji ^olc. (jj auI ^jc- (jc AjAa. 

,j ^c-li ilLij 4j1c. iil (^glla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Ibnu Ajian] bahwa 
[seorang laki-laki] dari 
budak Abdullah bin 
Amir bin Rabi'ah Al 
Adawi menceritakan 
kepadanya dari 
[Abdullah bin Amir] ia 
berkata, "Suatu hari 
ibuku memanggilku, 
sementara Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah duduk di 
dalam rumah kami. 
Ibuku berkata, "Hai 
kemarilah, aku akan 
memberimu." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
bertanya kepada ibuku: 
"Apa yang akan engkau 
berikan kepadanya?" 
Ibuku menjawab, "Aku 
akan memberinya 
Kurma." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada ibuku: "Jika 
kamu tidak jadi 
memberikan sesuatu 
kepadanya, maka itu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







akan ditulis sebagai 
kebohongan atasmu." 


4340 


A j» ui ljj.ja jaC (jj (j aaa IjjJla. 
gj llaa 11 ^)J jxa ^ QJ la j ^ 
liiijla. Jla (jj ^ic IjjSi. 
(jia/jJ! jjs (jj i . Lua (jC AjaLi 
(jjl (Jla ^j-alc- (jj (J^aia. (jC 

(jl UijJ e jillj ^^ji^ Jll ailuj 
^jl^ jil JU»^i,> (J^i i'i^i 
Jla ojJjA IjI (J^-iS^ J^ij 
^j'ill IjlA V) oYi'itj jj! 
^-jjliill (j^jik (Jj cs iAj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Husain] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Hafsh] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Khubaib bin 
Abdurrahman] dari 
[Hafsh bin Ashim] - 
Husain berkata dalam 
haditsnya- dari [Abu 
Hurairah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Cukuplah seseorang 
mendapatkan dosa, jika 
menceritakan setiap apa 
saja yang ia dengar." 
Abu Dawud berkata, 
"Hafsh tidak 
menyebutkan nama Abu 
Hurairah." Abu Dawud 
berkata, "Dan ia juga 
tidak menyandarkannya 
kecuali kepada Syaikh 
ini, yaitu Ali bin Hafsh 
Al Mada ini." 


4341 


UJ la (JjaJojbuj (Jj ^-wjj-o uj ja 
/Jc (Jj Ujik j .jUai. 

jjli jjI Jla (Jfki 1 ' * < (jc 

(jj .jUai. (jC l-jii Aj« 4 a^al jLlj 
(^C- J /o jxa A (^C- 4 iaL n 

^\ Ijz. jl^j j",! ^Laj Jla jiLi 

J ^wJJ (jC- jj-aj Jlao^JjA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







kepada kami [Nashr bin 
Ali] dari [Muhanna Abu 
Syibl] -Abu Dawud 
berkata; aku kurang bisa 
memahami dengan baik 
darinya- dari [Hammad 
bin Salamah] dari 
[Muhammad bin Wasi'] 
dari [Syutair] -Nashr 
berkata; maksudnya 
Syutair bin Nahhar- dari 
[Abu Hurairah] -Nashr 
berkata; yaitu dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam-, beliau 
bersabda: "Berbaik 
sangka merupakan 
(pertanda) baiknya 
ibadah." Abu Dawud 
berkata, "Muhanna 
adalah seorang tsiqqah 
(dapat dipercaya) yang 
berasal dari Bashrah." 


4342 


e J e' ' e - « 'a * a^ 

i ";V;i » U<"i i f \' « j ^ 't. iti| \ r ^. 

i"ii\a*(U ^"'"li» 'Si il 

^)-a3 Al j (jj A-aLuil jli ,j 
IjIJ lila J LalVl (J-a (p^-J 

ailnj Ajit auI ( _ s i-a ^g-jlll 

(J _jjuij Ij (jLkijui Vl3 ^ja 
1^*1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Muhammad Al 
Marwazi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Ali bin 
Husain] dari [Shafiyah] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang 
beri'tikaf (berdiam diri di 
masjid), maka pada 
waktu malam aku 
mengunjungi beliau dan 
bercakap-cakap. Aku 
lalu berdiri untuk 
pulang, dan beliau juga 
ikut berdiri bersamaku 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







untuk mengantarku - 
waktu itu Shafiyah 
tinggal di rumah 
Usamah bin Zaid-. lalu 
ada dua orang laki-laki 
Anshar melintas, ketika 
mereka melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, mereka 
bergegas membuntuti. 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Hendaklah 
kalian pelan-pelan, dia 
itu adalah Shafiyah binti 
Huyay." Keduanya 
langsung berkata, "Maha 
Suci Allah, ya 
Rasulullah." Beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya setan 
mengalir dalam diri 
manusia seperti 
mengalirnya aliran 
darah. Maka aku takut 
dia akan memasukkan 
sesuatu ke dalam hati 
kalian." Atau beliau 
mengatakan, 
"(memasukkan) 
Keburukkan." 


4343 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Thahman] dari [Ali bin 
Abdul Ala] dari [Abu 
An Nu'man] dari [Abu 
Waqqash] dari [Zaid bin 
Arqam] dari Nabi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika seorang 
laki-laki memberi janji 
kepada saudaranya dan 
ia berniat untuk 
menepatinya, namun ia 
tidak dapat menepati dan 
datang untuk janjinya, 
maka ia tidak berdosa." 



4344 



LHjls lW ^ .:~".: (jj < Uj^a 

(jjl i^a « Qj la (S_jjj ■ ajjll 
jLagja (jj ^sjaI^jJ uJ^a jllui 
IjC. (jC j^JJ^t (jt (Jjij (jC 

auI Ijc (jc AjjI (jt (jja m (jj *&l 

(jl (Jj3 ajIj ^ILij AjIc iill ^U^i 
jl 4jic- j3 AjSj aJ ' " uSj j '^'*°'J 

AjK« ^ l^j AjjI 

jA Uli Cluaj CLiilj J»j ClijSj 

li^SS iii UaIa IjI fje. 

jj ilaJa Jll Jjlj jji JlaSjiiui 

(jj ^j^j£J| ^jt liAic IjlA (_gj^j 

jjii jjI jjis (jy° uj ^ auI 

<&l ^JC- (jj (^ic- (jt ^jjilj i^Sa 
(jj jJki jl <ej*JJ JjIj jjI (JLa 
(jj ^j^j£J| ^jc. (jc (_5^)Ul 

(jj« ui (jj ^jc. 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
bin Faris An Naisaburi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Sinan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Thahman] dari [Budail] 
dari [Abdul karim] dari 
[Abdullah bin Syaqiq] 
dari Bapaknya dari 
[Abdullah bin Abui 
Hamsa] ia berkata, "Aku 
pernah membeli sesuatu 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sebelum 
beliau diutus menjadi 
Nabi. Lalu beliau masih 
mempunyai sisa harga, 
maka aku memberi janji 
untuk datang 
menemuinya di tempat 
tersebut. Tetapi aku lupa 
dan baru ingat setelah 
tiga hari, lalu aku datang 
menemui beliau, dan 
ternyata beliau telah ada 
di tempat tersebut. 
Beliau bersabda: "Wahai 
anak muda, kamu telah 
memperberat diriku 
dengan membuatku 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



berdiam diri di sini 
selama tiga (hari) untuk 
menunggumu." Abu 
Dawud berkata, " 
[Muhammad bin Yahya] 
menurut kami adalah 
Abdul Karim bin 
Abdullah bin Syaqiq." 
Abu Dawud berkata, 
"Beginilah riwayat itu 
sampai kepada kami; 
dari Ali bin Abdullah." 
Abu Dawud berkata, 
"Telah sampai kepadaku 
bahwa [Bisyr bin As 
Sari] meriwayatkannya 
dari [Abdul karim bin 
Abdullah bin Syagig]." 



4345 



U Clilll %\'j!a\ 

ur^ ""'J^- J u) (Jj^J 



JJJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Hisyam bin 
Urwah] dari [fatimah 
binti Al Mundzir] dari 
[Asma binti Abu Bakr] 
berkata, "Seorang wanita 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku 
mempunyai tetangga 
(maksudnya adalah 
wanita yang manjadi 
madunya atau istri kedua 
suaminya), maka apakah 
aku berdosa jika aku 
berhias dengan sesuatu 
yang belum pernah 
diberikan oleh suamiku 
agar ia (wanita yang 
menjadi madunya) 
merasa iri?" beliau 
menjawab: "Orang yang 
mengada-ada dengan 
sesuatu yang belum 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







pernah diberikan 
kepadanya, seperti orang 
yang mengenakan dua 
pakaian palsu." 


4346 


U JUa ^iuij Ajic- auI ^jij-a ^jjil 

JIS 'iL^I jul 

Jjj ^ji^il lij Jla 4iU ^jic. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Wahb bin 
Baqiyyah] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Khalid] dari 
[Humaid] dari [Anas] 
berkata, "Seorang laki- 
laki datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
berilah aku anak unta 
yang aku kendarai. " 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kami akan memberimu 
anak unta." Laki-laki itu 
bertanya, "Apa yang bisa 
aku lakukan dengan 
anak unta?" Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Bukankah unta dewasa 
juga dilahirkan oleh 
seekor unta yang pernah 
kecil?" 


4347 


(jLiaill (jt Cly^)^ Jj _jl jjill 
(jjlLiLiVla JAkij JJ 

Atll ^jlLa f - J "1 alluj AjIc 
^^^.j ^ J^ a > <ilc. 

^jji ^ j^ Sj^- 

(jSjN j-» ■■ 4 »^«" ""J' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Ma'in] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Abu Ishaq] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Aizar bin 
Huraits] dari [An 
Nu'man bin Basyir] ia 
berkata, "Abu Bakar - 
semoga Allah 
merahmatinya- 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




mimohon izin untuk 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, tetapi ketika 
akan masuk ia 
mendengar suara 'Aisyah 
meninggi (seperti orang 



marah). Maka ketika 
Abu Bakar telah masuk 
ia memegang Aisyah 
untuk memukulnya 
seraya berkata, "Kenapa 
aku melihat kamu 
mengeraskan suara di 
hadapan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam!" lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

menghalanginya hingga 
Abu Bakar keluar 
dengan membawa 
marah. Saat Abu Bakar 
keluar, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Bagaimana 
pendapatmu ketika aku 
selamatkan kamu dari 
seorang laki-laki (murka 
Abu Bakar)?" Nu'man 
berkata, "Abu Bakar lalu 
berdiam diri di dalam 
rumah selama beberapa 
hari, setelah itu ia 
memohon izin lagi untuk 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan ia 
mendapati keduanya 
telah berbaikan. Lantas 
ia berkata kepada 
keduanya, "Sertakanlah 
aku dalam kedamaian 
kalian sebagaimana 
kalian telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







menyertakanku dalam 
kemarahan kalian." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menimpali: 
"Kami telah lakukan, 
kami telah lakukan." 


4348 


Ijlla (J' laflll (jj (Jijii IjjAi. 
(jj «Uli ^Jt (jC (JJ "^3^ 
(jC- <&l IjJO (jj _^JyOJ (jC- s-ilajl 

6-? 3^ <^ ^-w 2 ^ 

oiaa cJ^j i'iiliirt gil 

l ^ u' u' 3°"" ' " i-"°>^ 

cs^ jl «'V- UAla Ailj^' ukia 

^Ji (31^1 jil uli cJil ^uai 

Ajali ^j* > ^ ^.o 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muammal 
Ibnul Fadhl] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] dari 
[Abdullah Ibnul Ala] 
dari [Busr bin 
Ubaidullah] dari [Abu 
Idris Al Khaulani] dari 
[Aufbin Malik Al 
Asyja'i] ia berkata, "Aku 
mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika terjadi 
perang Tabuk, waktu itu 
beliau sedang berada 
dalam sebuah tenda yang 
terbuat dari kulit. Maka 
aku ucapkan salam dan 
beliau menjawabnya. 
Beliau bersabda: 
"Masuklah." Aku 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah 
semua badanku boleh 
masuk?" Beliau 
menjawab: "Ya. semua 
badanmu boleh masuk." 
Lalu aku masuk.". Telah 
menceritakan kepada 
kami Shafwan bin Shalih 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Al Walid berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami Utsman bin 
Abui Atikah ia berkata, 
"Ia hanya mengatakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







'apakah semua badanku 
boleh masuk, karena 
memang tendanya 
sangat kecil." 


4349 


^jju| (j£. a 1 ^ & (jC. t^lj^jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Mahdi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Ashim] dari [Anas] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku: "Wahai si 
pemilik dua telinga." 


4350 


i-s ; Uj".ja juuaJ (jJ ^aa < liS-ja 
UAla j j» i_L]js ^1 (jjl (jc 

J^ii-O-oSlI (j-<L^/}]l AJC. (jj jLojIiUJ 
(j 'l (j'"" (J" '"'(j'' "» l " ^ 

i_uUjJ| jjj auI ije (jc- t—jjj ^1 
4jlAAk (jt AjjI (jc ijjj (jJ 
<jlc auI (J > UJ J 
^lio la 1 jAiAj V (Jjij ^i^JJ 
(jUjl'ji (Jll^ l3Lk IjC-V 
*Ua,l 1 Lac (jij Ia^. ll»J 
Jyjj jj| jLuaJ (jjl (3iJ »J Ia3jj13 
illl (^glLa <Ull J jjjjj (Jls Jllj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari [Ibnu 
Abu Dzi v b]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Abdurrahman Ad 
Dimasyqi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'aib bin Ishaq] 
dari [Ibnu Abu Dzi v b] 
dari [Abdullah bin As 
S aib bin Yazid] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] Bahwasanya 
ia pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jangan 
sekali-kali salah seorang 
dari kalian mengambil 
barang milik saudaranya, 
baik untuk bercanda atau 
sungguhan." Sulaiman 
berkata, "untuk bercanda 
atau sungguhan. Maka 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







barangsiapa mengambil 
tongkat milik 
saudaranya hendaklah ia 
kembalikan." Ibnu 
Basysyar tidak 
mengatakan 'Ibnu 
Yazid', dan ia berkata 
dalam riwayatnya 
(dengan kalimat); 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda." 


4351 


(jC (jjj-atVI (jt (jjl UJ.la 

Ijc (jc jLLu (jj auI Ijc 
<Ulc auI ^,1 . ,-i 'i*-* 'a i_jla-Lai 

3aJ V pJJJ 4j1c alll ^jJj-a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Sulaiman Al Anbari] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Numair] dari 
[Al A'masy] dari 
[Abdullah bin Yasar] 
dari [Abdurrahman bin 
Abu Laila] ia berkata, " 
[Para sahabat 
Muhammad] shallallahu 
'alaihi wasallam 
menceritakan kepadaku 
bahwa saat mereka 
sedang berjalan bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, salah seorang 
dari mereka tertidur. 
Lalu ada sebagian 
sahabat mengambil dan 
menarik tali yang ada 
bersamanya hingga 
orang yang tertidur itu 
kaget. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak halal bagi 
seorang muslim 
membuat kaget sesama 
saudaranya yang 
muslim." 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



4352 


(jj ^aU liiik ^ijill u_>^ U^J 

(jc. - i al C. (jj ^tZiJ ^jC> 

(jjl 3* ^jl^ jj! cJ^ c/" 

2jI ^jii-a ^il l] y^J Jlllll JJ^t 

(J^j M (jj ^ikjj A-iAc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sinan 
Al Bahili] - dia singgah 
di suatu tempat bernama 
Awaqah- berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Nafi' bin Umar] 
dari [Bisyr bin Ashim] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abdullah] -Abu Dawud 
berkata; maksudnya 
adalah Abdullah bin 
Umar- ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
membenci laki-laki yang 
berlebihan dalam 
berbicara seperti sapi 
yang memainkan 
lidahnya." 


4353 


M ^jij-a ^iii c] jIjjj JiiJii OJJJ* 

t*, i j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu As 
Sarh] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] dari 
[Abdullah Ibnul 
Musayyab] dari [Adh 
Dhahhak bin Syurahbil] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
mempelajari keindahan 
bahasa untuk 
menjadikan hari orang- 
orang condong 
kepadanya, maka pada 
hari kiamat Allah tidak 
akan menerima ibadah 
wajib atau nafilahnya." 


4354 


(jc 4 aluia (jj au! /mo uj.la 


Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





. ' » l'-,- s * ' 


kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Zaid bin 
Aslam] dari [Abdullah 
bin Umar] ia berkata, 
"Dua orang laki-laki 
datang dari wilayah 
timur, mereka lalu 
berkhutbah hingga 
membuat orang-orang 
kagum -karena kafasihan 
penjelasannya-. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda: 

"Sesungguhnya dalam 
penjelasan yang fasih 
dan menarik itu terdapat 
sihir, atau beliau 
mengatakan, 
"Sesungguhnya sebagian 
dari penjelasan yang 
fasih dan menarik itu 
adalah sihir." 


4355 


lir. jj i jjt ii\ i„ l Vi^-v 
JlJ \'J AJI ^jl j^JI 

$ jj^c. <Jlaa J^all jj^U 3=0 
<J 1 jlk jlSJ aJ^s 11 al 

3* jlj=JI (jJ-9 Jj^l J>?-^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Abdul hamid Al 
Bahrani] -ia membaca 
dalam buku Isma'il bin 
Ayyasy- dan telah 
menceritakan kepadanya 
[Muhammad bin Isma'il] 
anaknya, ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Bapakku] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Dhamdham] dari 
[Syuraih bin Ubaid] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Zhabyah] 
berkata, "Bahwa [Amr 
bin Al Ash] suatu hari 
pernah berkata -saat itu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



ada seorang laki-laki 
berdiri dan banyak 
berbicara- Amru berkata, 
"Sekiranya ia biasa saja 
dalam berbicara tentu itu 
lebih baik baginya. Aku 
pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku 
berpandangan, atau 
beliau mengatakan, 
"Aku diperintahkan 
untuk sederhana dalam 
berbicara, sebab 
sederhana dalam 
berbicara adalah suatu 
kebaikan." 



4356 



-W' 



ejai 



i U' L>? 



Jll Aji ^JJC. (-Jl (jc. Uf- 

t''" « «V' ' o' 5 ^ > " a ' 

(jl£ lili jil jiij (j^Jill (jc- 
t-iji. (J ajla L. lll » II |ii»Jlj (jl jail 
(jlj j» l'MI (j-a I lllL<iJa IjAit IjlA 

(jl£ (Jla I i al (jljjll (j-a 
^Aij (jl 4jljJ (j^i ^Lu (jl 

4j3 (jALajJ (jl in'i^/l 
Ajoi) p <U^3 i_l jiall i— SjLaJ 
t_j jla]| ' «J ■ Aj3 (jAj-ajS 

il^I jlVI J J 

lilli) (jja-oLlill 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Walid Ath Thayalisi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekiranya 
mulut kalian penuh 
dengan muntahan, maka 
itu lebih baik dari pada 
penuh dengan syair." 
Abu Ali berkata, "Telah 
sampai kepadaku dari 
Abu Ubaid, bahwa ia 
berkata, "Maksudnya 
adalah, hendaknya 
hatinya penuh dan 
tersibukkan dengan 
bacaan Al-Qur'an dan 
dzikir kepada Allah. 
Sebab menurut kami, 
jika hati itu terisi penuh 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







dengan Al-Qur'an dan 
ilmu, maka 

kerongkongannya tidak 
akan terisi dengan syair. 
Dan sesungguhnya 
dalam kefasihan itu 
terdapat sihir. Ia berkata, 
"Seakan-akan makna 
dari 'penjelasan yang 
berlebihan' itu adalah 
dengan jalan memuji 
manusia dan 
meyakinkannya hingga 
hati orang lain berpaling 
kepada ucapannya. Lalu 
ia mencela orang lain 
dan meyakinkannya 
sehingga hati orang lain 
condong kepada 
perkataannya. Seolah- 
olah ia menyihir para 
pendengarnya dengan 
kefasihannya tersebut." 


4357 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnul Mubarak] 
dari [Yunus] dari [Az 
Zuhri] ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Abdurrahman bin Al 
Harits bin Hisyam] dari 
[Marwan bin Al Hakam] 
dari [Abdurrahman bin 
Al Aswad bin Abu 
Yaghuts] dari [Ubay bin 
Ka'b] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya di antara 
Syair (terkadang) ada 
hikmah." 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



4358 



^jC AJljjC jl\ IjJ^i J-LudJa IjJ^i 

jailSj jJSjj tjataj ^Iluj AjIc- auI 

' 1 1 u^' o-? u! 



I (j^i 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Simak] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, 
"Seorang Arab dusun 
datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata 
dengan suatu perkataan. 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya dalam 
kefasihan itu terdapat 
sihir, dan dalam sihir 
terdapat hukum." 



4359 



jj\ UjAk &a a (jj ' ;* 1 1' 1 Vi 



(jj iJC. (C jaili 
(jj ^jc. (jj ■ a jjJLa 



(jt AjjI (jc oij^J 

jj-a 5]j I (j^l (j! Jj^i 
I ^^-y ^jt ?MI (j-a (jjj ^^-^ ^iaJI 

^ i ^ (jl a ^ - a (jj 4 * i ^i^ i a 

AJ^a Ual <j!c- 'M M 

I J^_ul (jl-lill (j^> (jj 

(jiji jA j (jj^Jt A_iic (jj^j 



^ J-V i i' jfl (^^J| 



■Ha 



Uilj (JjkJLi t—iAija 

^Sfj« V U 4-aic ^Ull 

J» l nll (j-o (jj Ualj lilljl 

(jj AJjS Uil j (jjllll I^j !mS ^^jII 

4jl2u (j-a (JjjJ (j-a (Jc- l^jg 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
bin Faris] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Tumailah] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu Ja'far An 
Nahwi Abdullah bin 
Tsabit] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Shakhr bin Abdullah 
bin Buraidah] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata, 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya pada 
kefasihan itu ada sihir, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



pada ilmu itu ada 
kebodohan, pada syair 
itu ada hikmah dan pada 
perkataan ada 
kelemahan 
(kebingungan)." 
Sha'sha'ah bin Shuhan 
berkata, "Benar apa yang 
dikatakan oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Adapun 
maksud dari sabda 
beliau 'sesungguhnya 
dalam kefasihan terdapat 
sihir' adalah, bahwa 
terkadang seorang laki- 
laki yang salah lebih 
pandai dalam 
berargument dari orang 
yang berada di atas 
kebenaran, hingga 
penjelasannya dapat 
menyihir orang lain, lalu 
ia pun pergi dengan 
merampas kebenaran 
tersebut. Sedangkan 
maksud sabda beliau 
'pada ilmu itu ada 
kebodohan' adalah, jika 
seorang alim 
memaksakan diri untuk 
mengetahui sesuatu yang 
ia tidak sanggupi, maka 
justru hal itu akan 
menjadikannya bodoh 
(berbicara tanpa ilmu). 
Adapun ucapannya 'pada 
syair itu ada hikmah' 
adalah bahwa apa yang 
terkandung dalam syair 
itu adalah nasihat- 
nasihat dan permisan- 
permisalan yang bisa 
menjadi nasihat bagi 
orang banyak. Adapun 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







maksud dari sabda 
beliau; 'pada perkataan 
ada kelemahan 
(kebingungan) ' adalah 
jika kamu memaparkan 
perkataan atau cerita 
kepada orang yang tidak 
ada urusan dan tidak 
menginginkannya. " 


4360 


jjj Aiklj ' ala (jjl Ujik 
(jj [j1 J« ■ u Ijjia. Vla (-ia-all S 
■la lu (jt (j^ ^ 'JJ 1 "' 

* ^\ »" ° ; ° * ~ ^ :.° t 

(jC. 

s a ' a , .* a ^ 

/- uiaJ 51 j oljjLaJ SjJjA ^1 (jt 
(_5-lj-a (J J^^W Aj-o^jj (j! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
KhalafJ dan [Ahmad bin 
Abdah] secara makna, 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Sa'id] ia berkata, 
"Umar melewati 
[Hassan] yang waktu itu 
sedang berada di dalam 
masjid sambil 
melantunkan syair, umar 
kemudian melihat ke 
arahnya dengan tatapan 
mata yang tajam. Hassan 
lalu berkata, "Aku 
pernah membaca syair, 
sementara di sana ada 
orang yang lebih baik 
darimu." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] dengan makna 
yang sama. Namun ia 
memberi tambahan, 
"Umar takut jika Hassan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







membantahnya dengan 
rekomendasi dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka ia 
pun membolehkannya." 


4361 


(jLajll U (jj .0 llj ^ 

ll (jll l'l'il-V (j'j^ " ^li^^ill 

^.UioA j fijjt (jC <Lljl (jC. Ju^ll 
jlll /a i <aj A-*-ujlc (jc aj^)C (jc 

iii C5 i-a ^iii l] (jiSilii i » "-- 
iii! ^u«-i (3 j*0 ^'"j 

(Jjj^fill ^ j^J (jl ^ilaj 4_jjc 

jlll (J^AJJ (jC ^-0 (j^J^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Sulaiman Al Mishishi 
Luwain] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Az 
Zinad] dari [Bapaknya] 
dari [Urwah] dan 
[Hisyam] dari [Urwah] 
dari [Aisyah radliallahu 
'anha] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
meletakkan mimbar di 
masjid untuk Hassan, 
lalu Hassan berdiri di 
atasnya dan membela 
orang yang berkata 
buruk atas Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian bersabda: 
"Sesungguhnya Jibril 
akan bersama Hassan 
selama ia membela 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 


4362 


(^^j^ftll ^ (jj Aa^I Ijj ^ 

(jc (^J (jc 

(JlJ (_)jAjC (jjl (jC "LajSLc 

.S S " -S'a " f a 

(jjill V) Jlaa ^ j (j« 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Muhammad Al 
Marwazi] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Ali bin 
Husain] dari [Bapaknya] 
dari [Yazid An Nahwi] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] membaca: '(dan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







penyair-penyair itu 
diikuti oleh orang-orang 
yang sesat) ' -Qs. Asy 
Syura: 224- ia berkata, 
'Allah menghapus ayat 
itu lalu memberi 
pengecualian." 
Kemudian Ibnu Abbas 
membaca: '(kecuali 
orang-orang (penyair- 
penyair) yang beriman 
dan beramal shalih dan 
banyak menyebut nama 
Allah) ' -Qs. Asy Syura: 
227-. 


4363 


(jc A «Una O o jjil ±c 1 L la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Ishaq bin 
Abdullah bin Abu 
Thalhah] dari [Zufar bin 
Sha'sha'ah] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jika 
selesai dari shalat subuh 
bertanya: "Apakah 
semalam ada seseorang 
dari kalian yang 
bermimpi?" Beliau 
melanjutkan: 
"Sesungguhnya tidak 
ada lagi yang tersisa 
setelanku (kematianku) 
sesuatu dari kenabian 
selain mimpi yang 
benar." 


4364 


(jc. (jjijl (jc- oJu9 (jc. 4 lu 
(j-ojiJI IjjJ (l]l3 alLaj «lili 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







dari [Ubadah bin Ash 
Shamit] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Mimpi 
seorang mukmin itu satu 
dari empat puluh enam 
bagian kenabian." 


4365 


^ ic 1 V* 'w liaLjba jj A J ufl 1 V* 'w 
(jC l^a ^ (jt ^-IjjI (jc i_jIAj]I 
Atll i J^a ^lll (jCojjjA ^1 
jLajll S-ljjSl |j) Jta ^Ljj 4jIc 
' j' j-"])"" ' 'JJ 1 * 

AiJlLall UjjlU tll!>tj Ljjjllj 
(j-o (jJ^^- 1 ^3^' J ^ L) -0 LS_y^i 
4u'i.^(liil 'JJJ j' U 
La ^.ikl j Ijll 4 ui V) ij-al! 

I^i i*v^ii V3 (jr^.,\i pS'iU i.j<', 
s Juali <Ji (juUlI 

lil ^-KJ (jLajll CjjjsI 1 j) 

(jlj ji'i > >i i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab] 
dari [Ayyub] dari 
[Muhammad] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika waktu 
sudah semakin dekat, 
maka mimpi seorang 
mukmin dipastikan tidak 
akan bohong. Dan orang 
yang paling benar 
mimpinya adalah orang 
yang paling benar dalam 
ucapannya. Maka mimpi 
itu ada tiga; mimpi yang 
benar adalah kabar 
gembira dari Allah, 
mimpi yang 
menyedihkan adalah 
datang dari setan dan 
mimpi yang berasal dari 
lamunan-lamunan 
seorang. Jika salah 
seorang dari kalian 
bermimpi dengan 
sesuatu yang dibencinya, 
hendaklah ia bangun 
shalat dan jangan 
menceritakannya kepada 
manusia." Beliau 
melanjutkan: "Aku 
menyukai ikatan dan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







benci dengan belenggu, 
sebab ikatan adalah 
ketetapan dalam agama." 
Abu Dawud berkata, 
"Yang dimaksud dengan 
'jika waktu sudah 
semakin dekat', yaitu 
jika waktu malam dan 
siang sudah berdekatan." 


4366 


LHJJ i^f CP w-^ clw 

AjIc. illl ^jij-a <Ul! J jj-aj cJlMi 
(JIS Cll*3j dlJJt Ijlll ^)J*J £l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hanbal] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Husyaim] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ya'la bin Atha] 
dari [Waki' bin Udus] 
dari pamannya [Abu 
Razin] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Mimpi itu 
akan tetap berada 
bersama kaki burung 
(mengambang) selama 
tidak diceritakan, jika 
diceritakan maka akan 
terjadi." Abu Razin 
berkata, "Aku mengira 
bahwa beliau 
mengatakan: "Janganlah 
kami ceritakan kecuali 
kepada orang yang 
terdekat, atau orang 
yang bisa memberi 
nasihat." 


4367 


ui «ui (3 jij A-oiui ul 

(j-o Uj^)]l (JjSj ji^J iiil 
LS'j (jUaiill J" JiaJtj dlll 
j c-. i*«TtU iijC, 1*1.» Kwl 
(j-0 jjiiil dll^)i Cllilj SjUjlJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [An 
Nufaili] ia berkata; Aku 
mendengar [Az Zuhair] 
ia berkata; Aku 
mendengar [Yahya bin 
Sa'id] ia berkata; Aku 
mendengar [Abu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Salamah] ia berkata; 
Aku mendengar [Abu 
Qatadah] ia berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mimpi baik itu datang 
dari Allah dan mimpi 
buruk itu datang dari 
setan. Maka, jika salah 
seorang dari kalian 
bermimpi dengan 
sesuatu yang tidak 
disukainya hendaklah 
meniup ke sisi kirinya 
tiga kali. Kemudian, 
hendaklah ia memohon 
perlindungan kepada 
Allah dari 

kejelekkannya, niscaya 
mimpi buruk itu tidak 
akan 

membahayakannya. " 


4368 


aiiii ^ij i jj jii Aji ^3 ajIc 

jjUaluill £yt aill i jjiljSj aji uij 
(jlS (jt (J ja *jj Ij^Ij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Khalid Al Hamdani] dan 
[Qutaibah bin Sa'id Ats 
Tsaqafi] keduanya 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al laits] dari [Abu 
Az Zubair] dari [Jabir] 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
bermimpi dengan 
sesuatu yang dibencinya, 
hendaklah meludah ke 
sisi kirinya, lalu 
berlindung kepada Allah 
dari setan sebanyak tiga 
kali. Setelah itu 
hendaknya ia berganti 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







posisi dari posisinya 
semula." 


4369 


UI jjl fj'a^j^] jjj 4 ajui 

,_a (gjl j (j-i jjsj ^Ij^j <j!c. Mil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Salamah bin 
Abdurrahman] bahwa 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
melihatku dalam mimpi 
maka ia akan melihatku 
di saat sadar, atau beliau 
mengatakan, "sekan ia 
melihatku dalam alam 
nyata. Dan setan tidak 
akan dapat 
menyerupaiku." 


4370 


- J^- o° H ' - ^ 1 'j ^ 1 '''' ^ 
Vs» j (jl ' aK 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] dan 
[Sulaiman bin Dawud] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membuat gambar 
(bernyawa), maka 
karenanya Allah akan 
menyiksanya pada hari 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







kiamat hingga ia mampu 
meniupkan ruh ke dalam 
gambar tersebut, padahal 
ia tidak akan mampu. 
Barangsiapa berpura- 
pura bermimpi, maka 
akan dibebankan 
kepadanya untuk 
mengikat biji gandum. 
Dan barangsiapa 
mencuri dengar 
pembicaraan suatau 
kaum yang mereka tidak 
suka jika didengar, maka 
pada hari kiamat 
telinganya akan disiram 
dengan timah panas." 


4371 


Ijj la (JjaJajjjj (jj ^jjijji iL la 

j|j lili 4Jj]]I <ly! j <Jl! ^!Lj 
4ji3_)]I (jl Cliljl! t— lila (jjl ■ ■ Uaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Tsabit] dari [Anas bin 
malik] bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Semalam aku bermimpi 
seakan kami sedang 
berada di rumah milik 
Uqbah bin Rafi', lalu 
kami diberi hidangan 
kurma segar dari suku 
Ibnu Thab. Aku lalu 
takwilkan mimpi itu, 
bahwa kita akan 
mendapatkan kemuliaan 
di dunia dan balasan 
(yang baik) di akhirat. 
Dan agama kita akan 
berjaya." 


4372 


jjA j IjjAa. (_>ujjJ (jJ A^aJ Ijlla 

UT^ L^' ^ l r& ul 
J jjjj (JUffl! AjjI (jc- (C j ^aJl 

<US ^jlc. ^>..^U ^£ik) i_s£Ijj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair] 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





jC (jUiul (jC £J^J (jC e5l*JI 


dari [Suhail] dari [Ibnu 
Abu Sa'id Al Khudri] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika salah seorang dari 
kalian menguap 
hendaklah ia pegang 
mulutnya, sebab setan 
bisa masuk." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnul Ala] dari 
[Waki'] dari [Sufyan] 
dari [Suhail] seperti 
dalam hadits tersebut. 
Beliau bersabda: "Dalam 
shalat, hendaklah ia 
menahannya sebisa 
mungkin." 


4373 


jj Llj^a ^j-lc (jj (juta 11 ujJLa 
(jc (jc (_gj/q«ll (jc 

M\\ (3 (JLslll ojjja ^\ 

' ■ La-J i!)! (j) alLij <Lllc illl (_5-lj-a 
lili t-Jjljjll OJ^JJ (juliaill 

(j-o LiJla sU sU 3ij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzfb] 
dari [Sa'id Al Maqburi] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
menyukai (orang yang) 
bersin dan benci dengan 
(orang yang) menguap. 
Maka jika salah seorang 
dari kalian menguap 
hendaklah menahannya 
sebisa mungkin dan 
jangan bersuara 'hah 
hah'. Sebab setan akan 
tertawa karenanya." 



http://rumariku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



4374 


(jjl (jc J Olla J, Ijlla 
qJLLa ^1 (jC. (jC. 5^4° 
<&l JjJ-aj (jlSSli SjJjA ^jjl (jC- 

(jjjac. 1 jl ilLij AjIc iiil ^U-o 

4j3 ^^jlc jl o jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Ibnu Ajian] dari 
[Sumay] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jika 
bersin meletakkan 
tangan atau kainnya di 
mulut, lalu beliau 
menahan, atau beliau 
meredam suaranya 
dengannya -Yahya 
masih merasa ragu-." 


4375 


(j^ ifl i u (jj J jl j (jj .a llj la 

l'l'il-v S/U Sji^il (jl (JnUnij 

(jC j-ojti li^)iil (Jjl j^>!l AjC 

e w e * B $ 

(jc t iuuaII (jjl (jc c5jA j)ll 
<)ill cJjliJ (Jllll! OJJJA ^jjl 

' ■ L^J (Jua-*. jiLc J 4jio iill u 

o g ^ - • - a' ^ ' a , 

o jlikll ^UjIj tj^ijjiW ojljCj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin dawud 
bin Sufyan] dan 
[Khusyaisy bin Ashram] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Ibnul 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Lima hal 
yang wajib dilakukan 
oleh seorang muslim 
kepada saudaranya; 
menjawab salam, 
menjawab bersin, 
memenuhi undangan, 
menjenguk saat sakit dan 
ikut mengiringi 
jenazah." 


4376 


LjLla Aliklu ^jjl (jj (jLoJC Ujji. 


Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



(jJ (S$A (jt jjKii'a (jt JJJ?. 
IjjC (jj j»!^ ^ N S *■ <1 » "J 

Jlaa ajali (j« J=»-j J"^»^ 

(2lli3 iij Jll ^ i212>l ^ j 
iiAyj3 Jll (213 cJa 11« 

jjjj 'V j JJ^J <_5-<il J^ii jLl (2& 

J jij JIj L«S "(213 cJa lili Jll 

Ujj UI iliij 4jlt <llll ts Jj-a «Uli 
iiil ^'^* J j^J -^ £ - (j^-j 
(j« J^^J ^jjijac j| almj *Liit 
Jlil ^SjSc. JUl gjlll 

jiiLlj 4j3t A)jl (_5-lj-a (Jj^J 

lil Jll p (21il ^jic- j i23j3c.j 

Jll iil ^aa^la alLlkl j JaC. 
(ji 'U JsjIj i"l ^ «II jj «a» J ^£jl3 
^^jatJ ijjlj Ai)l (ill^jJ oAit 
aJ «2 IaSA^I^Ij Lil Atll a j J 

,_J»-1 (ja i "j LlUa jj_aji«ll (jj 



^Ujj ^J-^J (jt ( ' a I Bjj (jjl 

v__aL^ij (jj J^lA jt j jx-a_La jt 

(jt (JlljAkll Ia^j "'V I Alit 

allaj 4j3t iill (^glla |^."^ 



kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari [Hilal 
bin Yasaf] ia berkata; 
Kami bersama [Salim 
bin Ubaid], lalu ada 
seorang laki-laki bersin 
dan mengucapkan, 
"Assalamu Alaikum 
(semoga keselamatan 
atas kamu)." Salim 
menjawab, "(semoga) 
untukmu dan untuk 
ibumu juga." Setelah itu 
Salim berkata lagi, 
"Semoga engkau akan 
mendapatkan apa yang 
aku ucapkan untukmu." 
Laki-laki itu ganti 
berkata, "Aku sangat 
berharap jika kamu tidak 
menyebutkan kebaikan 
atau pun keburukkan 
untuk ibuku." Salim 
berkata, "Aku hanya 
mengatakan sesuatu 
yang pernah dikatakan 
oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Ketika kami 
sedang bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu ada 
seorang laki-laki yang 
bersin. Laki-laki itu 
kemudian mengucapkan, 
"Assalamu Alaikum 
(semoga keselamatan 
atas kamu)." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "(semoga) 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







untukmu dan untuk 
ibumu juga." Kemudian 
beliau bersabda: "Jika 
salah seorang dari kalian 
bersin hendaklah 
memuji Allah 
(mengucapkan Al 
hamdulillah') -Lalu 
menyebutkan beberapa 
kata lafadz pujian-. Lalu 
hendaklah orang yang 
ada di sisinya 
mengucapkan 
'YARHAMUKAALLA 
H (semoga Allah 
merahmatimu). Dan 
hendaklah ia ganti 
mengucapkan kepada 
mereka 

YAGHFIRULLAHU 
LANA WA LAKUM 
(semoga Allah 
mengampuni kami dan 
kalian)." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Tamim Ibnul 
Muntashir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq] -yaitu Ibnu 
Yusuf- dari [Abu Bisyr 
Warqa] dari [Manshur] 
dari [Hilal bin Yasaf] 
dari [Khalid bin Arfaiahl 
dari [Salim bin Ubaid Al 
Asyja'i] dengan hadits 
yang sama, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


4377 


Ijj la (Ju.,A,k,iil ^jj ^jjijA Ijj la 

( _ s ic. tUiila f^ - ^' j aiaS 
jl a_ja.l (Jillj (J-a. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abdullah bin Abu 
Salamah] dari [Abdullah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







bin Dinar] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
bersin hendaklah 
mengucapkan AL 
HAMDULILLAH ALA 
KULLI HAL (Segala 
puji bagi Allah dalam 
setiap keadaan). Dan 
hendaklah saudaranya 
atau temannya 
mengucapkan 
YAHAMUKAALLAHU 
(semoga Allah 
merahmatimu), lalu ia 
ganti mengucapkan 
YAHDIKUMULLAHU 
WA YUSHLIHU 
BALAKUM (semoga 
Allah memberi petunjuk 
kepada kalian dan 
memperbaiki 
keadaanmu)." 


4378 


jjl 0 ; ■l'Una 

.iUai. (jj ^ ^ njr- Qj la ala j 
Sjmjjj ^^jI (jj i " jc j^LLc 

jj ^Uj^-G (jC ^Ij» 1 ^Jjl flljj Jjlj 

(jc j*^ a c jj l<aa ^ jc (_^u-i9 
(^jilll jc ojJ^* t^' L/" 'U* 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Ibnu Ajian] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Sa'id bin Abu Sa'id] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata, "Jawablah 
bersin saudaramu hingga 
tiga kali, jika lebih dari 
itu berarti ia sakit pilek." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
hammad Al Mishri] 
berkata, telah 



http://rumariku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







mengabarkan kepada 
kami [Al laits] dari [Ibnu 
Ajian] dari [Sa'id bin 
Abu Sa'id] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Aku tidak mengetahui 
kecuali bahwa ia telah 
memarfu'kan hadits itu 
kepda Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
makna yang sama." Abu 
Dawud berkata, " [Abu 
Nu'aim] 

meriwayatkannya dari 
[Musa bin Qais], dari 
[Muhammad bin Ajian], 
dari [Sa'id], dari [Abu 
Hurairah], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


4379 


4Ja! (jC <Lklla ^1 (jj Sjc. (jj 

''s'a' ' i o . $ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdus salam bin 
Harb] dari [Yazid bin 
Abdurrahman] dari 
[Yahya bin Ishaq bin 
Abdullah bin Abu 
Thalhah] dari ibunya 
[Humaidah] -atau 
Ubaidah binti Ubaid bin 
Rifa'ah Az Zuraqqi- dari 
[Bapaknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Janganlah 
kamu jawab bersin 
hingga tiga kali, tetapi 
jika kamu ingin 
menjawab maka 
jawablah, dan jika tidak 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







maka cukupkanlah." 


4380 


U JJ^I ( ^ul ya (jj jLlA 1 Jj) Uliik 
(JJ J%- (jC. j ^jl (jjl 
^jj A ialui (jj (JjAjI (jC jLaC. 
(jJaC iU>-J uV^' (j^ - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Musa] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Abu Zaidah] 
dari [Ikrimah bin 
Ammar] dari [Iyas bin 
Salamah Ibnul Akwa'] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Seorang laki- 
laki bersin di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
mendoakannya: 
"YARHAMUKAALLA 
HU (semoga Allah 
merahmatimu)." 
Kemudian orang itu 
bersin lagi, beliau pun 
bersabda: "Laki-laki itu 
sedang kena pilek." 


4381 


UjJLa <liklu ^1 (jj jl «V. Hj^a 
(jj ^jSa (jc jl j i u lljAa £J^j 
Ajj! (jC oijJ ^1 (jC ^aljJI 
/Liill Aic (jjilalij J Jfljll ClljlSjlJ 
(jl £l-^J (^"J ^J^- ^ es - ^"" 3 

(Jjii (jlSa iiil ~^* > ^ jj l^J cJj^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Hakim bin Ad 
Dailam] dari [Abu 
Burdah] dari [Bapaknya] 
ia berkata, "Orang-orang 
Yahudi sering-sering 
bersih di hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
harapan beliau akan 
mengucapkan doa: 
"YARHAMUKAALLA 
HU (semoga Allah 
merahmatimu)." Tetapi 
justru Nabi 
mengucapkan: 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



iiLij AjIc Atll (_5-lj-a ^ jlll lic. 
Jll j=>S\ liljJj LaAA=J t "u ini 

^ Ia* (jl^ iiil laa. Iaa j) Jlaa 



"YAHDIKUMULLAHU 
WA YUSHLIHU 
BAALAKUM (semoga 
Allah memberimu 
petunjuk dan 
memperbaiki keadaan 
dirimu)." 



4382 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair] . 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Katsir] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] secara 
makna, keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman At 
Taimi] dari [Anas] ia 
berkata, 'Ada dua orang 
yang bersin di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
menjawab bersin salah 
seorang dari mereka dan 
membiarkan yang lain." 
Anas berkata, "Beliau 
lalu ditanya, "Wahai 
Rasulullah, ada dua 
orang yang bersin, tapi 
mengapa engkau hanya 
menjawab untuk satu 
orang dan membiarkan 
yang lainnya?" beliau 
menjawab: "Orang ini 
memuji Allah 
(mengucapkan Al 
Hamdulillah) sementara 
yang satunya tidak 
memuji Allah." 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



jU«J> IjjSk j jail < l^^a 

1 ^jc. ^jjft^^ll ."UC. ^jj A jaluj 

4lLa]| t-jlauLal (j-o ^1 (jlSJll 
"Cile. 2jI ^ji-a l] jiaj Jlaa 

U (Jlal 1 VaTU*,U 1 » .r. iii) (J _waj 
4 uli uaa J dls-Lia 1 Liaj lal <Jcjlc 

dlplaj LiiLoil A l n'ilc. lj (JlJ 

^ij 1*1*1 'i jjj (Jia Uj^jia jjj, 1 ^1 

Jli _la_Lii]| HaYU'il Ijj ,**, jjj 

'•s ii'i^l ^ ^7- la ■ *— ^ UI 1 

ojiA (j) jUa a1L.ji LS ^[^>!i 

4j]c. iil ^jii-a ^ll (3 jlaj lili 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari [Yahya 
bin Abu Katsir] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Ya'isy bin Thakhfah bin 
Qais Al Ghifari] ia 
berkata, "Bapakku 
termasuk ahli suffah." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Ikutlah 
bersamaku ke rumah 
Aisyah radliallahu 
'anha." Kami lalu ikut 
pergi bersamanya. 
Beliau bersabda: "Wahai 
Aisyah, berilah kami 
makanan." Aisyah 
kemudian membawa 
Hasyisyah (sejenis 
makanan yang terbuat 
dari biji gandum yang 
dilembutkan lalu 
ditaburi daging atau 
kurma), lalu kami pun 
memakannya." Beliau 
kemudian bersabda lagi: 
"Wahai Aisyah, berilah 
kami makanan." Aisyah 
kemudian membawa 
Haisah (sejenis makanan 
yang terbuat dari kurma, 
terigu dan minyak 
samin) yang berbentuk 
seperti burung, lalu kami 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



pun memakannya." 
Beliau kemudian 
bersabda: "Wahai 
'Aisyah, berilah kami 
minum." 'Aisyah 
kemudian membawa 
bejana yang berisi susu, 
lalu kami pun 
meminumnya." Beliau 
kemudian bersabda lagi: 
"Wahai Aisyah, berilah 
kami minum." Aisyah 
kemudian membawa 
bejana kecil, lalu kami 
pun meminumnya." 
Beliau kemudian 
bersabda: "Jika kalian 
mau silahkan menginap 
(di sini), dan jika mau 
silahkan tidur di dalam 
masjid." Perawai 
berkata, "Ketika aku 
tidur dalam masjid 
dengan telungkup, tiba- 
tiba di waktu sahur 
seseorang 

membangunkan aku 
dengan kakinya. Laki- 
laki itu berkata, "Ini 
adalah cara tidur yang 
dibenci oleh Allah." Aku 
lalu melihatnya, dan 
ternyata laki-laki itu 
adalah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 



4384 



^Jt (jc *-;-lljJ (jJ (ji^^)ll 

j'* la ( _ s Jc Clllj (j-o 4j1c auI 

A \ /\ i * j i Vqq ^ ^ j bJj t " u ) 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Salim] -yaitu Ibnu 
Nuh- dari [Umar bin 
Jabir Al Hanafi] dari 
[Wa'lah bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



'Abdurrahman bin 
Watstsan] dari 
[Abdurrahman bin Ali] - 
yaitu Ibnu Syaiban- dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
tidur di atas rumah yang 
tidak dipasang 
penghalang, maka tidak 
ada lagi tanggungan 
untukku." 



4385 



Ijj la cJaaJajoij ^ ^jjijji iL la 

A JiJa ^jl (jC. t ■ 1 "'j^ ^ 
ur^ 3 if^l O*^?; i)i CP 

(j^i jLijja I jaUs jfij ( _ s it '"'J .'J 

Luiai Ajjla jjI Lyic. iil ^jLulI 
aHnj <jlc ijl t^i-a ^ .' "I (jC 

(jl ■"''•'; f ia! (jila JLa CliIj JLa 
dijja Laa (j;ia. l^J j5l 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ashim bin 
Bahdalah] dari [Syahr 
bin Hausyab] dari [Abu 
Zhabyah] dari [Mu'adz 
bin Jabal] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidaklah 
seorang mukmin tidur 
dalam keadaan telah 
berdzikir dan suci, lalu 
bangun disebagian 
malam dan meminta 
kepada Allah kebaikan 
di dunia dan di akhirat 
kecuali Allah akan 
memberinya." [Tsabit Al 
Bunani] berkata, " [Abu 
Zhabyah] datang kepada 
kami, lalu ia 
menceritakan hadits ini 
kepada kami, dari 
[Mu'adz bin Jabal], dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." Tsabit 
berkata, "Fulan berkata, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







"Aku telah berusaha 
untuk mengatakannya 
saat bangun tidur, tetapi 
aku tidak mampu." 


4386 


ijjJLa Ajaij ^\ (jj jLaSc 1 a 

(jj A a\ > n (jc. (jl 13 1 " (jc 

jjLujUc- (jjl (jc- s-ijjS (jc- (Jj^£ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Salamah 
bin Kuhail] dari [Kuraib] 
dari [Ibnu Abbas] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bangun di 
waktu malam, kemudian 
beliau menyelesaikan 
hajatnya, lalu membasuh 
wajah dan tangannya 
dan tidur kembali." Abu 
Dawud berkata, "Yang 
dimaksud dengan 
menyelesaikan hajatnya 
adalah kencing." 


4387 


-JLk (jc jULi. UjJLa. JAuia 1 ""'^ 

(j'— «j (jc ^1 (jc pi iLii 

u^'^* (j^^ (J^ 

•w.„;,\l jl^j « jK„',V/l 
<Luilj Aic 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad] 
dari [Khalid Al 
Hadzdza] dari [Abu 
Qilabah] dari [sebagian 
keluarga Ummu 
Salamah] ia berkata, 
"Kasur Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam itu 
seukuran tempat 
manusia ketika 
diletakkan dalam kubur. 
Sementara masjid beliau 
terletak dekat dengan 
kepala beliau." 


4388 


Ijj la (Ju.,A,k,iil (jj ^jjijji iL la 
(jj \i» « jc ^j-alc LiiAi. (jljl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





(jLalLuj 4j1c auI C5 -l*-a ^ ; "1 
1^ SSI (JjSj sia. tllaj 


Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Aban] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ashim] 
dari [Ma'bad bin Khalid] 
dari [Sawa] dari 
[Hafshah] isteri nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jika 
ingin tidur, beliau 
meletakkan tangan 
kananya di bawah pipi. 
Kemudian beliau 
membaca doa: 'Ya 
Allah, lindungilah aku 
dari siksa-Mu pada hari 
Engkau bangkitkan 
semua makhluk. ' 
Sebanyak tiga kali." 


4389 


(Jll _[^aaiAll IjjJli. J, 'Kita IjjSi. 

jji f.ljil! Vil-s. (JU'Alnr. jji 
( _ s iLa Jll jlji 'j J (JllJll S-ljlc- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Mu'tamir] ia berkata; 
Aku mendengar 
[Manshur] menceritakan 
dari [Sa'd bin Ubaidah] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Al bara bin Azib] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku: "Jika engkau 
ingin tidur, maka 
berwudhulah seperti 
wudhumu untuk shalat. 
Lalu tidurlah pada sisi 
sebelah kanan, dan 
bacalah: "Ya Allah, Ya 
Tuhanku, aku serahkan 


j'.'VI A* lc-. i^U.°',-.l 

V liiy j kik kik j j j$i> 

«2$ V) ^ t5 ii« V j lili' 

CIlo CIlo (jll (Jll Cliuijl (_ji]l 
Lo (jgJi=J j S^Jaflll <jc 

jA jSjjluI dilas JIjjII (Jll (J j^j 

(Jll i' i\T„ jl (_gjj) (21] jjlujjj ' " 

vv.,i lu*i*\:.,j| ,if,,Vj v 

4 ajla (jj _jla3 (jc la-j LjjJLa 
(Jll oAjjc- (jj H ui C°»„oj.ji (Jll 

(Jll (Jll l—ljlC- (jj «.Ijjll t"l»«LII 

<jlc iil (^glLa «Uli (J j^J J 
dljlj i^] in|^3 CllJjl IjJ alLij 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




diriku kepada-Mu dan 
aku titipkan perkaraku 
kepada-Mu, dan aku 
serahkan ragaku kepada- 
Mu dengan penuh rasa 
takut (ditolak) dan rasa 
harap (diterima). Tidak 
ada tempat untuk 
berlindung dan 



menyelamatkan diri 
dari-Mu kecuali kepada- 
Mu. Aku beriman 
kepada kitab-Mu yang 
Engkau turunkan kepada 
Nabi-Mu yang Engkau 
utus)." Beliau lalu 
bersabda: "Jika kamu 
meninggal, maka kamu 
meninggal dalam 
keadaan suci di atas 
fitrah, dan jadikanlah itu 
akhir dari yang kamu 
ucapkan." Al Bara 
berkata, "Aku berkata, 
"Aku lalu minta agar doa 
itu disebutkan 
semuanya." Aku berkata, 
"dan dengan Rasul-mu 
yang telah Engkau utus." 
Beliau bersabda: "Tidak, 
(tapi ucapkanlah) 'Dan 
dengan Nabi-Mu yang 
telah Engaku utus'." 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Fithr bin Khalifah] 
ia berkata; Aku 
mendengar [Sa'd bin 
Ubaidah] ia berkata; 
Aku mendengar [Al 
Bara bin Azib] ia 
berkata, "Rasulullah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku: "Jika kamu 
beranjak ke kasurmu 
dalam keadaan suci, 
maka jadikanlah tangan 
kananmu sebagai 
bantal." Kemudian ia 
menyebutkan 
sebagaimana hadits 
tersebut. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdul Malik Al 
Ghazzal] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yusuf] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dan [Manshur] 
dari [Sa'd bin Ubaidah] 
dari [Al Bara] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan hadits 
yang sama." Sufyan 
berkata, "Salah seorang 
dari keduanya -antara Al 
A'masy dan Manshur- 
menyebutkan, "Jika 
kamu mendatangi 
kasurmu dalam keadaan 
suci. . . " sementara yang 
lain menyebutkan, 
"berwudhulah seperti 
wudhumu untuk shalat 
. . .lalu hadits tersebut 
disebutkan dengan 
sempurna." 


4390 


^TS - i. ^ a ' ~ T 'P 4 

^iiLij iiil pi-=> tjlSJla 

Uli ZLLL Jll !j! 

/w JIS 1aSV;!„I IMji-ij'/,lj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





ajJ)3 UjUI \3uL\ (s'A\ 


[Sufyan] dari [Abdul 
Malik bin Umair] dari 
[Rib'i] dari [Hudzaifah] 
ia berkata, "Jika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ingin tidur, 
beliau membaca: 
"ALLAHUMMA 
BISMIKA AHYAA WA 
AMUUT (Ya Allah, 
dengan nama-Mu aku 
hidup dan mati)." Dan 
jika bangun beliau 
membaca: "Al 
HAMDULILLAHILAD 
ZII AHYAA NAA 
BA'DAMAA 
AMAATANAA WA 
ILAIHIN NUSYUUR 
(Segala puji bagi Allah 
yang telah 
menghidupkan kami 
setelah kami mati, dan 
kepadan-Nya kami akan 
kembali)." 


4391 


a '. - >. > > ° > , ° \ - 
jjA j LuAa. (_>"JjJ (JJ Aa^I i 11 la 

cJjiuj (J^S ""jij^ <jS^' U*" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Umar] dari [Sa'id bin 
Abu Sa'id Al Maqburi] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika salah seorang dari 
kalian ingin beranjak ke 
kasurnya hendaklah ia 
mengibas-ngibas 
kasurnya dengan bagian 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







dalam sarungnya, sebab 
ia tidak mengetahui apa 
yang telah terjadi pada 
kasur tersebut 
sepeninggalnya. 
Kemudian hendaklah ia 
berbaring pada sisi 
sebelah kanan dan 
membaca: BISMIKA 
RABBII WADLA'TU 
JANBII WA BIKA 
ARFAUHU DSf 
AMS AKTA NAFSU 
FARHAMHAA WA IN 
ARSALTAHAA 
FAHFAZHHAA 
BIMAA TAHFAZHU 
BIHI TBAADAKASH 
SHAALIHIIN (Dengan 
nama-Mu ya Allah, aku 
letakkan tubuhku (tidur) 
dan dengan nama-Mu 
pula aku 

mengangkatnya. Jika 
Engkau genggam jiwaku 
maka sayangilah ia, dan 
jika Engkau lepaskan 
maka jagalah ia 
sebagaimana Engkau 
menjaga hamba-hamba- 
Mu yang shalih)." 


4392 


UJ la (jJxJajbaj ^jj ^uijla Ha la 
(jc (J j'g l ji jjc. oj^aJ .JLa. jjc 

(jlS <jl alLlJ Ajlc iil Jj-a 

i_±aJI (jJli «■^i (3 s-Gj 

jji (j-o i2L jjc-l jljallj 

Cliilj i^ui i'A\'A (jjAla 
jAlJaJI Cliiij i^-A lil-iaj 
(jJaUlI djl j lilijS £>ajSi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Wahab bin 
Bariyyah] dari [Khalid] 
seperti itu, dari [Suhail] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] dari nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwasanya 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




jika beliau ingin 
beranjak ke atas 
kasurnya, beliau 



membaca: 

"ALLAHUMMA 

RABBAS 

SAMAWAATI WA 
RABBAL ARDLI WA 
RABBA KULLA SYAI 
INFAALIQAL HABBI 
WANNAWA 
MUNAZZILATTTAUR 
AATIWALINJIILI 
WAL QUR V AANI 
A'UUDZU BIKA MIN 
SYARRI KULLI DZH 
SYARRIN ANTA 
AAKHIDZUN 
BINAASHIYATI HI 
ANTAL AWWALU 
FALAISA QABLAKA 
SYATUNWA ANTAL 
AKHIRU FALAISA 
BA'DAKA SYAFUN 
WA ANTA AZH 
AZHAAHIRU 
FALAISA FAUQAKA 
SYAFUN WA ANTAL 
BAATHILU FALAISA 
DUUNAKA SYAFUN 
(Ya Allah, Tuhan langit 
dan bumi, Tuhan segala 
sesuatu, yang membela 
biji dan atom, yang 
menurunkan taurat, Injil 
dan Al-Qur'an. Aku 
berlindung kepada-Mu 
dari kejahatan segala 
sesuatu yang memiliki 
kajahatan, Engkau-lah 
yang mengendalikannya. 
Engkau yang Maha 
Awal, tidak ada sesuatu 
sebelum-Mu. Engkau 
Maha Akhir, tidak ada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







sesuatu setelah-Mu. 
Engkau Maha Zhahir, 
tidak ada sesuatu 
melebihi-Mu. Engkau 
Maha Bathin, tidak ada 
sesuatu di bawah-Mu)." 
Wahb menambahkan 
dalam haditsnya: 
"IQDLI ANNIDDAINA 
WA AGHBINII MINAL 
FAQRI (tunaikanlah 
hutangku, dan 
jauhkanlah aku dari 
kafakiran)." 


4393 


r ~. \io ju (jjAjill UliAk 

CM j J Lii \ t_sl j^a. (jjl 
j dj jUJI (jc. £jaIJ ^1 (jc. 

alLlj Ajic AUl (J _&JJJ 

^ \\\ L>.i .v«i (Jj» ' (jt^ ^ <l 

i i. ! ;,< - ; iTi) *^\\| aTi, J i< vij 

kJ| SsJi |j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Abdul Azhim Al 
Anbari] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Ahwash] -yaitu 
Ibnu Jawwab- berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ammar 
bin Zuraiq] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Harits] 
dan [Abu Maisarah] dari 
[Ali] -semoga Allah 
merahmatinya- dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, ketika 
akan tidur beliau 
membaca: 

"ALLAHUMMA INNI 
A'UUDZU 

BIWAJHIKAL KARIM 
WA 

KALIMAATIKATTAA 
MMAH MIN SYARRI 
MAA ANTA 
AAKHIDZUN 
BINAASHIYATIHI 
ALLAHUMMA ANTA 
TAKSYIFUL 
MAGHRAM WAL 
MA'TSAM 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







ALLAHUMMA LAA 
YUHZAMU JUNDUKA 
WALAA HUKHLAFU 
WA'DUKA WALAA 
YANFA'U DZAL 
JADDI MINKAL 
JADDU 

SUBHAANAKA WA 
BIHAMDIKA". 


4394 


Uljlj IjliSj IjlaLij LlaaJai («ill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Tsabit] 
dari [Anas] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jika 
ingin berbaring di atas 
kasurnya beliau 
membaca: 

'ALHAMDULILLAHIL 
LADZI ATHAMANAA 
WA SAQAANAA WA 
KAFAANAA WA 
AAWAANAA FAKAM 
MIMMAN LAA 
KAAFIA LAHU WA 
LAA MITWIYA 
(Segala puji bagi Allah 
yang telah memberi 
kami makan dan minum, 
yang mencukupkan dan 
melindungi kami, berapa 
banyak orang yang tidak 
mempunyai pemberi 
kecukupan dan 
perlindungan)." 


4395 


(jc- jjJ o^- * cs^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Musafir At Tinnisi] 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





— ~ — ~ f — ~ — ~ — ~ ; — j — ~ 

Aill - l n ) £JIS (Jlllll jj^i 

csf^ J j^ 1 fPI „ 

J lila J ^1 laj l n ^ l j 

^jLaj^l jjaJ jji Jla (jc- 


berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Hassan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Hamzah] dari [Tsaur] 
dari [Khalid bin ma'dan] 
dari [Abui Azhar Al 
Anmari] berkata, "Jika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ingin 
tidur di waktu malam 
beliau membaca: 
"BISMILLAHI 
WADLATU JANBII 
ALLAHUMMAGHFIR 
LI DZANBII WA 
AKHSF 

SYAITHAANII WA 
FUKKA RIHAANII 
WAJALNII 
FINNADIYIL A'LA 
(dengan nama Allah aku 
meletakkan ragaku. Ya 
Allah ya Tuhanku, 
ampunilah dosaku, 
usirlah setanku, lepaskan 
belengguku dan 
kumpukanlah aku 
bersama para malaikat 
yang mulia." Abu 
Dawud berkata, "Hadits 
ini diriwayatkan oleh 
[Abu Hammam Al 
Ahwazi] dari [Tsaur], 
demikian menurut [Abu 
Zuhair Al Anmari]." 


4396 


jilujj AjIc ^ll-a j^l^jill tjV^ 

I^jS 3a Ijsl Ja^jl Jli 


Telah menceritakan 
kepada kami [An 
Nufaili] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Ishaq] dari [farwah bin 
Naufal] dari [Bapaknya] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada Naufal: 
"Bacalah 'QUL YAA 
AYYUHAL 
KAAFIRUUN 
(Katakanlah; Wahai 
orang-orang kafir), dan 
tidurlah setelah 
membacanya hingga 
selesai, sebab itu adalah 
pembebas dari perbuatan 
syirik." 


4397 


4 11 a (jjl (jl j'i» j (JIoiaII I ««^ 
(jc <■ _ i\ g ui (jjl (jc (Jjsc (jc 

auI ^ i <aj <Jujlc (jc SjjC. 
<jlc iil Ls i-a (^AJjl (JH » ""- 
<3i <il J3 J) (Jj\ ll) (jli ploj 
1 jiij 1 ajfcji ■ - 13 j 4 jaS ^«7» Ail 
j jcl (33j Aki iill jA 35 1 ttftjj 

(jAill s-s^ ^ j 1 "' <-^j t3^' '-t 1 ^ 

(j^ o 1 laJ 1 J La 1 3 ^uia) 
4-uilj ( _ s ic Lagj Iaij o,1 l 117» 
(Jx3j s iLia (j-a (Jj9l La j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] dan [Yazid bin 
Khalid bin Mauhab Al 
Hamdani] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mufadhdal 
Ya'niyani bin Fadhalah] 
dari [Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Urwah] 
dari [Aisyah radliallahu 
'anha] berkata, "Jika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ingin beranjak 
ke kasur pada tiap 
malamnya, beliau 
menyatukan kedua 
telapak tangan, lalu 
meniupnya dengan 
membacakan surat 
QULHUWAALLAHU 
AHAD, QUL A'UUDZU 
BIRABBIL FALAQ dan 
QUL A'UUDZU 
BIRABBINNAAS. 
Setelah itu beliau 
mengusapkan kedua 
telapak tangannya ke 
seluruh tubuh yang bisa 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







dijangkaunya. Dan 
beliau memulai dari 
kepala, wajah dan 
bagian depan tubuhnya." 
Beliau melakukan hal itu 
tiga kali." 


4398 


Jjjl^iJI (J' «aall (^jj (JJajji 1 * la 

CH -JL^ (jc (j'- ^-£i l '' ^ 

Lf- (^Jl LH' Lja 5'^" 
jlll (J^wjj (jlAj^jLLj (jj (^^alj^)^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muammal 
Ibnul Fadhl Al Harrani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah] dari 
[Bahirah] dari [Khalid 
bin Ma'dan] dari [Ibnu 
Abu Bilal] dari [Irbadh 
bin Sariyah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam biasa 
membaca Al musabbihat 
(semua surat yang 
dimulai dengan lafadz 
sabbaha) sebelum tidur. 
Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya pada 
surat-surat itu ada ayat 
yang lebih utama dari 
seribu ayat." 


4399 


^ 'f*. 1 V* 'w j \ , ^jj \r*. 1 i ' w 

1 '*Ni ,1 ivN-i JIS li. ^.11 

t_ij l^ill JLk (J£ 

julI ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdu Ash 
Shammad] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Bapakku] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain] dari [Ibnu 
Buraidah] dari [Ibnu 
Umar] Bahwasanya ia 
menceritakan 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jika 
ingin berbaring 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



membaca: 

"ALHAMDULILLAHIL 
ADZI KAFAANII WA 
AAWAANII WA 
ATH AMANII WA 
SAQAANII 

WALLADZII MANNA 
ALAYYA FA 
AFDLALA 
WALLADZII 
A'THAANII FA 
AJZALA Al 
AHAMDULILLAHI 
ALAA KULLI 
HAALIN 
ALLAHUMMA 
RABBA KULLI 
SYATIN WA 
MALIKAHU WA 
ILAHA KULLI 
SYATIN AUUDZU 
BIKA MINANNAR 
(Segala puji bagi Allah 
yang telah mencukupi 
dan melindungiku, 
memberi makan dan 
minum kepadaku, 
melimpahkan karunia 
dan melebihkannya, dan 
Tuhan yang memberi 
dan memperbanyaknya. 
Segala puji bagi Allah 
dalam setiap keadaan. 
Ya Allah, Tuhan yang 
memelihara segala 
sesuatu dan yang 
memilikinya, Tuhan 
segala sesuatu, aku 
berlindung kepada-Mu 
dari siksa neraka)." 



4400 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hamid bin 
Yahya] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahsim] dari 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





jSjj aJ I3ai-a i*3 (jij <-oUall 

«ule. VI <ua 3=>-j jc. iiil 


[Ibnu Ajian] dari [Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
berbaring dan tidak 
berdzikir kepada Allah, 
maka pada hari kiamat 
baginya tidak ada 
sesuatu kecuali kerugian. 
Dan barangsiapa duduk 
dan tidak berdzikir 
kepada Allah, maka 
pada hari kiamat baginya 
tidak ada sesuatu kecuali 
kerugian. 


4401 


Jli <Jla liSjll /LiuU^II 

^1 (jj SJUa. t^j'^ jl5 fr^jlA 
Ajic- 2ll ^jii-a «Uli l) jjuij tJlaJll 

liiii lihii a! 'A v 

iiil j iiil VI <!) Vj llaJlj <Ull 
P Jib VI oj5 Vj Jja. Vj 'jK\ 
J J jati Lcj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid] ia 
berkata; [Al Auza'i] 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Umair bin Hani] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Junadah bin Abu 
Umayyah] dari [Ubadah 
bin Ash Shamit] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa terbangun 
di malam hari dan ketika 
bangun ia membaca: 
"LAA ILAAHA 
ILLAAHU WAHDAHU 
LAA SYARIIKALAH 
LAHUL MULKU 
WALAHUL HAMDU 
WAHUWA ALAA 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



KULLI SYAFIN 
QADIIR, 

SUBHAANALLAAHI 
WAL 

HAMDULILLAHI WA 
LAA ILAAHA 
ILLAAHU 

WAALLAHU AKBAR 
WA LAA HAULA WA 
LAA QUWWATA 
ILLA BILLAHI (Tidak 
ada Tuhan selain Allah 
Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagi-Nya, 
milik-Nya semua 
kerajaan dan bagi-Nya 
semua pujian. Dan Dia 
Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. Maha Suci 
Allah, segala puji hanya 
milik Allah, tidak ada 
Ilah (Tuhan yang wajib 
diibadahi) selain Allah, 
Allah Maha Besar, tidak 
ada daya dan kekuatan 
melainkan hanya dengan 
Allah). Kemudian 
berdoa 

RABBIGHFIRLII (Ya 
Allah ampunilah aku) - 
Al Walid menyebutkan- 
Atau beliau mengatakan, 
"Lalu berdoa maka 
doanya akan diterima. 
Jika ia berdiri wudhu 
lalu shalat, maka 
shalatnya akan 
diterima." 



4402 



' »• 3 "" B B' 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hamid bin 
Yahya] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 

Abdurrahman] berkata, 
telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




kepada kami [Sa'id] - 
maksudnya bin Abu 




Ayyub- ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah Ibnul Walid] 



dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] dari [Aisyah 
radliallahu 'anha] 
berkata, "Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bangun di 
waktu malam beliau 
membaca: "LAA 
ILAAHA ILLA ANTA 
SUBHAANAKA 
ALLAHUMMA 
ASTAGHFIRUKA 
LIDZANBII WA 
AS^ALUKA 
RAHMATAKA 
ALLAHUMMA ZIDNII 
'ILMAN WA LAA 
TUZIGH QALBII 
BA'DA IDZ 
HADAITANII WA 
HABLII MIN 
LADUNKA 

RAHMATAN INNAKA 
ANTAL WAHHAAB 
(Tidak ada Tuhan selain 
Engkau, Maha Suci 
Engkau ya Allah, aku 
meminta pengampunan 
kepada-Mu untuk 
dosaku, dan aku 
meminta rahmat-Mu. Ya 
Allah, tambahkanlah 
ilmu kepadaku, jangan 
Engkau condongkan 
hatiku kepada kesesatan 
setelah Engkau beri 
petunjuk. Dan 
karuniakanlah kepadaku 
rahmat dari sisi Engkau. 
Karena sesungguhnya 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



Engkau-lah Maha 
Pemberi (karunia)." 



4403 



1 Vi w j^ljiji IAj^a 



^jc. II jc. ^ i» jail 4 ja u) 
^ ^jili La alLlj AjIc iil ( _ s Jj-a 

Ajlili L? fLiJ ^jjli ^j-^jJI l>? ^*^J 

iil cs i-a ^jjII iL=>- Laii ^lijlc. 

IjIjIs Aj jJa I alui j A-iic- 
Jlaa ^ jSj! UjAJU \ \ Wa Ljikl 
1 "j; jaia «.L^i 1 ^<'J<^ ^Jc 

jlk ^jlc. LaSLijS (Jlll isj^° 
\ \ ■ <aJa t j| LajllLj Ui-a 

laiki j JJjitjj Ij^Ij Lklud 

j^a jjj'iljj 1*jjI I jj^j dyj'^j 

(JJaJj-a UJ ^ " ^ j-a LafD 

(Jjt « l iil Ujjja (_g uni I jal2oA (ji 

Ijk. <Jll (Jls 3_iLaJ jj Jljjll 

Atll / Jj-a <&l (J JJ^ J '"'V 4-alals 

AjjilL daluilj Ia ojj ciijj'l 
Ciiaj Ia j=J ^ djj'l ( _ s ik 
LgjUii Cjjjc-I C5 li. r - ) V. 11 

LjjUii ' " llS 'i jail I CliaSjl j 

jl \aa.Aijdfl JJ-ia t^llj j-a LgjLLal j 

iil (Jla ^ill J| ^21 iLaJ 

l^lljl Cluj'l ^ 1 - ^ aLoa A ii& 

CLua-Laili USIas. a i'"*- dija>j3 
t " )\-^ M fl 1 ^ , n l^j *)')<-. a 1 V.l a\ 

I^jjI j^i p\jai ^lilll ^ 1^ uil j 
Jl (Jl (j^l iifiklk a l£ La JUa 

IjI ' " iSSa (jJJJ-a ' " m ■ a3 Laa ^- 
oaA jl ^1 J jLij U) iiEia.1 jiil^ 
CjjjI ^jik <_;=-=. jJLi tj?^ ^J?- 

AjjalL cialuilj Ia jj ^ 

dljj]| CllaiJaiSj Ia jaJ ^ Clljj'l 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Syu'bah] secara 
makna, dari [Al Hakam] 
dari [Ibnu Abu Laila] 
berkata; [Musaddad] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali] ia berkata, 
"Fatimah mengeluh 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam perihal 
tangannya yang lecet. 
Suatu ketika 
didatangkan tawanan 
kepada beliau, maka 
Fatimah pun datang 
kepada beliau meminta 
(tawanan sebagai 
budak), namun ia tidak 
mendapati beliau. 
Akhirnya permintaan itu 
beliau sampaikan kepada 
Aisyah. Ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang, 
Aisyah menyampaikan 
hal itu kepada beliau. 
Akhirnya beliau dan 
Aisyah datang menemui 
kami yang waktu itu 
telah tidur. Maka kami 
pun bangun, tetapi 
beliau bersabda: 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




"Tetaplah kalian di 
tempat kalian." Beliau 
datang dan duduk di 
antara kami, sehingga 
aku dapat merasakan 
dinginnya kedua telapak 
kaki beliau di dadaku. 
Beliau lalu bersabda: 
"Maukah aku tunjukkan 
kepada kalian sesuatu 
yang lebih berharga dari 
apa yang kalian minta? 
Jika kalian akan tidur 
maka bacalah tasbih 
sebanyak tiga puluh tiga, 



tahmid tiga puluh tiga 
dan takbir tiga puluh 
empat kali. Maka itu 
akan lebih baik bagi 
kalian dari seorang 
budak." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muammal bin 
Hisyam Al Yasykuri] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ibrahim] dari [Al Jurairi] 
dari [Abu Al Ward bin 
Tsumamah] ia berkata; 
[Ali] berkata kepada 
Ibnu Abud, "Maukah 
jika aku sampaikan 
sebuah hadits dariku dan 
dari Fatimah puteri 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam? 
Fatimah adalah anak 
kesayangannya, dan ia 
menjadi isteriku. Dia 
selalu menumbuk 
dengan gilingan hingga 
membekas pada 
tangannya, selalu 
mengambil air minum 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



dengan geriba hingga 
membekas pada 
tengkuknya, selalu 
menyapu rumah hingga 
kotor bajunya, selalu 
masak dengan periuk 
hingga menghitam 
bajunya, hingga hal itu 
menjadikan dia 
kepayahan. Lalu kami 
mendengar bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kedatangan 
budak (tawanan). Maka 
aku berkata kepada 
Fatimah, "Sekiranya 
kamu mau datang 
kepada bapakmu dan 
meminta seorang budak, 
tentu itu akan cukup 
untuk membantumu." 
Lalu ia mendatangi 
beliau, tetapi waktu itu 
banyak orang-orang 
yang baru masuk Islam 
di sisi Nabi hingga 
membuatnya malu, ia 
pun kembali pulang. 
Keesokan harinya beliau 
datang menemui kami, 
sementara kami sedang 
berada di balik selimut. 
Beliau lantas duduk di 
sisi kepada Fatimah, 
tetapi Fatimah 
memasukkan kepalanya 
ke dalam selimut karena 
malu dengan bapaknya 
(Rasulullah). Akhirnya 
beliau bersabda: "Apa 
yang kamu butuhkan 
kemarin saat datang 
kepada keluarga 
Muhammad." Fatimah 
diam. Hal itu beliau 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



ulangi hingga dua kali. 
Maka aku pun berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku 
akan ceritakan 
kepadamu. 

Sesungguhnya Fatimah 
di sisiku selalu 
menumbuk dengan 
gilingan gingga 
membekas pada 
tangannya, selalu 
mengambil air dengan 
geriba hingga membekas 
pada tengkuknya, selalu 
menyapu rumah hingga 
bajunya kotor dengan 
debu dan selalu 
memasak dengan periuk 
hingga bajunya 
menghitam. Lalu sampai 
berita kepada kami 
engkau kedatangan 
budak (tawanan) atau 
pembantu, maka aku 
berkata kepadanya, 
'Mintalah kepada Nabi 
seorang pembantu'. Lalu 
ia menyebutkan makna 
hadits Al Hakam dan 
menyempurnakan. " 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas Al 
Anbari] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
Amru] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad] dari [Yazid 
bin Al Had] dari 
[Muhammad bin Ka'b Al 
Qurazhi] dari [Syabats 
bin Rib'i] dari [Ali 
Alaihissalam] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



wasallam seperti hadits 
tersebut. Di dalamnya ia 
(perawi) menyebutkan, 
"Ali berkata, 'Aku tidak 
pernah meninggalkannya 
sejak aku mendengarnya 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Kecuali pada 
malam perang Shiffin, 
pada akhir malam aku 
mengingatnya hinga aku 
pun membacanya." 



4404 



4_uLi 1 u',** jmC ju (j aaa HiAa 
AjjI (jc ' . uLaill (jj -1 ke (jc 
^jill jc j^ac i\i Jh\ .Ijc (jc 

iiaLkj V (JUla. jl jljLLaa. 
fcaJI <jai VI flLii 

I^joic o^LLa (JS ^j-aj 
ilillj jUJllj <jU lillia jjj^j 

aSIn U,vi»j fY-Kj 4 )'\c iil ^ \ , 

^jjlj (jl3 Jjla La£J (J-«*J j"» J 

"t' , , , s ' s _ * , f 
(jUaJjill ^jiiJ 

,j ^JjSJ jl JjS aAjajS 

(jl (Jj3 <i.L=L ojSiAd Aj!lLa 

lijjLa plU^a (jj I liiSkl^Jjij 

(3j t . io> j (jj auI v**- 

(jc. A ^ i laa II A 3'^ f *- (jj (juluc. 
jl (_^^j ajC-all j i aa jj (J i «aflll 
^jjjl i r-.l i, j) ^fLiJI ^l (jjl 
Lgil La&liLl (jc Ajik JJJ^' 
I j;' " auI i} y^J '' ^ ' Clllll 
Cjjj A-aiala ,-2a,lj ul ■ - uA ^3 
alLij 4j1c 2jI (^llla (^f^l 
«linj Ajic auI ^U^i ^ lili 
* 1 jj| T n j (j^-j l-o ^Jl Ij^oSLliS 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Atha bin As Saib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Abdullah bin Amr] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Ada dua 
perkara, sekiranya 
keduanya itu selalu 
dijaga oleh seorang 
muslim, maka ia akan 
masuk surga. Dua 
perkara itu sangat mudah 
untuk dikerjakan, tetapi 
sedikit yang mau 
melaksanakannya. 
Yaitu; setiap selesai 
shalat mengucapkan 
tasbih sebanyak sepuluh 
kali, tahmid sepuluh 
kali, dan takbir sepuluh 
kali. Hal itu akan sama 
dengan seratus lima 
puluh dengan lisan dan 
seribu lima ratus dalam 
timbangan. Membaca 
takbir sebanyak tiga 
puluh empat jika akan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




tidur, membaca tahmid 
sebanyak tiga puluh tiga 
dan membaca tasbih 



sebanyak tiga puluh tiga, 
maka itu adalah seratus 



dalam hitungan lisan dan 
seribu dalam hitungan 
timbangan." Sungguh, 
aku telah melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menghitungnya dengan 
tangan." Lau para 
sahabat bertanya, 
"Wahai Rasulullah, dua 
hal itu mudah untuk 
dilakukan tetapi kenapa 
sedikit yang 
melakukannya?" beliau 
menjawab: "Setan 
datang kepada salah 
seorang dari kalian saat 
tidur, lalu dia akan 
menidurkan kalian 
sebelum kalian 
membacanya. Setan juga 
datang saat shalat, lalu 
dia akan mengingatkan 
semua keperluannya 
sebelum ia 
membacanya." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Ayyasy bin Uqbah Al 
Hadhrami] dari [Al fadhl 
bin Hasan Adh Dhamri] 
bahwa [Ibnu Ummul 
hakam] atau [Dhaba'ah] 
-keduanya puteri Az 
Zubair- ia menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







kepadanya dari salah 
seorang dari mereka, 
bahwa ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendapatkan tawanan, 
lalu aku dan saudaraku 
Fatimah binti Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, pergi 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Kemudian 
kami mengadukan 
semua permasalahan 
kami dan minta agar 
beliau memerintahkan 
(petusnya) memberikan 
budak kepada kami. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian bersabda: 
"Kalian telah di dahului 
oleh anak-anak yatim 
badar (anak-anak yang 
bapaknya meninggal di 
badar)." Kemudian ia 
menyebutkan kisah 
hadits tasbih. Beliau 
bersabda: "Setiap selesai 
dari melaksanakan shalat 
...namun tidak 
menyebutkan ketika 
akan tidur." 


4405 


i __i*_s jc -ij utft Ijlla AlLJa Ijlla 
g , ^»1 c. j^ctC. ^jC. pl ]a& 

U Jlii <Gc. iil (jjj.iLa]l 
J^J jsl <JSj <&l d] j-^J 

JS JIS i'i'u.'J IMj <-ti',.° J l\l 

(_><ajVlj Clllj-aUl ^iali -3 111 
JS (Llj SjUjjuJI j ' ■ 'j» II -Jlc. 

vi <ji v ji ifrlii a<,v»j t^ji, 

J^iiJ / a 1 " Q '' ^>^u <2L j^C. 1 Cllii 

IM lj\S JIS a<j.^,j jl u" A\| 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Husyaim] 
dari [Ya'la bin Atha] dari 
[Amru bin Ashim] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Abu Bakar Ash Shiddiq 
radliallahu 'anhu berkata, 
"Wahai Rasulullah, 



http://rumariku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







ajarkanlah kepadaku 
beberapa bacaan yang 
bisa aku baca ketika pagi 
dan sore hari." Beliau 
bersabda: "Bacalah; 
ALLAHUMMA 
FAATIRAS 
S AMAWAATI WAL 
ARDLI AALIMAL 
GHAIBI WASY 
SYAHAHDAH RABBA 
KULLI SYATDSf WA 
MALIIKAHU 
ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLA ANTA 
A'UUDZU BIKA MIN 
SYARRI NAFSU WA 
SYARRISY 
S YAITHAANI WA 
SYIRKI (Ya Allah, 
pencipta langit dan 
bumi, yang Maha 
Mengetahui yang Ghaib 
dan yang nyata. Tuhan 
Pengatur segala sesuatu 
dan Rajanya. Aku 
bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan selain Engkau, 
aku berlindung kepada- 
Mu dari keburukan 
diriku, kejahatan setan 
dan sekutunya)." Beliau 
bersabda: "Bacalah saat 
pagi dan sore hari, atau 
saat engkau akan tidur." 




4406 


UJ la (JJxJajbaj ^«wj^a Ha la 
(jc (jt (J_;* i " l'* w j 
Aljl ( _ s i-a ^j-jIJI (jc'ijjjA ^1 

i^l lj l 'l-v u ^il 1^1 1 £g III 1. ^il 
i " j j s. ) t^lj^ 1 )-v ) ) j LuLiJo! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Suhail] dari [Bapaknya] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwasanya 
Nabi shallallahu 'alaihi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



UJ la ^JLLa /o laa I uj la 

j| ^ i) /ii (Jla ^jjo (Jll ^ij^j 

di3 ^ uji ai ^1 ^ill ^,1,101 

Juli (j^l ^JtJJ ^ll tJJC-i lilljjojjj 

Aj!>Ij AUl (JJC- S Ij^Aj LgJll (JiJ 
Atll 4A1C.I UjjI l^Jll jll 
jUlI (^a 



wasallam jika pagi 
membaca: 

ALLAHUMMA BIKA 
ASHBAHNA WA 
BIKA AMSAINA WA 
BIKA NAHYAA WA 
BIKA NAMUUTU WA 
ILAIKAN NUSYUR 
(Ya Allah, karena 
Engkau kami berada di 
waktu pagi dan sore, 
karena Engkau kami 
hidup dan mati, dan 
kepada-Mu kami akan 
kembali)." 



4407 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abu Fudaik] ia berkata; 
telah mengabarkan 
kepadaku 
[Abdurrahman bin 
Abdul Majid] dari 
[Hisyam Ibnul Ghaz bin 
Rabi'ah] dari [Makhul 
Ad Daimasyqi] dari 
[Anas bin Malik] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
ketika waktu pagi dan 
sore hari membaca: 
ALLAHUMMA DSfNI 
ASHBAHTU 
USYHIDUKA WA 
USYHIDU 
HAMALATA 
ARSYIKA WA 
MALAAIKATAKA 
WA JAMIIA 
KHALQIKA ANNAKA 
ANTAALLAHU LAA 
ILAAHA ILLA ANTA 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







WA ANNA 
MUHAMMAD AN 
ABDUKA WA 
RASUULUKA (Ya 
Allah, aku berada di 
waktu pagi bersaksi atas- 
Mu, dan kepada para 
pembawa Arsy-Mu, 
kepada semua malaikat, 
dan kepada semua 
mahkluk-Mu, bahwa 
Engkau adalah Allah 
yang tidak ada Tuhan 
selain Engkau, dan 
Muhammad adalah 
hamba dan Rasul-Mu.) 
maka Allah akan 
membebaskan 
seperempat tubuhnya 
dari neraka, dan 
barangsiapa 
mengucapkannya 
sebanyak dua kali maka 
Allah akan 

membebaskan separuh 
tubuhnya dari neraka, 
dan barang siapa yang 
mengucapkannya 
sebanyak tiga kali maka 
Allah akan 
membebaskan tiga 
perempat tubuhnya dari 
neraka, dan barangsiapa 
membacanya sebanyak 
empat kali maka Allah 
akan membebaskan 
semua anggota badannya 
dari neraka." 


4408 


(jj^. £J13 (j-o £315 ^ILij <ulc iiil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



La jZ. ^_ya iiL j jC. \ ' " a G i "I La 
^yjj-iJ «• j i^lLtta ij sjjI t " w 'u -a 



kami [Al Walid bin 
Tsa'labah Ath Tha v i] dari 
[Ibnu Buraidah] dari 
[Bapaknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
ketika waktu pagi dan 
sore membaca: 
ALLAHUMMA ANTA 
RABBII LAA ILAAHA 
ILLA ANTA 
KHALAQTANII WA 
ANA ABDUKA WA 
ANA ALAA AHDIKA 
WA WA'DIKA 
MASTATHATU 
A'UUDZU BIKA MIN 
SYARRI MAA 
SHANA'TU ABUITU 
BINI'MATIKA WA 
ABUITU BI DZANBII 
FAGHFIRLII INNAHU 
LAA YAGHFIRUDZ 
DZUNUUBA ILLA 
ANTA (Ya Allah, 
Engkau adalah Rabbku, 
tidak ada Tuhan selain 
Engkau. Engkau 
ciptakan aku dan aku 
adalah hamba-Mu. Aku 
berada dalam perjanjian- 
Mu dan aku akan 
menepati perjanjian-Mu 
semampuku. Aku 
berlindung kepada-Mu 
dari keburukan diriku, 
aku mengakui semua 
nikmat-Mu kepadaku 
dan dosaku kepada-Mu, 
maka ampunilah aku. 
Sebab tidak ada yang 
bisa mengampuni 
kecuali Engkau)." Lalu 
ia meninggal pada hari 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



itu atau pada malam 
harinya, maka ia akan 
masuk ke dalam surga." 



4409 



r AL 

Ajjt (jj (jLiaJI (jc JJJ^> Luii. 
.jjc (jt .JJjaji f^^^w! O 1 " 
jLjJjl JL1C. (jC. ijjj (jj takjil 

^ ulialj LuLiaI ^ ul ^1 I jl (JjjiJ 

V &Lj jil VI aJI V 

aJAljjl cJj^ (jlS .lu j Lalj 
oiLj ^ V) ^ l^J^J AiJ^ LH 

jjja 5/5-»^ l£ t^c- 3* J 

Ajjill oi* La jja. (MjLil 
(j-o i2L j jC-lj lA^aJ La JJ^J 
La Jjjj s ^ LS^ 

t_ 1J jafLll jl JJ^ll £ JJ^J (j -0 J 

(jc 4 j» ui si jj ^ jli jjI ijLa au 

(jj ^aJA I Jj) (jt (Jj^ (JJ <Ualul 
^]j JJ^il £JJ^J (j-a (J*L^ -llJJ-u 

jiSlI «. jjj j^ij 



Telah menceritakan 
kepada kami [Wahb bin 
Baqiyyah] dari [khalid]. 
(dalam jalur lain 
disebutkan) telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Qudamah bin A'yun] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Al 
Hasan bin Ubaidullah] 
dari [Ibrahim bin 
Suwaid] dari 
[Abdurrahman bin 
Yazid] dari [Abdullah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam jika tiba 
waktu sore beliau 
membaca: 
"AMSAIANA WA 
AMSAL MULKU 
LILLAHI LAA 
ILAAHA 
ILLAALLAHU 
WADAH U LAA 
SYARIIKALAHU 
(Kami berada di waktu 
sore dan kerajaan hanya 
milik Allah, tidak ada 
Tuhan selain Allah 
semata; tidak ada sekutu 
bagi-Nya)." Dalam 
hadits [Jarir] 
ditambahkan; Zubaid 
berkata berkata; 
[Ibrahim bin Suwaid] 
menyebutkan, "LAA 
ILAAHA 
ILLAALLAHU 
WAHDAHU LAA 
SYARIIKALAH 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



LAHUL MULKU WA 
LAHUL HAMDU 
WAHUWA ALA 
KULLI SYAFIN 
QADIIR RABBI 
AS'ALUKA KHAIRA 
MAA FI 

HAADZILLAILATI 
WA KHAIRA MAA 
BA'DAHAA WA 
A'UUDZU BIKA MIN 
SYARRI MAA FI 
HAADZILLAILAFI 
WA SYARRI MAA 
BA'DAHAA RABBI 
A'UUDZU BIKA 
MINAL KAS ALI WA 
MIN SUU V IL KIBARI - 
Al KUFRI- RABBI 
A'UUDZU BIKA MIN 
'ADZAABINNAARI 
WA ADZAABIN FIL 
QABRI (Tidak tuhan 
yang disembah selain 
Engkau semata, tidak 
ada sekutu bagi-Nya, 
bagi-Nya semua 
kerajaan dan pujian. Dia 
Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. Wahai Rabb, 
aku minta kepada-Mu 
kebaikan malam ini dan 
kebaikan setelahnya, dan 
aku berlindung kepada- 
Mu dari keburukan 
malam ini dan 
keburukan setelahnya. 
Wahai Rabb, aku 
berlindung kepada-Mu 
dari kemalasan dan dari 
buruknya kesombongan 
-dalam riwayat lain; dari 
kekafiran-. Wahai Rabb, 
aku berlindung kepada- 
Mu dari siksa neraka dan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







siksa kubur)." Dan jika 
tiba waktu pagi beliau 
juga membaca doa 
tersebut: 

'ASHBAHNAA WA 
ASHBAHAL MULKU 
LILLAHI (kami berada 
di waktu pagi, dan 
kerajaan hanya milik 
Allah..) '. Abu Dawud 
berkata, " [Syu'bah] 
meriwayatkannya dari 
[Salamah bin Kuhail], 
dari [Ibrahim bin 
Suwaid], ia 
menyebutkan, "MIN 
SUITIL KIBARI (dari 
buruknya kesombongan) 
dan tidak menyebutkan; 
SUITIL KUFRI (dari 
buruknya kekafiran)." 


4410 


A ijt l n 1 ii la jit aaa 1 " la 
(JlS 4_jLa!/\_ui ^jjl (jc 4ja U 

^ &ia <Jlaa AjJI ^laa jiiuij 

Jli (Jla/)JI Ajjjj 

A j i >i jj (jl if. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Aqil] dari [Sabiq 
bin Najiah] dari [Abu 
Sallam] Bahwasanya 
suatu ketika ia berada di 
masjid Himsha, lalu ada 
[seorang laki-laki] 
melewatinya. Orang- 
orang lalu berkata, "Ini 
ada pembantu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam!" maka 
ia pun berdiri menuju 
laki-laki tersebut dan 
berkata, "Ceritakanlah 
kepadaku sebuah hadits 
yang engkau dengar dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, yang 
engkau dengar secara 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







langsung tanpa perantara 
orang lain. laki-laki itu 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
mengucapkan saat 
datang waktu pagi dan 
waktu sore: 

"RADLIINA BILLAHI 
RABBAN WA BIL 
ISLAAMI DIINAN WA 
BIMUHAMMADDIN 
RASUULAN (kami 
ridha Allah sebagai 
Rabb kami, Islam 
sebagai agama kami dan 
Muhammad sebagai 
rasul kami), kecuali 
telah wajib bagi Allah 
untuk meridhainya." 


4411 


uJ^J OS-la ^JLLa /o ^«-\! Ijlla 
LuJLa Vla (Jj*auiJj ^jl ua (jj 

(jj A)jl ^JC (jC (ji^jjl ^1 

(jj^. (Jla (ji <Jla ^iLij <ulc 

^j-o al La ^ III ^.Jj-aj 

tji\ iaa jiiJI liU^ lilJa 

j (Jia (Jla (j-oj jSLili 

AjU ^aa i - l ji a j (jj^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Hassan] dan [Isma'il] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Bilal] dari [Rabi'ah bin 
Abu Abdurrahman] dari 
[Abdullah bin Anbasah] 
dari [Abdullah bin 
Ghannam Al Bayaadhi] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
mengucapkan saat waktu 
pagi: ALLAHUMMA 
MAA ASHBAHA BII 
MIN NI'MATIN 
FAMINKA 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



WAHDAKA LAA 
SYARIIKA LAKA 
FALAKAL HAMDU 
WA LAKASY 
SYUKRU (Ya Allah, 
pagi ini tidak ada nikmat 
yang ada padaku kecuali 
dari-Mu semata, tidak 
ada sekutu bagi-Mu. 
Maka bagi-Mu lah 
segala puji dan syukur)." 
Maka ia telah berbuat 
sukur kepadanya pada 
hari itu, dan barangsiapa 
mengucapkannya pada 
waktu sore maka ia telah 
berbuat sukur kepada- 
Nya untuk waktu 
malamnya." 



4412 



JJAJ (jjl UlAa «II 4jAiji ^jjl 

l£ CP </ j' j"' 

(Jll flj (jj ^if^. (jj (jLojluJ 

(jSj jilljij ^)-at (jjl <"'»"■" 
alluj AjIc iill Aill (3 _J^J 

fP| JaI^ <^Uj^j ^9 

(jLaiic. (Jliij ^JjC. jluil 
UT?^- (j?J CS-^J U£ (j? 

(3*3 (^jLa^ (jc-j (jjj-oj (jc.^ 

Jljil (jl lillaiajj jljC-lj 

(Jll Jjlj jjI JUjJaj (ja 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa Al Balkhi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']. (Dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] secara 
makna, berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Numair] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubadah bin 
Muslim Al Fazari] dari 
[Jubair bin Sulaiman bin 
Jubair bin Muth'im] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Ibnu Umar] berkata, 
"Belum pernah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
meninggalkan doa-doa 
tersebut saat tiba waktu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



sore dan pagi hari: 
"ALLAHUMMA INNII 
AS^ALUKAL 
AAFIYATA 
FIDDUNYAA WAL 
AAKHIRAH 
ALLAHUMMA INNII 
AS V ALUKAL AFWA 
WAL AAFIYATA FI 
DIINII WA 
DUNYAAYA WA 
AHLII WA MAALII 
ALLAHUMMASTUR 
AURATII -Utsman 
menyebutkan dengan 
lafadz- "AURAATII 
WA AAMIN 
RAUAATII 
ALLAHUMMAHFADZ 
HNII MIN BAINI 
YADAYYA WA NIN 
KHALFII WA AN 
YAMIINII WA 'AN 
SYIMAALII WA MIN 
FAUQII WA A'UUDZU 
BIAZHAMATIKA AN 
UGHTAALA MIN 
TAHTII (Ya Allah, aku 
memohon kepada-mu 
keselamatan di dunia 
dan di akhirat. Ya Allah, 
aku mohon kepada-Mu 
pemaafan dan 
keselamatan dalam 
agama, dunia, keluarga 
dan harta. Ya Allah, 
tutupilah auratku, - 
Utsman menyebutkan 
dengan lafadz- "Auratku, 
dan amankanlah aku dari 
rasa takut. Ya Allah, 
jagalah aku dari depan, 
belakang, sisi kanan, sisi 
kiri, dan dari atas. Aku 
berlindung kepada-Mu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



dengan kebesaran-Mu 
agar aku tidak diserang 
dari arah bawah." Abu 
Dawud berkata, "Waki' 
mengatakan, 
"Maksudnya adalah 
penenggelaman. " 



4413 



■lic. \ V i ' -s plL^a /jj laa I uj la 

(_paaj ClljlSj Am\ 

AjIc. ^jij-a (^J^l Clllij 

(J jaja 1 g aW_; (jlS jilj^j 

iiil ^l2i li Jib VI Sj3 V a-Daajj 

(ji 4ila 12uj Loj (jl^ 



la. laia 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Amru] bahwa [Salim Al 
Farra] menceritakan 
kepadanya, bahwa 
[Abdul Hamid] -mantan 
budak (yang telah 
dimerdekakan oleh) bani 
Hasyim- menceritakan 
kepadanya, bahwa 
[Ibunya] menceritakan 
kepadanya -ia pernah 
membantu sebagaian 
puteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam-, bahwa 
[puteri Nabi] shallallahu 
'alaihi wasallam 
menceritakan 
kepadanya, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mengajarinya. Beliau 
bersabda: "Ucapkanlah 
ketika waktu pagi; 
SUBHAANAKAALLA 
HU WA BIHAMDIHI 
LAA QUWWATA 
ILLA BILLAHI MAA 
S YAA V AALLAHU 
KAANA WA MAA 
LAM YASYA V LAM 
YAKUN (Maha Suci 
Allah dan segala puji 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



bagi Allah, tidak ada 
kekuatan kecuali dengan 
perantara Allah. Apa 
yang dikehendaki maka 
akan terjadi, dan apa 
yang tidak dikehendaki 
maka tidak akan terjadi). 
Sesungguhnya orang 
yang mengucapkannya 
saat pagi, ia akan terjaga 
hingga datang waktu 
sore. Dan barangsiapa 
mengucapkannya saat 
sore, maka ia akan 
terjaga hingga datang 
waktu pagi." 



4414 



(jj! (jt (je ^jLalnll 

iul 1'^* (J j^j «1 V- 

(jj^. (Jla (j-o (JlJ Aji ^luij 4jle 

^jj^^ 1 1 uir. j t^^^^Vlj Clilj-ajujJI 
jjij iiU3 A-o^j ^ Ajll Li liljM 

Ajll La liljJll jjilu (jj^. (j^li 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sa'id Al Hamdani] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami. (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ar Rabi' bin 
Sulaiman] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Wahb] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Al Laits] dari [Sa'id bin 
Basyir An Najjarri] dari 
[Muhammad bin 
Abdurrahman Al 
Bailamani], Ar Rabi' 
Ibnul Bailamani berkata 
dari [Bapaknya] dari 
[Ibnu Abbas] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
saat pagi hari membaca 
(ayat): '(Maka 
bertasbihlah kepada 
Allah di waktu kamu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



Jla^ (JJijlc (jjl (jC. AjjI (jC- 

£Jla (j-i Jla illaj <ulc Ls ij-a 
V &Lj iil V! <!! V £+J tS) 

<] jlS jjjiii Js (jJC' 3* j 

(J j» « l jiI J j (j^i Aj3j (J^C 
^i^C. *Lic. -laik j dj1 llua ^jjic. aJ 

Jjjjj (_]=>. J <_slj3 jUta. 

UI jl <&l J jluj U <JUa IjuII 



berada di petang hari 
dan waktu kamu berada 
di waktu subuh, dan 
bagi-Nyalah segala puji 
di langit dan di bumi dan 
di waktu kamu berada 
pada petang hari dan di 
waktu kamu berada di 
waktu Zuhur), hingga 
firman-Nya '(Dan seperti 
itulah kamu akan 
dikeluarkan (dari 
kubur).) " -Qs. Ruum: 
17-19- Maka ia akan 
mendapatkan apa yang 
terlepas pada hari itu. 
Dan barangsiapa 
membacanya pada 
waktu sore, maka ia 
akan mendapatkan apa 
yang terlepas pada 
malam itu." Rabi' 
menyebutkannya dari Al 
laits. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dan 
[Wuhaib] seperti itu, 
dari [Suhail] dari 
[Bapaknya] dari [Ibnu 
Abu Aisy]. - [Hammad] 
berkata; - dari [Abu 
Ayyasy] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
di waktu pagi membaca: 
LAA ILAAHA 
ILLAALLAHU 
WAHDAHU LAA 
SYARIIKALAH 
LAHUL MULKU WA 
LAHUL HAMDU WA 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




HUWA 'ALA KULLU 
SYAFIN QADIIR 
(Tidak ada Tuhan selain 
Allah semata, tidak ada 
sekutu bagi-Nya. Bagi- 
Nya kerajaan dan pujian. 
Dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu). 
Maka ia akan 
mendapatkan pahala 
senilai memerdekakan 
seorang budak dari 
keturunan Isma'il, akan 
dituliskan untuknya 
sepuluh kebaikan, 
dihapus darinya sepuluh 
dosa, dan ia akan 
dinaikkan sepuluh 
derajat. Dia juga akan 
dijaga dari setan hingga 
datang waktu sore. Jika 
pada waktu sore ia 
membaca doa itu maka 
ia akan mendapatkan 
yang seperti itu hingga 
tiba waktu pagi." Dalam 
hadits [Hammad] 
disebutkan, "Seorang 
laki-laki melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
mimpi, laki-laki itu 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, Abu Ayyasy 
menceritakan tentangmu 
begini dan begini!" 
Beliau bersabda: "Abu 
Ayyasy benar." Abu 
Dawud berkata, " 
[Isma'il bin Ja'far], 
[Musa Az Zam'I] dan 
[Abdullah bin Ja'far] 
meriwayatkannya dari 
[Suhail], dari 
[bapaknya], dari [Ibnu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







A v isy]." 


4416 


•**•*' t ^i»* - 't i. ' ^ e 'o' t ^S* - 
AjSj UjA^. (jUaJC (^jj j^)-aC- ' 11 la 

(Jll jLj j (jjl es"^ tj c ' 

UT 5 ) f4^' ^ 

4 Laa ^ uji j i2j ^ uji t lia L al 

LgJlii (jjj (j-a lillj <LajJ / j 
i21Jj t_lLLal La <J jic. ^ l a aJ (jja. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Utsman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah] dari 
[Muslim] -maksudnya 
Muslim Ziyad- ia 
berkata; Aku mendengar 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa saat waktu 
pagi membaca: 
ALLAHUMMA INNI 
ASHBAHTU 
USYHIDUKA WA 
USYHIDU 
HAMALATA 
ARSYIKA WA 
MALAAIKATAKA 
WA JAMIIA 
KHALQIKA ANNAKA 
ANTAALLAHU LAA 
ILAAHA ILLA ANTA 
WAHDAKA LAA 
SYARIIKA LAKA 
ANNA 

MUHAMMAD AN 
ABDUKA WA 
RASUULUKA (Ya 
Allah, aku berada di 
waktu pagi bersaksi atas- 
Mu, dan kepada para 
pembawa Arsy-Mu, 
kepada semua malaikat, 
dan kepada semua 
mahkluk-Mu, bahwa 
Engkau adalah Allah 
yang tidak ada Tuhan 
selain Engkau semata, 
tidak ada sekutu bagi- 
Mu. Dan Muhammad 
adalah hamba dan Rasul- 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



Mu). ' Kecuali akan 
dihapuskan dari dosa 
yang ia lakukan pada 
hari itu. Dan jika ia 
membacanya pada 
waktu sore, maka akan 
dihapuskan semua dosa 
yang ia lakukan pada 
malam itu." 



4417 



^»ja!^)jI (jj (J}a i «] 1 * la 
(jj l^ta a IjLla j '>i «II 

l n jjl ^^jjiJ jjlj ' . i ' 

<j| . aJa Cll^jLaJI ^jc. gjLma 
lilsjliJI (jj "* (jt o^>fil 

^ p lillj Clila lil 

lilj tfria jlj?. 'SI] C <"< iSSjLJ 

jlj^- C u£ i^l «jj ^ cIls 

allaj AjIc iill ^U«-i Akil J J^J 



»3 1 dJa la Jli ^jLSl (jl ua 
(jc ^-ojaIII girnya (jj CLljLaJI ^jj 

VI tfri* jlja. aJjS oj^j 

^jiLaill (Jj! j ^Jc. Jllj ^j^- 
AjIc iill (jj-a <&l (3 J^J Ljj*J 
jlaJJI Uilj Uala ^J^>1jj ^ji aiLij 
J a " al dajLii ^j-^^p diuaALul 

I j j jaj oikj iil VI AJI V I jJ j3 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Ibrahim Abu An Nadhr 
Ad Dimasyqi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Syu'aib] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Sa'id Al Filasthini 
Abdurrahman bin 
Hassan] dari [Al Harits 
bin Muslim] 
Bahwasanya ia 
mengabarkan kepadanya 
dari bapaknya [Muslim 
Ibnul Harits At Tamimi] 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwasanya 
beliau pernah berisyarat 
kepadanya dan bersabda: 
"Jika engkau selesai dari 
shalat maghrib maka 
bacalah: ALLHUMMA 
AJIRNII MINANNAR 
sebanyak tujuh kali. 
Sebab jika kamu baca 
doa itu kemudian kamu 
meninggal pada malam 
itu juga, maka akan 
ditetapkan bahwa kamu 
terbebas dari neraka. 
Jika kamu selesai dari 
shalat subuh maka 
bacalah doa itu juga, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




sebab jika pada hari itu 
kamu meninggal, maka 
akan ditetapkan bahwa 
kamu terbebas dari 
neraka." Telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Sa'id] dari [Al 
Harits] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menberitahu tentang 
doa-doa itu kepada kami 
dengan rahasia, maka 
kami pun 



mengkhususkan hal itu 
untuk sahabat-sahabat 
kami." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Utsman 
Al Himshi] dan 
[Muammal Ibnul Fadhl 
Al Harrani] dan [Ali bin 
Sahi Ar Ramli] dan 
[Muhammad Ibnul 
Mushaffa Al Himshi] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Hassan Al Kinani] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Muslim Ibnul Harits bin 
Muslim At Tamimi] dari 
[Bapaknya] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
sebagaimana dalam 
hadits tersebut... hingga 
pada sabdanya, "terbebas 
dari neraka." Hanya saja 
Al Walid mengatakan 
dalam keduanya riwayat 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



itu sebelum ia berbicara 
dengan seorang pun. 
[Ali bin Sahi] berkata 
dalam riwayat tersebut; 
sesungguhnya 
[Bapaknya] 
menceritakan 
kepadanya. Ali dan 
Ibnul Mushaffa 
menyebutkan cerita 
sebab terjadinya Hadits; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengirim kami dalam 
sebuah ekspedisi maka 
ketika kami sampai pada 
tempat penyerbuan aku 
memacu kudaku hingga 
mendahului para 
sahabat-sahabatku, lalu 
orang-orang yang berada 
di perkampungan (yang 
akan diserbu tersebut) 
menemuiku dengan 
suara gaduh, aku pun 
berkata kepada mereka; 
"katakanlah LAA 
ILAAHA ILLA ALLAH 
maka kalian akan terjaga 
(aman), namun para 
sahabatku mencelaku, 
mereka berkata; kamu 
telah mengharamkan 
(menghalangi) kita dari 
mendapatkan ghanimah, 
dan ketika kami kembali 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam para sahabatku 
menceritakan kepada 
beliau tentang apa yang 
aku perbuat, lalu beliau 
memanggilku dan 
memuji perbuatanku, 
beliau bersabda; 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







"Ketahuilah 
sesungguhnya Allah 
telah menulis pahala 
bagimu dari setiap orang 
yang ada di kampung itu 
segini dan segini" - 
[Abdur Rahman bin 
Hassan] berkata; 'Aku 
lupa secara detail 
penyebutan pahala (oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam) "- 
kemudian Rasulullah 
melanjutkan sabdanya; 
"Ketahuilah aku akan 
menulis sebuah washiat 
(ajaran doa dan dzikir) 
untukmu sepeninggalku" 
akhirnya Nabi 
melakukannya dan 
menyelesaikannya lalu 
memberikannya 
kepadaku, beliau berkata 
(berwashiat kepadaku); 

kemudian para 
perawi menyebutkan 
sebagaimana makna 
hadits di atas", Ibnu Al- 
Mushaffa berkata; "aku 
mendengar Al Harits bin 
Muslim bin Al Harits At 
Tamimi menceritakan 
dari ayahnya." 


4418 


^'"■' '11 laa 'a (jj -lj Jy liiii. 

alliba (jj (jl j^>ll AlC LuSi. 

t " ll 3J (j« (j^J ^jii-olll 

1 ''^ ijl! (jjAjajill (j« (j m! tn'aW 

(J"^"> (jj O^jAJliA (jj (JJlljJ (jC. 

«.IjijaII (jl (jc. «.IjijaII 11 (jc 

lil JUi (jaili! 4ic A«l Ig^'j 
V Aill ^.'"'^ ^ mal ulj ^cli a' 
l_JJ jA j i - iKjJ Ajic jA VI AJ] 
aLs£ Clll^i £fui » jlaa 11 
j\ Lgj (jl£ ll^LLa AjiAl La 2jI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Muhammad Ad 
Dimasyqi] berkata telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Razzaq bin 
Muslim Ad Dimasyqi] 
dia merupakan seorang 
muslim yang tsiqah 
(terpercaya) dan ahli 
ibadah, ia berkata, telah 
menceritakan kepada 



http://rumariku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







kami [Mudrik bin Sa'ad] 
-yazid berkata dia adalah 
seorang Syaikh yang 
tsiqah (terpercaya) - dari 
[Yunus bin Maisarah bin 
Halbas] dari [Unimu 
Darda v ] dari [Abu 
Darda v ] radliallahu 'anhu 
berkata; "Barang siapa 
yang ketika pagi dan 
sore mengucapkan; 
HASBIYALLAAH 
LAA ILAAHA ILLA 
HUWA ALAIHI 
TAWAKKALTU 
WAHUWA RABBUL 
ARSYIL AZHIIM 
(cukuplah Allah bagiku 
tidak ada Tuhan yang 
berhak diibadahi selain 
Dia, hanya kepadanya 
aku bertawakkal karena 
Dialah Rabb pemilik 
Arsy yang agung) tujuh 
kali, maka Allah akan 
mencukupkan 
(menyelamatkannya) 
dari kesusahan- 
kesusahan yang 
membelitnya, baik dia 
mengucapkannya secara 
jujur, atau pura-pura 
(tanpa ada niat, 
spontan)." 


4419 


(jC jjll \luil ^jjl (jC ^1 

■"'l uj'O ' s.^i.v* 5 
3«! I w -'°tr J £J1»9 U*(<j.Ma 

3La p Uli 351 ^Ja 35 JUa Uj2s 
U diiaa 3a Jll p liji 3*1 3a 
3a 3a 3a 3^ cJjal 3 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mushaffa] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Fudaik] 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzfb] 
dari [Abu Asid Al 
Barrad] dari [Mu'adz bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



LUA3 (jjjjl jiill J jlll 



Abdullah bin Khubaib] 
dari [bapaknya] ia 
berkata; "pada malam 
hujan lagi gelap gulita 
kami keluar mencari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
shalat bersama kami, 
lalu kami 

menemukannya, beliau 
bersabda; "apakah kalian 
telah shalat?", namun 
sedikitpun aku tidak 
berkata-kata, beliau 
bersabda; "katakanlah", 
namun sedikitpun aku 
tidak berkata-kata, 
beliau bersabda; 
"katakanlah", namun 
sedikitpun aku tidak 
berkata-kata, kemudian 
beliau bersabda; 
"katakanlah", hingga aku 
berkata; "wahai 
Rasulullah, apa yang 
harus aku katakan?, 
Rasulullah Shallahu 
'Alaihi Wasallam 
bersabda; "katakanlah 
(bacalah surat) QUL 
HUWALLAHU AHAD 
DAN QUL A'UDZU 
BIRABBINNAAS DAN 
QUL A'UDZU 
BIRABBIL FALAQ 
ketika sore dan pagi tiga 
kali, maka dengan ayat- 
ayat ini akn 
mencukupkanmu 
(menjagamu) dari segala 
keburukan." 



4420 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Auf] 
berkata, telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




kami [Muhammad bin 
Isma'il] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku]. [Ibnu Auf] 
berkata; Aku melihatnya 
dalam buku, ia berkata; 
telah menceritakan 



menceritakan kepada 




kepadaku [Dhamdham] 
dari [Syuraih] dari [Abu 
Malik] ia berkata, 



"Mereka berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
berilah kami sebuah 
bacaan yang bisa kami 
baca baik di pagi, sore 
dan ketika akan tidur." 
Lalu beliau 

memerintahkan kepada 
mereka untuk 
mengucapkan: 



"ALLAHUMMA 
FAATHIRAS 
SAMAWATI WAL 
ARDLI AALIMAL 
GHAIBI 

WASYSYAHAADATI 
ANTA KULLI SUAFIN 
WAL MALAAIKATU 
YASYHADUUNA 
ANNAKA LAA ILAHA 
ILLA ANTA FA 
INNAA NA'UUDZU 
BIKA MIN SYARRI 
ANFUSINAA WA MIN 
SYARRISY 
S Y AIT AH A ANIR 
RAJIIM WA 
ANNAQTARIFA 
SUITAN ALA 
ANFUSINAA AU 
NAJURRAHU ILAA 
MUSLIM (Ya Allah, 
pencipta langit dan 
bumi, yang Maha 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Mengetahui yang ghaib 
dan yang nyata, Tuhan 
pengatur segala sesuatu. 
Para malaikat bersaksi 
bahwa Engkau tidak ada 
tuhan kecuali Engkau, 
kami berlindung kepada- 
Mu dari keburukan diri 
kami dan dari keburukan 
setan yang terkutuk dan 
sekutunya. Dan agar 
kami tidak memberikan 
keburukan kepada diri 
kami atau 

memberikannya kepada 
seorang muslim)." 


4421 


— ~ — 5 — z 1 ~ — 1 

^j-a <2L j j&\ j ol^A j Aj£^)Jj 

* ' : ~ a * ' 

(Jia (Jaili 


Masih melalui jalur 
periwayatan yang sama 
seperti hadits 
sebelumnya, dari [Abu 
Malik], dengan sanad ini 
pula Abu Dawud 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika salah seorang dari 
kalian ada di waktu lalu 
mengucapkan: 
ASHBAHNAA WA 
ASHBAHAL MULKU 
LILLAHI RABBIL 
'AALAMIIN 
ALLAHUMMA INNII 
AS'ALUKA KHAIRA 
HAADZAL YAUMI 
FATHAHU WA 
NASHRAHU WA 
NUURAHU WA 
BARAKATAHU WA 
HUDAAHU WA 
A'UUDZU BIKA MIN 
SYARRI MAA FIIHI 
WA SYARRI MAA 
BA'DAHU (Kami 
berada di waktu pagi dan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







kerajaan hanya milik 
Allah, Rabb semesta 
alam. Ya Allah, aku 
mohon kepada-Mu 
kebaikan hari ini yang 
berupa; kemengangan, 
pertolongan, cahaya, 
keberkahan, dan 
petunjuk. Dan aku 
belindung kepada-Mu 
dari keburukan hari itu 
dan keburukan apa yang 
ada setelahnya). 
Kemudian di waktu sore 
hendaklah ia 
mengucapkan doa 
seperti itu." 


4422 


(Jla 7- (jj ^aC- (jC Allj^' 
A| i,<-. j, 

ilLij <jic illl (J ^a^J 

jaJ dJlla (Jjill (j-o (Ija b) 

Ajc. 'W la La *(V>JJ (jG ^jjjlLui 

JjSii ^(Ija i!) £ts ^ffis'sil 

1 juif. jiall lillall (jliALi 

) . < S D .. j . _ 

l^)JaC. (JiAj l^ic. ^gVlmlj; 
1 jjit A-aUall ^ajj (jj i ia j Luill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Katsir bin 
Ubaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah bin 
Walid] dari [Umar bin 
Ju'tsum] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Azhar bin Abdullah 
Al Harazi] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Syariq Al 
Hauzani] ia berkata, 
"Aku menemui [Aisyah] 
radliallahu 'anha, lalu 
aku bertanya kepadanya 
tentang do v a yang biasa 
dibaca oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika malam 
telah tiba. Aisyah lalu 
menjawab, "Engkau 
telah bertanya kepadaku 
tentang sesuatu yang 
belum pernah 
ditanyakan oleh seorang 
pun sebelummu. Jika 
malam telah tiba, beliau 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







bertakbir sepuluh kali, 
tahmid sepuluh kali, lalu 
mengucapkan; 
SUBHAANAALLAHI 
WA BIHAMDIHI 
(Maha Suci Allah, aku 
memuji-Mu) sepuluh 
kali. Kemudian 
membaca; 
SUBHAANAL 
MALIKIL QUDUUSI 
(Maha Suci Allah yang 
menjadi Raja) sepuluh 
kali, lalu beristighfar 
sepuluh kali dan 
membaca tahlil sepuluh 
kali. Setelah itu beliau 
mengucapkan; 
ALLAHUMMA INNI 
A'UUDZU BIKA MIN 
DLIIQID DUNYAA 
WA DLIIQI YAUMIL 
QIYAAMAH (Ya Allah, 
aku berlindung kepada- 
Mu dari kesempitan di 
dunia dan di akhirat) 
sepuluh kali, baru 
kemudian membuka 
(mulai) shalat." 


4423 


(j1 ajlLi ^jjiJ (Jla t- 1ft j (jj 
(jlSUi ojjjA (_J| (jc. (jc. 

jilLij AjIc 'Jh\ ~ (Jjj^j 

\ i i-vl f ^ a ^ UI 1 i i\r-. 4j^J /j. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sulaiman bin Bilal] dari 
[Suhail bin Abu Shalih] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam suatu 
perjalanan, dan masuk 
waktu sahur, beliau 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







mengucapkan: " 
SAMI'A SAAMI'UN 
BIHAMDILLAAHI WA 
NI'MATIHI WAHUSNI 
BALAA'IHI 
ALAINAA 
ALLAAHUMMA 
SHAAHIBNAA 
FA'AFDLIL 
ALAINAA AAIDZAN 
BILLAAHI MINAN 
NAAR (Hendaklah 
mendengar orang yang 
mendengar pujian Allah 
dan nikmat-Nya, serta 
kebaikan pemberian-Nya 
kepada kami. Ya Allah, 
temanilah kami, 
limpahkanlah karuania- 
Mu kepada kami, seraya 
berlindung kepada Allah 
dari neraka)." 


4424 


i-ilS jl i i\i j/> 1 ^ -glll 

jjj p« Ci j jj jl J ja 

1 '„ i\< :'A\\ ,%V, /jV, |JStTllAi» 

^ (jls '"^ * " "» S 
j dJll jl (211ji <ijj f i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Mu'adz] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Mas'udi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Qasim] ia 
berkata, " [Abu Dzar] 
berkata; "Barang siapa 
ketika pagi 
mengucapkan; 
"ALLAHUMMA MAA 
HALAFTU MIN 
HILAFIN AU QULTU 
MIN QAULIN AU 
NADZARTU MIN 
NADZRIN FA 
MAS YIIATUKA 
BAINA YADAY 
DZALIKA KULLIH 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







MAA SYFTA KAANA 
WA MAA LAM 
TASYA V LAM YAKUN 
ALLAHUMMA 
IGHFIR LII 
WATAJAAWAZ LII 
ANHU ALLAHUMMA 
FAMAN SHALLAIFA 
ALAIHI FA ALAHI 
SHALAATII W AMAN 
LAANTA FA ALAIHI 
LA'NATII" (Ya Allah 
tidaklah aku bersumpah 
dengan suatu sumpah, 
dan berujar dengan suatu 
ucapan, serta bernadzar 
dengan suatu nadzar 
melainkan itu semua 
berada di bawah 
kehendak-Mu, apa yang 
Engkau kehendaki pasti 
terjadi dan apa yang 
tidak Engkau kehendaki 
pasti tidak tejadi, ya 
Allah ampunilah aku dan 
maafkanlah 
kesalahanku, ya Allah 
siapa saja yang Engkau 
beri kesejahteraan maka 
Dohaku tercurah 
kepadanya, dan siapa 
saja yang Engkau laknat 
maka laknatku tertuju 
atasnya), maka ia akan 
berada dalam 
pengecualian (perhatian, 
penjagaan) Allah pada 
harinya itu, atau Abu 
Dzar berkata; pada hari 
itu." 


4425 


(jljl £-<ujj (J_)-aC J^J^j-o ^jjl 
'i» i jjt i'ir. i w ^ i j jO i jjl i'ir. 

(ji (Jji; AjIc. iiil t-a ^'^* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



Cjilii ^_;.<u all jA j »1 <unll 

( _ 5 la. SLaJ 4 : i au dil^i 

(^Ki Si aj 4 J ■ aJ aJ Clll^-a Cll!xi 
Sjl Lal U^J J 



^j-alt (jj jj_*aj Lu^a UjJjil (j I 

«p! 



Maudud] dari 
[seseorang] yang 
mendengar [Aban bin 
Utsman] ia berkata; Aku 
mendengar [Utsman] - 
maksudnya Utsman bin 
Affan- berkata, 'Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
mengucapkan: 
BISMILLAHILLADZI 
LAA YADLURRU 
MAASMIHI SYAFUN 
FIL ARDFI WA FAA 
FIS SAMAA'I WA 
HUWAS SAMIIUF 
AFIIMU (dengan nama 
Allah yang tidak ada 
sesuatu pun di bumi dan 
di langit yang bisa 
memberikan bahaya. 
Dan Dia Maha 
Mendengar lagi Maha 
Mengetahui) sebanyak 
tiga kali, maka ia tidak 
akan tertimpa musibah 
yang datang dengan tiba- 
tiba hingga pagi hari. 
Dan barangsiapa 
membacanya pada pagi 
hari sebanyak tiga kali, 
maka ia tidak akan 
tertimpa bencana yang 
datang dengan tiba-tiba 
hingga sore hari." 
Perawi berkata, "Falu 
Aban tertimpa penyakit 
lumpuh, hingga orang 
yang mendengar hadits 
darinya melihat 
kepadanya (Aban), maka 
[Aban] pun berkata, 
"Kenapa kamu melihat 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



(Jjaaa £il j°« a jc. 4 jja& ^jj 

CjjS UajjV djla 4jI SjSj 
Slifc <3i jc. Si t2JaL 



aku? Demi Allah, aku 
tidak berbohong atas 
nama Utsman, dan 
Utsman tidak berbohong 
atas nama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Tetapi pada 
hari ketika aku tertimpa 
penyakit ini, aku sedang 
marah hingga aku lupa 
membacanya." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Nashr bin Ashim 
Al Anthaki] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Anas bin 
Iyadh] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Maudud] dari 
[Muhammad bin Ka'b] 
dari [Aban bin Ustman] 
dari [Utsman] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagaimana 
dalam hadits tersebut, 
hanyasaja ia tidak 
menyebutkan tentang 
cerita penyakit lumpuh." 



4426 



auI (JLi-a J J^J <"w <ini 
tlla.1 Uli (jgj jtJj illuj AjIc 
4_i3 (JjjUc. (Jll A ±1 • 111 (jluil (ji 

(j^s jjc-l ,_j| ^ill Jjiij 
& Ijc I ^j) ^lll jssSlj jaili 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Abdul Azhim] dan 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
Amru] dari [Abdul Jalil 
bin Athiyah] dari [Ja'far 
bin Maimun] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku 

[Abdurrahman bin Abu 
Bakrah] ia berkata 
kepada [bapaknya], 
"Wahai bapakku, di 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




waktu pagi aku selalu 
mendengarmu berdoa: 



"ALLAHUMMA 
AAFINII FII B AD ANU 
ALLAHUMMA 
AAFINII FII SAM'II 



ALLAHUMMA 
AAFINII FII 



BASHARII LAA 
ILAAHA ILLA ANTA 
(Ya Allah, perbaikilah 
tubuhku, perbaikilah 
pendengaranku, 
perbaikilah 

penglihatanku, tidak ada 
Tuhan selain Engkau). 
Engkau ulang-ulang 
hingga tiga kali baik di 
pagi dan sore hari" Ia 
menjawab, "Aku pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa 
dengannya, maka aku 
berkeinginan untuk 
mengikuti sunahnya." 
Abbas berkata (dengan 
riwayatnya) di dalam 
hadits tersebut; "dan 
kamu juga 
mengucapkan, 



"ALLAHUMMA INNII 
A'UUDZU BIKA 
MINAL KUFRI WAL 
FAQRI ALLAHUMMA 
INNH A'UUDZU BIKA 
MIN ADZZBIL QABRI 
LAA ILAAHA ILLA 
ANTA (Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu 
dari kekafiran dan 
kemiskinan. Ya Allah, 
aku berlindung kepada- 
Mu dari siksa kubur, 
tidak ada Tuhan yang 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







berhak diibadahi selain 
Engkau). Kamu ulang- 
ulang hingga tiga kali 
baik di pagi dan sore 
hari, lalu kamu berdoa 
dengannya, (ayah 
Athiyyah menjawab;) 
maka aku ingin 
mengikuti sunnah 
beliau." Ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Beberapa doa 
bagi orang yang tertimpa 
musibah; 
"ALLAHUMMA 
RAHMATAKA ARJUU 
FALAA TAKILNII 
ILAA NAFSU 
THARFATA AININ 
WA ASHLIH LII 
SYA V NII KULLAHU 
LAA ILAAHA ILLA 
ANTA (Ya Allah ya 
Tuhanku, aku 
mengharap rahmat-Mu, 
karena itu janganlah 
Engkau serahkan 
urusanku kepada diriku 
sendiri (janganlah 
Engkau berpaling 
dariku) sekejap mata, 
perbaikilah semua 
urusanku, tidak ada 
Tuhan selain Engkau).", 
dan sebagaian perawi 
ada yang menambahkan 
do v a yang telah 
disebutkan. 


4427 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Minhal] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid] - 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





b! j a^A 4jLa aAaa ij gJiaatil Atll 
^Ij La (JlaJ (jjj!>Li]l 


maksudnya Yazid bin 
Zurai'- berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh Ibnul 
Minhal] dari [Suhail] 
dari [Sumay] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
saat pagi mengucapkan: 
"SUBHAANAKAALLA 
HIL AZHIIM WA 
BIHAMBDIHI (Maha 
Suci Allah yang Maha 
Agung dan segala puji 
bangi-Nya) sebanyak 
seratus kali, dan ketika 
datang waktu sore juga 
melakukan seperti itu, 
maka tidak ada satu 
makhluk pun yang dapat 
menyamai apa yang ia 
lakukan." 


4428 


(^jill (jLjilj AjI o5L2 Ujik (jLI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Aban] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Qatadah] 
Bahwasanya telah 
sampai kepadanya 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam jika 
melihat Hilal beliau 
membaca: "HILLAALU 
KHAIRIN 
WARUSYDIN 
HILAALU KHAIRIN 
WARUSYDIN 
HILAALU KHAIRIN 
WARUSYDIN 
AAMANTU 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







DILLADZII 
KHALAQAKA (Hilal 
itu baik dan lurus, hilal 
itu baik dan lurus, hilal 
itu baik dan lurus. Aku 
beriman kepada Dzat 
yang menciptakanmu) - 
beliau ulangi hingga tiga 
kali-." Setelah itu beliau 
mengatakan: "Segala 
puji bagi Allah yang 
telah pergi dengan bulan 
ini dan datang dengan 
bulan ini." 


4429 


di u' di ^ '''"^ 

AjIc <&l ^jii-a <Ul! (J J*"J (jlo^S 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul Ala] 
bahwa [Zaid bin Hubab] 
mengabarkan kepadanya 
dari [Abu Hilal] dari 
[Qatadah] berkata, "Jika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
Hilal, beliau 
memalingkan wajah 
darinya." Abu Dawud 
berkata, "Dalam bab ini 
tidak ada hadits dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan sanad 
yang shahih." 


4430 


s ° * ; . t. ; - ' * °. „ ; - -° ':. 

^ikf j! -M j1 Ojf jl ^ j j! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Manshur] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Ummu 
Salamah] ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah 
keluar dari rumah 
kecuali beliau melihat ke 
langit seraya berdoa: 
"ALLAHUMMA 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







A'UUDZU BIKA AN 
ADLILLA AU 
UDLALLA AU 
AZILLA AU UZALLA 
IA AZHLIMA AU 
UZHLAMA AU 
AJHALA AU UJHALA 
ALAYYA (Ya Alla ya 
Tuhanku, aku berlindung 
kepada-Mu dari 
ketersesatan atau 
disesatkan, tergelincir 
atau digelincirkan, 
menzhalimi atau 
dizhalimi dan 
membodohi atau 
dibodohi)." 


4431 


* iA, 11 ^jlua SI (jj jLjaI^)jJ l^Aa 
^1 ^jc. a ^ ^ ^ a ^ ^ 

^uij Jiia Ajjj (j^i ^3*" 

Vj (Jji. ^ ^jlc- ' " iK y M 

Cjj^a V'"'^ dJl^j dia Vj oj3 

d \ i i'"» i - 1 ,5 j j i * i ioKj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Hasan Al 
Khats'ami] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj bin 
Muhammad] dari [Ibnu 
Juraij] dari [Ishaq bin 
Abdullah bin Abu 
Thalhah] dari [Anas bin 
Malik] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika seorang laki-laki 
keluar dari rumahnya 
lalu mengucapkan: 
'BISMILLAHI 
TAWAKKALTU 
ALAALLAHI LAA 
HAULA WA LAA 
QUWWATA ILLA 
BILLAH (Dengan nama 
Allah aku bertawakal 
kepada Allah, tidak ada 
daya dan kekuatan 
kecuali dengan izin 
Allah). ' Beliau 
bersabda: "Maka pada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







saat itu akan dikatakan 
kepadanya, 'Kamu telah 
mendapat petunjuk, telah 
diberi kecukupan dan 
mendapat penjagaan', 
hingga setan-setan 
menjauh darinya. Lalu 
setan yang lainnya 
berkata, "Bagaimana 
(engkau akan mengoda) 
seorang laki-laki yang 
telah mendapat petunjuk, 
kecukupan dan 
penjagaan." 


4432 


jjjl jl3 t^jjik Jj*ilul 

AM ^C. aUllj! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Auf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Isma'il] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku]. [Ibnu Auf] 
berkata; Aku pernah 
melihat dalam buku 
[Isma'il] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Dhamdham] dari 
[Syuraih] dari [Abu 
Malik Al Asy'ari] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika seorang laki-laki 
masuk ke dalam 
rumahnya hendaklah ia 
membaca: 

ALLAHUMMA INNII 
AS^ALUKA KHAIRAL 
MAULAJ WA 
KHAIRAL MAKHRAJ 
BIMILLAH 
WALAJNAA WA 
BISMILLAHI 
KHARAJNAA WA 
ALAALLAHI 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







RABBINAA 
TAWAKKALNAA (Ya 
Allah, sesungguhnya aku 
minta kepada-Mu 
kebaikan tempat masuk 
dan tempat keluar. 
Dengan menyebut nama 
Allah, kami masuk 
(rumah) dan dengan 
menyebut nama Allah 
kami keluar). ' Setelah 
itu hendaklah 
mengucapkan salam 
kepada keluarganya." 


4433 


l'i'il-v \U l III* 'miiLij 

alLlj AjIc auI (J jiaj 
^ ^ "' 

ill IajJsjjIj lila (jjIjj 
Ia iiil 1 jiuij Ia jua'i 

Ia (j-o AllLj 1 jAmloilj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Muhammad Al 
Marwazi] dan [Salamah] 
-maksudnya Salamah 
bin Syabib- keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Tsabit bin Qais] bahwa 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Angin itu dari 
rahmat Allah." Salamah 
berkata, "Terkadang 
angin datang bersama 
rahmat Allah dan 
terkadang datang dengan 
membawa siksa. Maka 
jika kalian melihatnya 
janganlah mencela, 
mohonlah kepada Allah 
akan kebaikannya, dan 
mintalah perlindungan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



kepada-Nya dari 
keburukannya." 



4434 



■ Mc uj la ^JLLa (jj laa I uj la 
lj| (jl jj^t lj^ja.1 (_JA j (jj <&l 
(jj (jLojlwj (jc. AjA^. i «alll 

Loiillii Upl ilLij <ulc alil to U<-i 
<jic. iil (^Ha <&l (J > uj j j *— y'j 

^ja I ShaJ l iji aa i ■ u < ^**^ 

a i aju (jlS LajJ AjI j^J <LLo <_SJ^ 

Lkjj jl UaJC- <_jlj IjJ (j^J 

aj« II Ijlj lil (jAill <&l J 

JJa^aSI 4j3 (JjSj (jl «-Ukj I j^.^>3 

La <2ijlc. U jUa Aj&ljill lil^Aj 
ji tLilic. <ua (jjSj (jl j'* jj 

^ji <_jij ^ij i_jjic. 

(jiajlt IjlA IjJlll t—llSill 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Amru] bahwa 
[Abu An Nadhr] 
menceritakan kepadanya 
dari [Sulaiman bin 
Yasar] dari [Aisyah 
radliallahu 'anha] isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata, 
"Aku tidak pernah 
melihat Rasulullah 
Shallallahu Alahi 
Wasallam tertawa 
terbahak bahak hingga 
terlihat tekaknya, 
Biasanya beliau hanya 
tersenyum. Jika beliau 
melihat awan mendung 
atau angin, semua itu 
terlihat dari raut 
mukanya (yakni beliau 
bersedih). Aku lalu 
bertanya kepada 
Rasulullah, "Wahai 
Rasulullah, orang-orang 
jika melihat awan 
mendung, mereka 
berbahagia karena 
mengharap akan 
mendapatkan hujan. 
Tetapi jika engkau 
melihat awan mendung 
maka aku melihat tanda 
kegelisahan dari raut 
wajahmu?" beliau 
menjawab: "Wahai 
Aisyah, aku tidak 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







merasa aman. Karena di 
dalamnya terkandung 
adzab; suatu kaum 
pernah disiksa oleh 
Allah dengan angin, dan 
kaum lain saat melihat 
siksa itu justu berkata, 
"Inilah awan yang akan 
menurunkan hujan 
kepada kita." 


4435 


4_*-ajlc. ^jc ^jc. ^jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
Miqdam bin Syuraih] 
dari [Bapaknya] dari 
[ Aisyah radliallahu 
'anha] berkata, "Jika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat 
sesuatu yang terjadi di 
langit beliau 
meninggalkan 
pekerjaannya, meskipun 
saat shalat. Kemudian 
beliau berdoa: 
"ALLAHUMMA INNII 
A'UDZU BIKA MIN 
SYARRIHA" (Ya Allah, 
aku berlindung dari 
keburukkannya). Dan 
jika mendapatkan hujan 
beliau berdoa: 
"ALLAHUMMA 
SHAYYIBAN 
HANIF AN" (Ya Allah, 
jadikanlah hujan ini 
curahan yang 
mensejahterakan.) 


4436 


(jj jaii. Uiiik Vla ^jjiiJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





(jc dljlj (jc (jLojiui 
(J^jjjj £i Lp^J ^ . ' 
^^jiJ ^jiai ^iLij AjIc jlll (_gl>-a 
^lluj AjIc aSiI " «Uli (Jj-^J 
1 jjjfl 4jLLal 4jc Aj^j i 3 

<* 'j' ^j 1 "- ^ ''V 


bin Sa'id] dan 
[Musaddad] secara 
makna, keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin 
Sulaiman] dari [Tsabit] 
dari [Anas] ia berkata, 
"Pernah kami dan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kehujanan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
keluar seraya 
menyingkap 
(menyingsing) kainnya 
hingga terkena air hujan. 
Maka kami pun 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, kenapa 
engkau lakukan hal itu?" 
beliau menjawab: 
"Karena hujan adalah 
ciptaan yang baru saja 
diciptakan oleh Tuhan- 
Nya." (yakni Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ingin 
bertabarruk 
(mandapatkan barakah 
Allah) dengan hujan). 


4437 


^ ic 1 V* 'w ^ l n jj A j ufl 1 'w 
(jj TtlLLa (jc * (jj ^j^iJI 

'? ' a', a v" a ^ e ' e' 

auI Q(jJ (jc jl 1 ajS 
Jlalla JLL jj Jjj jc <Gjc (jj 

V allaj 4jlc jlll ^U^i &\ (J JJJJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad] dari 
[Shalih bin Kaisan] dari 
[Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah] dari 
[Zaid bin Khalid] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







"Janganlah kalian 
mencela ayam jantan, 
sebab ia membangunkan 
(orang) untuk shalat." 


4438 


9 C S 9 - ' e '.e 0 - 

^ J' a a ■ " Uj (Jls jii^j AjIc 
(jji^j »'» a i " 1 jjj Clllj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Ja'far bin Rabi'ah] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika kalian mendengar 
kokok ayam maka 
mintalah karunia Allah, 
sebab ia melihat 
malaikat. Dan jika kalian 
mendengar ringkikan 
himar maka 
berlindunglah kepada 
Allah dari setan, sebab ia 
tengah melihat setan." 


4439 


saji (jt ^£jLi]l (jj JUA Luja 

< jC. ^g^i i A ia jC. 

jLLuj jj " 1 laC (jc ^jaIjjI jj 

iJlaJla <&l jjc- (jj jjli (jc- 

jjjj ^ La jj jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As Sari] dari 
[Abdah] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Muhammad bin 
Ibrahim] dari [Atha bin 
Yasar] dari [Jabir bin 
Abdullah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika kalian 
mendengar lolongan 
anjing dan ringkikan 
himar pada waktu 
malam maka mintalah 
perlindungan kepada 
Allah, sebab mereka 
melihat sesuatu yang 
kalian tidak melihatnya." 


4440 




Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Khalid bin Yazid] dari 
[Sa'id bin Abu Hilal] 
dari [Sa'id bin Ziyad] 
dari [Jabir bin 
Abdullah]. (Dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Marwan Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 



berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin 
Abdullah bin Al Had] 
dari [Ali bin Umar bin 
Husain bin Ali] dan 
selainnya. Keduanya 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kurangilah oleh kalian 
keluar di malam hari, 
karena sesungguhnya 
Allah mempunyai 
binatang-binatang yang 
Ia terbar di muka bumi, 
Ibnu Marwan 
menyebutkan, 'Pada 
waktu itu." Beliau lalu 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
mempunyai makhluk, 
kemudian perawi 
menyebutkan, "lolongan 
anjang, keledai dan 
lainnya." Lalu ia 
menambahkan dalam 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







hadits, " [Ibnul Had] 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Syurahbil Al Hajib] dari 
[Jabir bin Abdullah] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
dalam hadits tersebut. 


4441 


(Jc J^J lilja ijjJLa 

Iur. jji ii^ilr. ioi jlia... 

(jc- ^alj (cJi (jJ M \;;<*- (Jc alll 

J^"-" 11 jjl jjll (ilj^J 
A-aiala Ajjjj (JJ^ ^jic (JJ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Sufyan] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Ashim bin 
Ubaidullah] dari 
['Ubaidullah bin Abu 
Rafi'] dari [bapaknya] ia 
berkata, "Aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengumandangakan 
adzan layaknya adzan 
shalat pada telinga Al 
Hasan bin Ali ketika 
dilahirkan oleh ibunya, 
Fatimah." 


4442 


UjJLa j ^ (JjjjaS (JJ jJaa < 

'l 1 >>.'>■> > 

(JC. a^jC. (JJ ^»L2uA (JC- 4Ja\jLul 
1 g J& jlll ^ i <aj 4-Jijlc. Jc o JJC 
Ajic auI (^glla <Ul! J jjoij (jlSllJ 

i^l jr. ,^i5 jl Miyi \l i 'ijji iL.ij 
J ~C 'J L ''"J' ^ j S^jill i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudhail]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Yusuf bin Musa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam bin Urwah] dari 
[Urwah] dari [Aisyah 
radliallahu 'anha] ia 
berkata, "Pernah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







didatangkan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
beberapa orang bayi, 
lalu beliau mendoakan 
keberkahan untuk 
mereka." Yusuf 
menambahkan, 'Beliau 
mentahnik mereka 
(mengunyah makanan 
dan memberikannya 
kedalam mulut bayi). ' 
Dan tidak menyebut 
tentang berkah." 


4443 


(jfc jl la» SI ^Jt (^jj Jjljl 

(jji 

La j Cllla (jjj^aJJI aSj3 Ia JJC- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Abu 
Al Wazir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Dawud bin 
Abdurrahman Al 
Aththar] dari [Ibnu 
Juraij] dari [Bapaknya] 
dari [Ummu Humaid] 
dari [Aisyah radliallahu 
'anha] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata 
kepadaku: "Apakah di 
antara kalian ada Al 
Mugharribun -atau 
kalimat yang semisal-?" 
para sahabat bertanya, 
"Apa yang dimaksud 
dengan Al 

Mugharribun? ' beliau 
menjawab: "Orang- 
orang yang jin berserikat 
pada diri mereka (anak 
hasil perkawinan antara 
manusia dan jin)." 


4444 




Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





(jj JLk liiii. Vl! A a2oa.ll jpaC 
j' <aj (Jll AulLi L±hi ClljliJI 

(jc- «i^ Cf- ^jjjc- cjjI 
(j-o jjla illjj 4Jc *&l u^'^* 

a£ul m (j-aj £> jlicl! J^lLj jli» uni 

Aljlj a£H lu jji 


kepada kami [Nashr bin 
Ali] dari [Ubaidullah bin 
Umar Al Jusyami] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Harits] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id]. [Nashr bin 
Abu Arubah] berkata; 
dari [Qatadah] dari [Abu 
Nahik] dari [Ibnu 
Abbas] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
meminta perlindungan 
kepada kalian dengan 
nama Allah, maka 
berilah ia perlindungan. 
Dan siapa yang meminta 
kepada kalian karena 
Allah, maka berilah." 
Ubaidullah 
menyebutkan, "Siapa 
yang meminta kepadamu 
dengan nama Allah." 


4445 


Vu (JJ lS^-^J lii^Tna Hlja 
ulja j 4J| jc jjl lilja 
jjji uj.la Ajjaj ^1 (jj jLolic 
.jAI^-o (jC (JjLaC^I (jC ^.UmaII 

j^iI (3 j^j (Jlalla jic (jjl (jc. 

(jJo *^"J A UC Aiil ^lLa 

Jg ui (Jllj S jJacU '■■ 

Jjjala a£1 C. J (j-OJ (jj «V- J 

p (jla (jLaicj ■j.'iuia (Jla 0 jjalSa 

1 jiiaj ^jik iil 1 jC.il! 1 jJLaj 

s jijl!l£ ia (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] dan [Sahi 
bin Bakkar] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] . 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Abu 
Syaibah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] secara 
makna, dari [Al A'masy] 
dari [Mujahid] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
memohon perlindungan 
kepada kalian dengan 
nama Allah maka berilah 
perlindungan, dan 
barangsiapa meminta 
(pemberian) kepada 
kalian dengan nama 
Allah maka berilah." - 
[Sahi] dan [Utsman] 
menyebutkan; - 
"Barangsiapa 
mengundang kalian 
maka penuhilah 
undangannya. "-Lalu 
keduanya sepakat pada 
lafadz- "Barangsiapa 
datang kepada kalian 
dengan membawa 
kebaikan maka balaslah 
kebaikannya." 
[Musaddad] dan 
[Utsman] menyebutkan, 
"Jika kalian tidak 
mendapatkan sesuatu 
(untuk diberikan), maka 
berdoalah kepada Allah 
untuknya, hingga 
mereka tahu bahwa 
kamu telah membalas 
mereka." 


4446 


1 ±l.la ajJa» SI -iac ^jj (_)jAjC- 1 "K 

jjl LuSi. j (Jll jLaC- (jjl (ej«J 
Lalilka (JJltjC. (jjl '"*'""' (Jll (Jiij 
Jj& La tjls sA^I p/— iui 

J <Jlas (Jll Aj IjSjI U aiilj cJa 

(Jll i^la La j (Jll lilii (j-o e^jil 
C5 ik (Jll i251i jjliili 
,j llliS jll j& 2ll (J jj' 

(jjjll (jLll i25j5| UJjjl ULo 

AjVI i2Uj3 (J-a <_llj£]l (Jji jiij 

i^li.ii'i .J cjikj b! J (Jlil (Jll 

_>iVlj lJjVI jA (jil Uui 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas bin 
Abdul Azhim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [An Nadhr 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hcrimah] - 
maksudnya Ikrimah bin 
Ammar- ia berkata. 
(Dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




menceritakan kepada 
kami [Abu Zumail] ia 
berkata, "Aku pernah 
bertanya kepada [Ibnu 
Abbas], aku katakan 
kepadanya, "Aku 
mendapati sesuatu dalam 
hatiku." Ibnu Abbas 
bertanya, "Apakah itu?" 
Aku menjawab, "Demi 
Allah, aku tidak akan 
mengatakannya." Abu 
Zumail berkata, "Ibnu 
Abbas lalu bertanya lagi, 
"Apakah itu sesuatu 
yang meragukan?" Abu 
Zumail berkata, "Ibnu 
Abbas tertawa lalu 
berkata, "Tidak akan ada 
yang selamat dari hal 
itu." Abu Zumail 
berkata, "Hingga 
akhirnya turunlah ayat 
Allah: '(Maka jika kamu 
(Muhammad) berada 
dalam keragu-raguan 
tentang apa yang Kami 
turunkan kepadamu, 
maka tanyakanlah 
kepada orang-orang 
yang membaca kitab 
sebelum kamu. . .) ' -Qs. 
Yunus: 94-. Abu Zumail 
berkata, "Ibnu Abbas 
lalu berkata kepadaku, 
"Jika kamu mendapati 
sesuatu yang meragukan 
dalam hatimu maka 
bacalah: '(Dialah Yang 
Awal dan Yang Akhir 
Yang Zhahir dan Yang 
Bathin; dan Dia Maha 
Mengetahui segala 
sesuatu) ' -Qs. Al Hadid: 
3-. 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



4447 


^1 (jc- 4jjI (jc (Jj^-lu HjJa 
AjLau al (j-o (_yAi ae-L^Jll o^j^A 

ji 4j alSU (ji i la» J 

IjtlS iji'vj Mj] JIS <t , l-,M< r ; 
jl-ajVI ^y.j^> tJll £*j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Suhail] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Beberapa orang dari 
para sahabat datang 
kepada beliau dan 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, dalam hati 
kami ada sesuatu yang 
kami merasa takut untuk 
membicarakannya. " 
Beliau balik bertanya: 
"Apakah kalian telah 
merasakan hal itu?" 
mereka menjawab, "Ya." 
beliau bersabda: "Itulah 
keimanan yang nyata." 


4448 


(jjlj ^i (jj (jliSc liljai 

jjji. Ullk Vl3 (jjcl (jj AJiljS 

?'.' f: ..' 'j » „ . - 
AUI JJC (jC. (jC. j^j-a-Lo (jC 

iLaJla (jjiuc. (jjl (jc jIaJu (jj 

UJaJ (jl Atll (J j-uij Ij Jlaa illuj 
(jl (j^i 4_i]J L-Jjhi <U«i UJ^J 

jA\ M jA\ 'M <Jlaa 4j 

3j <-«laa (jjl <Jls <LTjLtj]| Jj 

fiAjS (jl^-o fi^)Jal 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ibnu Qudamah bin 
A'yun] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari [Dzar] 
dari [Abdullah bin 
Syaddad] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, 
"Seorang laki-laki 
datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya di antara 
kami ada yang 
mendapati sesuatu dalam 
hatinya; tetapi sekiranya 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



hatinya menjadi arang 
lebih ia sukai daripada ia 
mengungkapkannya. " 
Beliau lalu bersabda: 
"Allah Maha Besar, 
Allah Maha Besar, Allah 
Maha Besar. Segala puji 
bahi Allah yang telah 
merubah tipu daya-Nya 
menjadi bisikan." Ibnu 
Qudamah berkata, 
"Yaitu merubah tipu 
daya-Nya menjadi 
perintah-Nya." 



4449 



I " ^ jjA j IjjJli. (^jjajll lili». 

(j^s jIS olc. jj ^Uil A 'i» auilll 

Aji alluj AjIc auI (j-^-a ^ < 
jA j A_J JJC. Jl (j-a Jll 

4 jl& 4 H 3 Ajj] ^jjr*- Aji ala i 

ClijSja SjSj IjI Cluala Jliol ji. 
olc 33 (^Ijil AlLaLi Jlaa aJ 
AjIc auI ^U.-! i* ^ ^ (j^s jgjB 

UI L) Clllaa ^alt (Jls alluj 

Aji ^ill j lilyAkJI l-lgj CLiAa lilL 
Ajj3 ^^jiaiJ (J i w II (j^i t^s^l cjAit 
^jic jjl {JIS ^jjjikj lilla. 

■ (Jjsj - jl- UI t " w « > a j 

(JaI cjjjAaJ (jju3 cJjij Aiii 

£]La <-^j L«j t3-3 jjj Ai j£ll 

^j-o fl^-alxj l^jlf* o^j ajll (JaI 
Aji-uJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [An 
Nufaili] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ashim Al 
Ahwal] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Utsman] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Sa'd bin Malik] ia 
berkata, "Kedua 
telingaku mendengar 
dan hatinya meresapinya 
dari Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
menisbatkan dirinya 
kepada selain bapaknya, 
padahal ia tahu dia 
bukan bapaknya, maka 
surga haram untuk ia 
masuki." Sa'd berkata, 
"Aku lalu bertemu [Abu 
Bakrah], maka aku pun 
menceritakan hadits itu 
kepadanya. Ia berkata, 
"Kedua telingaku 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



mendengar dan hatiku 
meresapinya, dari 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam. Ashim 
berkata, "Aku berkata, 
"Wahai Abu Utsman, 
ada dua orang yang ada 
di sisimu yang ikut 
melihatnya, maka 
siapakah salah seorang 
dari mereka itu?" Abu 
Utsman menjawab, 
"Seorang dari mereka itu 
adalah orang yang 
pertama kali yang 
melemparkan anak 
panahnya di jalan Allah 
-atau dalam Islam-, yaitu 
Sa'd bin Malik. 
Sedangkan yang lainnya 
adalah seseorang yang 
tergabung dalam sebuah 
rombongan yang datang 
dari Thaif dengan 
berjalan kaki, jumlah 
mereka dua puluhan 
orang lebih." lalu ia 
menyebutkan sisa 
hadits." An Nufaili saat 
menceritakan hadits ini 
ia berkata, "Demi Allah, 
sesungguhnya ucapan 
'telah menceritakan 
kepada kami dan telah 
menceritakan kepadaku' 
menurutku lebih manis 
dari madu." Abu Ali 
berkata, "Aku 
mendengar Abu Dawud 
berkata, "Aku 
mendengar Ahmad 
berkata, "Pada hadits 
orang-orang Kufah tidak 
ada cahaya." Ahmad bin 
Hanbal berkata, "Aku 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







tidak pernah melihat 
sebagaimana orang- 
orang Bashrah (dalam 
menuntut hadits), 
mereka mempelajarinya 
dari Syu'bah." 


4450 


^1 jjc. jjiitVl (jc oJijI j lilla 
^jjII (j^SjJjA ^£p.g&La 
(j-o (jLS illoj 4j1c auI ( _ s Aj-a 
Ajlia (jjl JJ«J Uajii (JjJ 

(JjiUIIj 5£jiLall3 <&! 

AJsUall ^jj Aj« (Jjsj V (j j» «t»! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj bin 
Abu Ya'qub] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Mu'awiyah] - 
maksudnya Mu'awiyah 
bin Amr- berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaidah] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
memberikan wala' 
(perwalian) kepada suatu 
kaum tanpa izin dari 
majikannya, maka ia 
akan mendapatkan 
laknat Allah, para 
malaikat dan semua 
manusia. Serta ibadah 
wajib dan nafilahnya 
juga tidak akan 
diterima." 


4451 


(j-a^^ll ^Jt (jj (jLajlui Hl la 
-IjC (jj ^)-aC- LjjJLa ^'a.*^MI 
Jyjj (jj (ji^^ll ^jt (jc .l^l^ll 
^jjl (jj Auuui (, Vi.S-s (Jll JjL=>. (jj 
(jj (jjijl (jc- Cll j^JJJ (j^jj Aja-wj 
( _ s iLa <&l (J jiaj «inlll lillli 
(_jC.il (j-o cJjij illnj Ajic AUl 
JJC (__JI (__-<ujl jl 4jjI jjC (__JI 
AjlAjIoII alll 4j*J "Lilai AjII^-o 
4J>Ua]| jajJ (__JI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Abdurrahman Ad 
Dimasyqi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Abdul 
Wahid] dari 
[Abdurrahman bin 
Yazid bin Jabir] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Sa'id bin Abu Sa'id] - 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







ketika kami sedang 
berada di Bairut- dari 
[Anas bin Malik] ia 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
menyandarkan dirinya 
kepada selain bapaknya, 
atau kepada selain tuan- 
tuannya, maka ia akan 
mendapatkan laknat 
Allah yang berturut-turut 
hingga datang hari 
kiamat." 


4452 


Mi-\\ 1 *" ^ j £ (^iliJkll UjSk 

A 'l la^j 11 Aja l n (jj 
^jj ^UiA (jc «Lu la I^A j j 
jc. m ^jl (jj SJa i u jc. H > ii 

(^jLij Jlalla SjjjA ^1 (jc. AjjI 

iil jl allij «Ljlc AUl ^jii-a <&\ 

a ';'"*- "*- r i<> j I ia j*- 

lyn°yz «-l-J^Lj U jiij 4j1aL=JI 

^aljl ^3 *l ^SlI 
^AjiJ <3^>-J L) 1 -^ M' L>° 

(j-o *d)l ^^jic (jjit (jj jSj! jl 
(jill l^iiL ^aii (^iJI j!>U-aJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Marwan Ar Raqqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'afa]. 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Sa'id 
Al Hamdani] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ibnu 
Wahb] -dan ini adalah 
hadits riwayatnya- dari 
[Hisyam bin Sa'd] dari 
[Sa'id bin Abu Sa'id] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
telah menghilangkan 
dari kalian kesombongan 
ala Jahilliyah dan 
kebanggaan kalian 
dengan nenek moyang. 
(Yang ada adalah) orang 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







beriman yang bertakwa 
dan orang yang jahat 
yang sengsara. Kalian 
adalah anak cucu Adam, 
dan Adam tercipta dari 
tanah. Maka, hendaklah 
orang-orang 
meninggalkan 
kebanggaan mereka 
terhadap kaumnya; 
sebab mereka hanya 
(akan) menjadi arang 
iahannam, atau di sisi 
Allah mereka akan 
menjadi lebih hina dari 
serangga yang 
mendorong kotoran 
dengan hidungnya." 


4453 


(j-a^^l! ^jc. jc jj ^3L<lwj 
AjjI (jC J j» tn'a (jj AjC (jj 
(jjiJI JJC ^^Ic jj^aj (jilll 

(jj lilLttjol (jC (jljiui liiik ^)-olc 

Isc. (jj (ja^^ll ^jc (jc S-i^i- 

\l i'i'jVil JIS a jr-. Al 
Aj3 jA j ilLij 4j1c auI 
sj^j ^£^3 ^»31 (j-o 


Telah menceritakan 
kepada kami [An 
Nufaili] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Simak bin 
Harb] dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin Mas'ud] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Barangsiapa 
menolong kaumnya 
bukan di atas kebenaran, 
maka ia seperti unta 
yang digiring dengan 
ditarik ekornya." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Basysyar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Simak bin Harb] dari 
[Abdurrahman bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Abdullah] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Aku sampai kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam saat beliau 
berada dalam tenda yang 
terbuat dari kulit. . .lalu 
ia menyebutkan 
sebagimana dalam hadits 
tersebut." 


4454 


^g.'.'-ajjl jjLk jj J jji^M LjJ ^ 
^jj AJalm 1 * 'w ^jUjill llj la 
^jj AJlilj Cllij (jc J^a.* *MI 

Clilal jij Ia UI t* i» «t» Ljjl *aLiVl 

jl (Jl! 4"iu.~i»]| Li (J jjjj U 
^jic lilijij (jJ*!i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Khalid Ad 
Dimasyqi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Firyabi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Salamah bin Bisyr 
Ad Dimasyqi] dari 
[Bintu Watsilah Ibnul 
Asqa'] Bahwasanya ia 
pernah mendengar 
[Bapaknya] berkata, 
"Aku bertanya, "Wahai 
Rasulullah, Ashabiyah 
(fanatik kesukuan) itu 
apa?" beliau menjawab: 
"Engkau tolong kaummu 
dalam kezhaliman." 


4455 


^ jlJI jj jjJaC. (jj liaa i Ijj la 
AilLil (jt (jJ S-ljjl ^ ^ ^ 
(jj ^« i " £-<luj Aji .Ijj (jj 

jj( aS)j..< jjc. W i i 

lViUi\\« * ^WJI - -ti i jj'w-sltli 

alluj AjIc auI ^U.-! Aill (J jjjj 

Aj jj i'iir. (jc. ^sIaaII ^jj=>- cJLaa 

(jj Jjljl jjl (JILojIj La 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Amru bin As Sarh] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub bin 
Suwaid] dari [Usamah 
bin Zaid] ia mendengar 
[Sa'id Ibnul Musayyab] 
ia menceritakan dari 
[Suraqah bin Malik bin 
Ju'syum Al Mudhiji] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkhutbah di 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







hadapankami seraya 
mengatakan: "Sebaik- 
baik kalian adalah orang 
yang membela 
keluarganya, selama 
tidak dalam suatu dosa." 
Abu Dawud berkata, 
"Ayyub bin Suwaid 
adalah seorang yang 
lemah(dalam 
periwayatan hadits." 


4456 


(_iA j (jjl 1 * la (jjl 1 * la 
( jc. t_Jjjl L ^l\ (jj 'n» ui (jt 
(^iLoil .JJC (jj lxia 'a 
Aill Isc. (jC AjjjJ (jjl JaiJ 
LW J^4- Cf- (j^L, ^1 (jj 
jlll (Jj-a jlll (J^j-uj (jLtmJaJi 

J'iU jji 1 "i^ jjlmIj 5 lu^ir. \l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu As 
Sarh] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] dari 
[Sa'id bin Abu Ayyub] 
dari [Muhammad bin 
Abdurrahman Al 
Makki] -maksudnya 
Ibnu Abu Labibah- dari 
[Abdullah bin Abu 
Sulaimn] dari [Jubair bin 
Muth'im] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Bukan dari 
kami orang yang 
mengajak kepada 
golongan, bukan dari 
kami orang yang 
berperang karena 
golongan dan bukan dari 
kami orang yang mati 
karena golongan." 


4457 


UjAa. Ajjii ^1 (jj ^}5Lj jjl Ujia. 
(jj .jU j (jC l_SjC (jC jjl 

(jc <G\j£ ^1 (jc (jljaLX 

*&)l Jj-a <&l (J ^-"J (JliJli <_y"i J-o 
-fl *■ - jajall Cla.1 (jjl allaj Ajic 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Auf] dari [Ziyad bin 
Mikhraq] dari [Abu 
Kinanah] dari [Abu 
Musa] ia berkata, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Anak dari 
saudara wanita suatu 
kaum (wanita itu 
dinikahi oleh laki-laki 
dari kaum lain), maka ia 
(anak itu) termasuk 
bagian dari kaum (lain) 
tersebut." 


4458 


JIS) Ajat ^jI (Jt ^\ jj 

IjIj ( _ r La Ubii. ■ " llaa t jj£j 1* «11 

\3j (^la Uii. ciila Jlaa 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdurrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ Jarir bin Hazim] 
dari [Muhammad bin 
Ishaq] dari [Dawud bin 
Hushain] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Uqbah] dari [Abu 
Uqbah] -ia adalah 
mantan budak dari 
penduduk Persia- ia 
berkata, "Aku pernah 
berperang bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
perang Uhud, lalu aku 
memukul seorang laki- 
laki dari kaum 
musyrikin. Aku lalu 
berkata, "Bunuhlah dia, 
aku adalah pemuda dari 
Persia." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
berpaling kepadaku 
seraya mengatakan: 
"Kenapa kamu tidak 
mengatakan 'Bunuhlah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







dia, aku adalah pemuda 
dari Anshar! ' 


4459 


jjj jjc. UlLla JAuii LiLla 

jjti Iur. jji i in-v 

AjIc 'M ^jJj-a ^g-jlll 
A a ) Aji a ilfl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Tsaur] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Habib bin 
Ubaid] dari [Al Miqdam 
bin Ma'diKarib] -dan 
Habib pernah bertemu 
dengan Al Miqdam- dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika seorang laki-laki 
menyukai saudaranya, 
maka hendaklah ia 
mengabarkan kepadanya 
bahwa ia menyukainya." 


4460 


1 * la ^jaI^>j) »3 1 jJa 1 * la 
ClijUi Lila. S 11 f'— 3 jjj iiljUill 
ila.j (jl^lLi (jj (_jju1 (jC / «JU^I 
AjIc 'M ^jij-a ^JjJI -^C- (j^ 
(J^jjjj Ij (Jlaa (Ja.j 4j ^-"J 

M jua AjaJa Jla k^\L\ Jla V 

(5^1 ^Ca.| Jlia ill (J iSLa.1 

A\ Vill-vl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Mubarak bin Fadhalah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit Al Bunani] 
dari [Anas bin Malik] 
berkata, "seorang laki- 
laki berada di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu ada 
seseorang lagi lewat di 
depannya. Laki-laki itu 
lalu berkata, "Wahai 
Rasulullah, 
sesungguhnya aku 
menyukai orang ini." 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda 
kepadanya: "Apakah 
kamu telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







memberitahunya." Ia 
menjawab, "belum." 
Beliau bersabda: 
"Beritahukanlah ia." 
Anas berkata, "Laki-laki 
itu kemudian 
menyusulnya dan 
berkata, "Sesungguhnya 
aku suka kepadamu 
karena Allah." Orang itu 
balik berkata, "Engkau 
akan dicintai oleh Dzat 
yang kamu menyukai 
aku karena-Nya." 


4461 


UJ la cjgaJajjjj ^jjijji UJ la 

(j-o £i UI U dui (Jll ^-bm£ 
alLlj Ajlc Atll ( _ s li-a Alit (J jjoij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman] dari 
[Humaid bin Hilal] dari 
[Abdullah bin Ash 
Shamit] dari [Abu Dzar] 
ia bertanya, "Wahai 
Rasulullah, seorang laki- 
laki menyukai suatu 
kaum, namun ia tidak 
bisa (meniru) amalan 
yang mereka lakukan?" 
beliau menjawab: 
"Wahai Abu Dzar, kamu 
akan bersama dengan 
orang yang kamu sukai." 
Abu Dzar berkata, 
"Sungguh, aku menyukai 
Allah dan Rasul-Nya." 
Beliau bersabda: "Kamu 
bersama siapa yang 
kamu sukai." Perawi 
berkata, "Abu Dzar 
mengulangi ucapannya, 
maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun 
mengulangi ucapannya." 


4462 


lili. l^Aa AjLi j_o j UliAa. 


Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





• - „ i* • - »-;■»•- 

(_)C l 1JU (JC jJJC (jj (JJUjJ (jt 

t_lli_Lal dilipiti lillLa (jj (jjijl 

U (J^J (Jl3 <Lo Aiil P^j-kij 

'S' - , „ 's' 

(J jjjj tJliS ^JiLaJ (JajLj Vj 


kepada kami [Wahb bin 
Baqiyyah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] dari 
[Yunus bin Ubaid] dari 
[Tsabit] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata, 'Aku 
melihat para sahabat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bergembira karena 
sesuatu yang aku belum 
pernah melihat mereka 
bergembira melebihi hal 
itu. Salah seorang dari 
mereka berkata, "Wahai 
Rasulullah, seorang laki- 
laki menyukai seseorang 
karena amal baik yang ia 
kerjakan, namun ia tidak 
bisa melakukan yang 
serupa?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Seseorang itu akan 
bersama orang yang 
disukainya." 


4463 


M (JUlll OJJJA (jf- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Abdul Malik bin 
Umair] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang yang 
diajak bermusyawarah 
itu terbebani amanah." 


4464 




Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





^1 (jC (JjIacVI (jC (jUiui 

U Jlaa jiij^j AjIc. auI jj-a 

i c. ^1 ',1 juI (J j'., j 

tjSSj >lW li Saj V J'i 
oIjU <'^LVi j| AjiJa IJ^U >'« ! 'l 
'M jj-a aill (J J^J J^i <Laaj 

(J juij Jlla s jiila jai^j ^J*- 

(j3 (ji illuj AjIc. iill Jj-a 
Ajali jL\ aJs Jc. 


kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Abu Amru 
Asy Syaibani] dari [Abu 
Mas'ud Al Anshari] ia 
berkata, "Seorang laki- 
laki datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku 
telah ditelantarkan, maka 
bawalah aku." Beliau 
menjawab: "Aku tidak 
mempunyai sesuatu 
untuk membawamu, 
silahkah kamu temui si 
fulan, semoga ia bisa 
membawamu." Laki-laki 
itu lalu mendatanginya 
dan ia pun dibawa. Laki- 
laki itu kemudian 
mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
mengabarkan hal itu, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Barangsiapa 
menunjukkan kepada 
kebaikan maka ia akan 
mendapatkan pahala 
seperti orang yang 
mengerjakannya. " 


4465 


Ajaj UjA^ ^J^" (jJ 'o 1 " la 

Cf- fi°J° lf? Cf- 
JjL (jc. / -aLJI Laa ^ (jj JLk 

(^jj (jc. piij^i! (jj 

AjIc. Sill Jj-a Jill (jC.s.lijjJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Haiwah 
bin Syuraih] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Baqiyyah] 
dari [Abu bakar bin Abu 
maryam] dari [Khalid 
bin Muhammad Ats 
Tsaqafi] dari [Bilal bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Abu Ad Darda] dari 
[Abu Ad Darda] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Kecintaanmu 
kepada sesuatu akan 
membuat buta dan tuli." 


4466 


jc jl j i a LuJLa ■l'Una l^^a 

^1 LP «AjJ cd' 
M (3 J^JJ (Jlalli (jin y* («Jl 

jUJ ( _ s ic illl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Buraid bin Abu 
Burdah] dari [Bapaknya] 
dari [Abu Musa] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mintalah syafaat 
kepadaku, niscaya kalian 
akan mendapat pahala. 
Dan Allah akan 
menetapkan apa saja 
yang dikehendaki-Nya 
melalui lisan Nabi-Nya." 


4467 


jj Aa=lI j ^JLLa jj Aa^I U\j ^ 
uiiAi. Vla ^^Loll jj j^aC 
jj j^aC jC 4-1JJC jj jLlfiLj 
jc Ajii jj j jc jlip 
Ij^^jj | jir k t'i'il^G jljLa ^)C <Ll^l 

L«jS sj^ta j*Vl IjjV ,_pla 
<&l J jjjij jla 1 j^^jiia 1 j* k l'jVi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] dan [Ahmad 
bin Amru bin As Sarh] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Amru bin 
Dinar] dari [Wahb bin 
Munabbih] dari 
[saudaranya] dari 
[Mu'awiyah] berkata, 
"Berilah syafaat 
(kemudahan) maka 
engkau akan mendapat 
pahala, sungguh aku 
sangat menginginkan 
perkara ini hingga aku 
menangguhkannya. 
Maka setiap kali kalian 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







memeberi syafaat maka 
kalian akan mendapat 
pahala. Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Berilah 
syafaat maka kalian akan 
mendapat pahala." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ma'mar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Buraid] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu 
Musa] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
tersebut." 


4468 


aJ uaA Olla (Jjia. ju laa 1 UjJLa 

jjJAul jjl (jC JJ L ,-i La jC 

(jc Liu2aA 'l» i ajJo (Jl3 laa I 
(jj e!/UJI jle!/UJI (_>a*J 
^jill (3-alc jlS ^ajL°>i^.ll 
Ls ]c alLij 4-UC <&l (J-a 
li) AjJI <_i£ lil (jlS! jJJ=»-j]l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hanbal] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Husyaim] 
dari [Manshur] dari 
[Ibnu Sirin] -Ahmad 
berkata; sekali waktu 
Husyaim berkata- dari 
[sebagian anak Al Ala] 
bahwa [Al Ala Ibnul 
Hadhrami] adalah 
pekerja Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam di 
bahrain, jika menulis 
surat kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ia memulai 
dengan namanya 
sendiri." 


4469 


uj.la jjl Aic (jj laa < Hi.la 
a ] ujj^I jj' ala jj ^Aa-LII 

(jjl ^^jaJ e!/UJI jc (jjl 

* i "iM \\ l' 'i. (1 l^j.Ui\| 

4 ainL l.iia allaj Ajlc AUl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdurrahman] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Mu'alla 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







bin Manshur] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Husyaim] 
dari [Manshur] dari 
[Ibnu Sirin] dari [Ibnul 
Ala v ] dari [Al Ala v ] - 
maksudnya Al- Ala v bin 
Al Hadhrami- 
Bahwasanya ia pernah 
menulis surat kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu ia 
memulai dengan 
namanya sendiri." 


4470 


(jj a j j^lc (jj (jLi^JI Ijj la 
(jC- (jlj^jJI ^JC. Ujii. Vla u 3^ J 

auI luc (jc. <_S^>A^1I jc ^«ut-o 

(jjl (jC <JJC (jj Alll jjj 
AjIc 2jI (^glla (^Jjl! (jLuiljC 
^ (j-a (Ji^A (^gJJ < ■ u£ 
jxikc cJ^jA J) Jii\ J jjjj 
(jjl JliiJ^JI ^Jjl (ji ^glc ^5Lu 

UI jl (_>uUc (jjl (jc ^jILj 

\r. Itti^t JIS ij'ti.| jl',0.,, 

jji^jJI jlll a l n; 4j3 lili alLij 
^Jj Ail! (J^ujj ^aa .a (j-o aJ^^ll 
(ji ^Jc ^!>lLi aj^>ll ajlaC cja'j* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali] dan 
[Muhammad bin yahya] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] dari 
[Ma'mar] dari [Az Zuhri] 
dari [Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah] dari 
[Ibnu Abbas] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
menulis surat kepada 
Hiraklius yang berbunyi 
'Dari Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kepada 
Hiraklius pembesar 
Ramawi; keselamatan 
bagi yang mengikuti 
petunjuk'." [Ibnu Yahya] 
berkata dari [Ibnu 
Abbas] bahwa [Abu 
Sufyan] 

memberitahunya, ia 
berkata; "kami menemui 
Heraklius lalu dia 
mempersilahkan kami 
duduk di depannya, 
kemudian ia meminta 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







surat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan ternyata di 
dalamnya tertulis 
"bismillah (dengan 
menyebut nama Allah) 
dari Muhammad utusan 
Allah kepada Heraklius 
pembesar Romawi, 
keselamatan bagi siapa 
saja yang mengikuti 
petunjuk, amma ba'du 
(adapun sesudahnya aku 
katakan)." 


4471 


ojjjA (jt (jt ^JlLa 
^ fljjl ifl ^ ' J*' ^ IfLjl-ft-o 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Suhail bin Abu Shalih] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang anak tidak 
akan dapat membalas 
jasa orang tuanya hingga 
ia mendapati orang 
tuanya sebagai budak, 
lalu ia membeli dan 
membebaskannya. " 


4472 


u'^' ClljlSLlll (jC jxC 
jJftC. (jl^j ' " 1 3 al^ol 

, * °d 4 1 '„ «TU \ jisi 1 ; ». jc, 

AjIc 2jI ^jii-a (^Jjll J-at ^jjll 

fiil Jlia a1 ^3 
1 jilU ;\7„j 4°,\<-. \r^. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Ibnu Abu Dzi v b] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
pamanku [Al Harits] dari 
[Hamzah bin Abdulllah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







bin Umar] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Aku mempunyai 
seorang isteri yang 
sangat aku cintai, akan 
tetapi Umar tidak 
menyukainya. Lalu ia 
berkata kepadaku, 
"Ceraikanlah ia." Tetapi 
aku menolaknya hingga 
ia datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
menceritakan hal itu 
kepada beliau. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
bersabda: "Ceraikanlah 
ia." 


4473 


jA (Jlia3 (j^i sVj-a (_i?-J (J^jy 
1 r~.\ , n ^jjl <iliaa ^LaUall 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Bahz bin hakim] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata, 
"Aku bertanya, "Wahai 
Rasulullah, siapa yang 
paling aku perlakukan 
dengan baik?" beliau 
menjawab: "Ibumu, 
kemudian ibumu, 
kemudian ibumu, 
kemudian bapakmu, 
kemudian yang terdekat, 
kemudian yang 
terdekat." Kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seseorang minta seatu 
kelebihan (nikmat) 
kepada tuannya, namun 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







ia menolak meskipun 
yang diminta ada, maka 
pada hari kiamat kelak 
nikmat yang ia tahan 
tadi akan dipanggilkan 
untuknya dalam wujud 
seekor ular Aqra' 
(ganas)." Abu Dawud 
berkata, "Kata Al Aqra' 
adalah yang botak 
kepalanya disebabkan 
oleh racun." 


4474 


UjJLa u unr- jj lla < 1 ''V ia 
(jj uK Ujik 'i^i (jj ClijlaJI 

U Jlla jiiLij «ulc. «uil ^jlLa 

lilljlj (Jll Jj| (ji Jll £) jLl'j 
«\J jj^a^o ^La.^j ' . '?■ 1 J (3^ ^1^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Harits bin 
Murrah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Kulaib bin 
Manfa'ah] dari 
[Kakeknya] Bahwasanya 
ia pernah datang kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, siapa 
yang paling aku 
perlakukan dengan 
baik?" beliau menjawab: 
"Ibumu, lalu bapakmu, 
lalu saudara 
perempuanmu, lalu 
saudara laki-lakimu, lalu 
kerabatmu yang wajib 
untuk engkau sambung 
silaturahminya." 


4475 


jlj j jj ^)°* a (jj < Qj la 
jjj Jut liiJla, j li^>ja,l (Jll 
A» La (jj ^LjA I^>jI HiAa Vla ^^jja jii 
IjC (jj Aiia. (jt «UjI (jt 
jjaC (jj «illl AjC. (jc. (j-aa.^11 
«ulc. «lili ^jii-a c] jjjj Jlalll 

(jl jjUSLII Jj£i j^i (jj ^liuj 

(3 jjuij Ij Ajill j cJajJI (jail) 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far 
bin Ziyad] ia berkata; 
telah mengabarkan 
kepada kami. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



(jilij aljl (JjaJjS (J^jll UI j*li 



kepada kami [Abbad bin 
Musa] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Bapaknya] dari 
[Humaid bin 
'Abdurrahman] dari 
[Abdullah bin Amru] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya di antara 
dosa yang terbesar 
adalah seorang laki-laki 
yang melaknat kedua 
orang tuanya." Beliau 
ditanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
mungkin seorang laki- 
laki melaknat kedua 
orang tuanya?" beliau 
menjawab: "Ia melaknat 
bapak orang lain, hingga 
orang itu ganti melaknat 
bapaknya. Ia melaknat 
ibu orang lain, hingga 
orang itu ganti melaknat 
ibunya." 



4476 



p^ijrj! (jj Aa^-oj A j 1 ul ^jl (jj 
(Jj M iic UlAa. I jll3 ^jiiJI 
(jj (jia.jJI AlC jc (J^jjI 
^jj ^ic (jj J i al (jc (jtjajL u 
Ajjl (jC SjcLul ^^jj J luc 
4jLijj jj lillli ^1 jc 

(J jj^j Aic j^j linlll (_£aclLJI 

<^jjl j-a j^ij (_1a j&I J>uiJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Mahdi] dan [Utsman 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad Ibnul Ala'] 
secara makna, mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Idris] dari 
[Abdurrahman bin 
Sulaiman] dari [Asid bin 
Ali bin Ubaid] -mantan 
budak (yang telah 
dimerdekakan oleh) bani 
Sa'idah- dari [Bapaknya] 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







dari [Abu Usaid Malik 
bin Rabi'ah As Sa'idi] ia 
berkata, "Ketika kami 
sedang bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, tiba- 
tiba ada seorang laki-laki 
dari bani Salamah 
datang kepada beliau. 
Laki-laki bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 
apakah masih ada ruang 
untuk aku berbuat baik 
kepada kedua orang 
tuaku setelah mereka 
meninggal?" beliau 
menjawab: "Ya. 
Mendoakan dan 
memintakan ampunan 
untuk keduanya, 
melaksanakan 
wasiatnya, menyambung 
jalinan silaturahmi 
mereka dan memuliakan 
teman mereka." 


4477 


aj\ l'* w xSui <jj laa 1 Uli ^ 
(jc H Lu j^jj Clylll uiiAk j i iajll 
^jj «LalLil jjj jlll ^jc. (jj Jy jj 
(jC jlip (JJ 1JC. (jt ^LgJI 
^jlLa AUl (J JJ^J (Jlalla ^aC (jjl 

(^Jjj (jl Aaj <jjI Jlj (JA\ «.^ill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu An Nadhr] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Yazid bin Abdullah 
bin Usamah Ibnul had] 
dari [Abdullah bin 
Dinar] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya sebaik- 
baik bakti adalah 
seseorang menyambung 
tali silaturahmi kepada 
orang-orang yang 



http://rumariku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







dicintai oleh bapaknya 
sepeninggalnya." 


4478 


^j-alt jji l'* w ^ l ia]I (jjl 1 ""'^ 

S^jLaC. U^)^.! (jU^cJ (jj a^jL&C. 
ajjij (Jjilall UI (jl (jUjJ (jJ 
AjIc. Atll ^ji-a (^4^1 CjjI jM 

(J-a^,l ^^iLi -^«JJ ulj (JjaJaSl jjl 

Sl^Jol djjal il jj_)iJI -Uh-. 

AUl ^U^i (^Jjll CllSjl (^jik 
A" i ^^1 eii> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Ja'far bin Yahya bin 
Umarah bin Tsauban] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Umarah bin 
Tsauban] bahwa [Abu 
Ath Thufail] 
mengabarkan 
kepadanya, "Ia berkata, 
"Aku melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membagi- 
bagikan daging di 
Ji'irranah." Abu Thufail 
berkata, "Waktu itu aku 
masih kecil dan aku 
membawa tulang unta. 
Tiba-tiba datang seorang 
wanita mendekati Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
kemudian mengelar 
selendang hingga wanita 
itu pun duduk di atasnya. 
Aku lalu bertanya, 
"Wanita itu siapa?" 
orang-orang menjawab, 
"Wanita itu adalah orang 
yang telah menyusui 
Rasulullah." 


4479 


, - "'l l*a"j SI 1j» lji (jj Aa^I UJ la 

'*Ni i l'*. 'W 
(jj ^)-aC. (jl Cll^jL^JI (jj jj^t 
(Jjjjj (jl g» L 4il ' ■ '*'' mil 
(jl£ al"ulj <Ule 2jl ^jij-a «lili 
A£.l (j-a o jjl lJjsU 1 Lilt 7» 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sa'id Al Hamdani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] ia 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





Ajie ^*aa Ajjj jj ia» J aJ _j3 
Ac-LLia_}]l (j-a Ajal dlLSl £j 
AjjLk (j^i Ajjj Jjjl LgJ £j_iajj3 

» j^' u' 1 *' *' A j-^V 

(3 J^J ^ Ac-Ljajll (j-o 

^jjj ^ uil^lj A-jit Aiil \ < ^ 

Aji 


berkata; telah 
menceritakan kepada 
[Amru bin Al Harits] 
bahwa [Umar bin As 
Sa v ib] menceritakan 
kepadanya, Bahwasanya 
telah sampai berita 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sedang 
duduk, lalu bapak 
sesusuannya datang. 
Beliau lalu menggelar 
sebagian kainnya hingga 
bapaknya bisa duduk. 
Lantas datang pula ibu 
susuannya, lalu beliau 
menggelar sebagian 
yang lain dari kain 
miliknya hingga ibunya 
duduk di atas kain 
tersebut. Setelah itu 
saudara laki-laki 
sesusuannya datang, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian bangkit dan 
mendudukkan 
saudaranya tersebut di 
depannya." 


4480 


^1 IjjI ^>5Lj (jLait IjAla 

jjl liiik ( _ s JjLall Ajiii 

* » , T.Vf 1 lillLa ,J jjc. AjjLLi 

AjIc. iill ^jl-a (U jlaj djlllll 
lAJJJ ^aia Aj Cjjlfi (ji allaj 

AjiJI iil <LLjll jjSjJI ,_jxj Jll 

; j f Jj ^ f ' * 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman] 
dan [Abu Bakar] - 
keduanya anak Abu 
Syaibah- secara makna 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Abu Malik Al 
Asyja'i] dari [Ibnu 
Hudair] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







memiliki anak 
perempuan (atau saudara 
perempuan), ia tidak 
menguburkannya hidup- 
hidup, tidak 
menghinakannya, dan 
tidak melebihkan anak 
laki-laki di atas mereka, 
maka Allah akan 
memasukkan dia ke 
dalam surga." Utsman 
tidak menyebutkan 
lafadz laki-laki'." 


4481 


jAj Jjl J Jjl (JIS l nl~. jf 1 AulLi 
(J-afLo (jj (jA^jll JjC (jj SJa ■ u 

JAuU (JJ l_ljj| (jC <_£ jA jjl 
■lutla ^1 (jC (_5jLLajVI 
Ls iLa «jjl (J jjLuj (Jl^l! ^ejlajl 
(Jlc (ji alLlJ iill 

(Jj^-ul (jC JJ J^> Ijjii. ( _ s -ulji 

jl Cil j=J djilj Jll .jUL^I Iji^j 

(jui.1 jl (jujj jl CIiIjj iljSo 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Suhail] - 
maksudnya Suhail bin 
Abu Shalih- dari [Sa'id 
Al A'sya] -Abu Dawud 
berkata; dia adalah Sa'id 
bin Abdurrahman bin 
Mukmil Az Zuhri- dari 
[Ayyub bin Basyir Al 
Anshari] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
memelihara tiga orang 
anak wanita, lalu ia 
mendidik dan 
menikahkan mereka, 
serta berbuat baik 
kepada mereka, maka ia 
akan mendapatkan 
surga." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Yusuf bin Musa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







kami [Jarir] dari [Suhail] 
dengan sanad ini, ia 
menyebutkan, "Tiga 

J 'O 

saudara perempuan, atau 
tiga anak perempuan, 
atau dua anak 
perempuan, atau dua 
saudara perempuan." 


4482 


£U j clW UjSi. ■lluia UjSk 

1L\ J jluj (Jlllll * -f *Vt lillU 

AJiUall ^jJ (jjjlj^ (jjiaJI pUlLlii 
AjULiII j la i a jll j Jy^jj Lijlj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Zurai'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nahhas bin 
Qahm] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Syaddad Abu Ammar] 
dari [Auf bin Malik Al 
Asyja'i] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kelak pada 
hari kiamat aku bersama 
wanita yang kedua 
pipinya kehitam-hitaman 
(karena sibuk bekerja 
dan tidak sempat 
berhias) seperti ini - 
Yazid memberi isyarat 
dengan jari tengah dan 
jari telunjuk-. Yaitu 
seorang wanita janda 
yang ditinggal mati oleh 
suaminya; mempunyai 
kedudukan dan berwajah 
cantik, ia menahan 
dirinya (tidak menikah) 
untuk merawat anak- 
anaknya hingga mereka 
dewasa atau meninggal." 


4483 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





AjIc auI ( _ s -lj-a ^ nl\ (j^'g (j 1 " 

gJJjl « S '/'.^ cJ^l^J UI (Jl3 alLlJ 
AjaLli a) (jjj (j jiij <iaJI ,j 


Shabbah bin Sufyan] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdul Aziz] - 
maksudnya Abdul Aziz 
bin Abu Hazim- ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari [Sahi] 
bahwa nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku dan 
pemelihara anak yatim 
di dalam surga seperti 
ini -lalu beliau 
merapatkan antara dua 
jarinya; jari tengah dan 
jari telunjuk-." 


4484 


;jc jULa. IjjAa. AlLJa Ijlla 

L» L)^ L« 
4 ll T- i j-a£- ^C- < 

(Jjjja. (Jl j La Jljj alluj *Ulc 

r*iK jl itl i 'u. „j' 
4Jjjjj] 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
dari [Abu Bakar bin 
Muhammad] dari 
[Amrah] dari [Aisyah 
radliallahu 'anha] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jibril selalu memberiku 
nasihat agar aku berbuat 
baik kepada tetangga 
hingga aku berkata 
'sungguh ia akan ikut 
mewarisi'." 


4485 


Lu la ^ unr- (jj l^ta < Lu la 

(jc. (J ttJiml ^jl ^>J^J (jc- ^ ;° i u 

4_jl j_y&- (jJ AJC. (jc JALa_a 

(_JjLaJ ^IpAl (JUS SUjS 

*dll (J jjuij ^* J)\ ^ 

Jl j La (Jjij ^luij AjIc jIiI ^U.-i 

> i' 'If t °.'.'\- 
A ijjii. A il i «ih 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Basyir Abu Isma'il] dari 
[Mujahid] dari 
[Abdullah bin Amru] 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Bahwasanya ia pernah 
menyembelih kambing, 
lalu ia berkata, 
"Hendaklah kalian beri 
tetanggaku yang Yahudi. 
Sesungguhnya aku 
pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jibril 
senantiasa memberiku 
nasihat agar aku berbuat 
baik kepada tetanggaku, 
hingga aku punya 
perkiraaan bahwa dia 
menjadi ahli warisnya." 


4486 


cs^' 6^ 6^ di^c- <jj 
^jili 3=0 «■LkJ'j 

jl (jJJ^ ju.-il3 t . ift jl <Jla3 
(jjUlI (J»7-^ ~ A j;^^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ar Rabi' 
bin Nafi' Abu Taubah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Hayyan] dari 
[Muhammad bin Ajian] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Seorang laki- 
laki datang kepada nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengadukan 
tetangganya. Beliau lalu 
bersabda: "Hendaklah 
engkau pergi dan 
bersabarlah." Laki-laki 
itu kembali mendatangi 
nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam hingga dua 
atau tiga kali, beliau pun 
bersabda: "Pergilah, dan 
buanglah semua 
perabotmu ke jalan." 
Laki-laki itu kemudian 
membuang semua 
perabotnya ke jalan, 
hingga orang-orang 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







bertanya kepadanya. Ia 
lalu mengabarkan 
kepada mereka tentang 
nasib yang dialaminya 
hingga mereka melaknat 
tentangganya tersebut 
dengan lakanat "Allah 
Akan melakukan 
hukuman kepadanya, 
dan menimpakan 
keburukan". Kemudian 
tetangga itu mendatangi 
laki-laki tersebut dan 
berkata, "Kembalilah 
pulang, engkau tidak 
akan lagi melihat sesuatu 
yang engkau benci 
dariku." 


4487 


^Iluj AjIc iiil ^U^i auI J 

jijjllj ^dlLj (j-ajJ (jl^ (j-a 
j£lLj (j-ajJ jl^ j^J ^ ° ! ' «3 £^)5Llla 

(jij ojli. jjj i(i __>i.VI 

jl Ij'-^ (Jaili 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutawakkil Al 
Asqalani] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
beriman kepada Allah 
dan hari kiamat, 
hendaklah ia muliakan 
tamunya. Barangsiapa 
beriman kepada Allah 
dan hari kiamat, maka 
janganlah ia menyakiti 
tetangganya. Dan 
barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari 
kiamat, hendaklah ia 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







berbicara yang baik- 
baik, jika tidak bisa 
hendaklah ia diam." 


4488 


^ it , r j JiA jju+a /jj _ \ ii*i \ jj la 
JJJC (jj ClljLaJI (jl j j' .ala (jj 

Atll j 4 l'ji'iIc. (jc- Ajalla (jc 

\ ji jtii j j. „j r, i»i\Sflis i'/. 

U"0^ U'" i"'m^-v\I 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musaddad 
bin Musarhad] dan [Sa'id 
bin Manshur] bahwa [Al 
Harits bin Ubaid] 
menceritakan kepada 
mereka dari [Abu Imran 
Al Jauni] dari [Thalhah] 
dari [Aisyah radliallahu 
'anha] ia berkata, 'Aku 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, aku 
mempunyai dua 
tetangga, siapa dari 
mereka yang harus aku 
dahulukan (untuk 
berbuat baik)?" beliau 
menjawab: "Tetangga 
yang pintu rumahnya 
paling dekat denganmu." 
Abu Dawud berkata, 
"Syu'bah berkata dalam 
hadits ini, ada perawi 
bernama Thalhah, dia 
adalah seorang laki-laki 
yang berasal dari 
Quraisy." 


4489 


(jLaJt j ^-l^a. (jJ JJA j ' 11 la 
(jj l^aa < HiAa VUi 4jdjui (_jJ 
^j^j^Ji ^| (jc. o^ja-g (jc. (J.r%ia\l 
^a.1 (jliJla ^ilLll 4jIc- (^C. (jc. 
<j!c. auI ^U^i J jLij 

iil 1 jiil ■ al\ S^LLall ^llaj 
ICI ^,1 i-isli 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair bin 
Harb] dan [Utsman bin 
Abu Syaibah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad Ibnul 
Fudhail] dari [Mughirah] 
dari [Ummu Musa] dari 
[Ali Alaissalam] ia 
berkata, "Ucapan 
terakhir Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah, 
"Kerjakanlah shalat, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



kerjakanlah shalat, dan 
takutlah kalian kepada 
Allah atas hak-hak 
hamba sahaya kalian." 



4490 



UjJLa Ajaij ^1 j^jj (jLiiic I 'i i w 
SJj^jHj jj UI Cl)! jill .lijjui (jJ 

jj jj UI U ^jal! jUa Jll <Jla 

i2L>!>l£. ^jit (fiill Clii.1 ■ " ii^ 
'"i;;l lu < " llS ^jjl jjl jjI (Jllsa 

iii :<!f-^ jisjiji.) ^i (Jii 

*&l (ji^ I jJ-^*J 



Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Al 
A'masy] dari [Al Ma'rur 
bin Suwaid] ia berkata; 
Aku melihat [Abu Dzar] 
di Rabadzah 
mengenakan kain 
beludru tebal, sementara 
budaknya juga 
mengenakan kain yang 
sama. Orang-orang pun 
berkata, "Wahai Abu 
Dzar, sekiranya engkau 
ambil kain yang 
dikenakan oleh budakmu 
lalu kamu pakai tentu itu 
akan manjadi perhiasan, 
lantas engkau beri 
budakmu itu dengan 
pakaian yang lain." Abu 
Dzar berkata, "Aku 
pernah menawan 
seorang laki-laki, 
sementara ibunya adalah 
seorang wanita Ajam 
(non Arab). Lalu laki- 
laki itu aku tukar dengan 
ibunya. Orang itu 
kemudian mengadukan 
aku kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau pun 
bersabda: "Wahai Abu 
Dzar, engkau ini laki- 
laki yang masih ada sisa- 
sisa sifat jahilliyah." 
Beliau melanjutkan lagi: 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







"Mereka itu adalah 
saudara-saudara kalian, 
Allah melebihkan kalian 
atas mereka, maka siapa 
saja dari mereka yang 
tidak berbuat baik 
kepada kalian hendaklah 
kalian jual, dan jangan 
kalian siksa makhluk 
Allah." 


4491 


jj *r. \ jj 'w J^Ijia t jj 'w 

Jc. lila jjli .JJjjui jj jjjaLall 
Jjj AjIc. IjU Sijjjtj J^ 

jj J) iiL!i£. 3 jj Cliiki jl 

a jjc. Ijjj Aj juiSj 4 la dljl ^ 

iiil ^U^i auI J jjuij > J i» «lji <Jla 

idlj-O (Jj'ai ilolj 
s jiJ jl£ j-a3 aSj lll diaj «illl 
(JSlj LLa <a lajla AjJy cllaj 
La A ajjLj j (jjiij AajiSJj 

jC. JJ-aj jjl fil jj J jlj jjI 
flj^j jjj-acV' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Yunus] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Al Ma'rur bin Suwaid] 
ia berkata, "Aku 
menemui [Abu Dzar] di 
Rabdzah, saat itu ia 
mengenakan kain yang 
sama dengan kain yang 
dikenakan oleh 
budaknya. Maka kami 
pun bertanya, "Wahai 
Abu Dzar! Sekiranya 
engkau ambil kain 
budakmu untuk engkau 
kenakan, lalu ia engkau 
berikan kain yang lain 
saja." Abu Dzar berkata, 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "(Mereka) 
adalah saudara-saudara 
kalian, Allah menjadikan 
mereka ada dalam 
tanggungan kalian. 
Maka barangsiapa yang 
saudaranya ada dalam 
tanggungannya, 
hendaklah ia beri makan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



U j lall (jjl ijjJLa j ^ <UjL*Ji ^jjl 

(jc ^5-*J^' f^Iw) (j^ tji-aC-V 
{SJ)i lajVl .Jj*-uii ^1 (jc 4jjI 

UI alc. I UjLa (e^^ (j« t "i* al*l3 
AU (jjj^o j jikll (jjl (Jll J j» l ji « 

IjU <-«*b« ^Uii iilia .sfifc. j3al 
U^kjlill ,^fifna1 jt jllll .*foffi 

(jc .JaJjll .JJC Ujik (J-alS jjl 

(Jla fi^^j oUx-oj ojUajU (jl-ftc^l 

Jjjoil J Ua!>lc. UJjjJaS ' " 
(JjiaJI jil J^ij jLlj Ja jLilU 



sesuai dengan apa yang 
ia makan, dan 
memberinya pakaian 
sesuai dengan pakaian 
yang ia pakai. Jangan 
memberi beban di luar 
kemampuannya, jika ia 
memberi beban di atas 
kemampuannya, maka 
hendaklah ia 
menolongnya." Abu 
Dawud berkata, " [Ibnu 
Numair] 

meriwayatkannya dari 
[Al A'masy] seperti itu." 



4492 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul Ala'] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] . 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnul Mutsanna] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim At taimi] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Mas'ud Al Anshari] ia 
berkata, "Aku memukul 
budak milikku. Lalu aku 
mendengar suara dari 
arah belakang, 
"Ketahuilah wahai Abu 
Mas'ud! -Ibnul 
Mutsanna berkata; suara 
itu berulang hingga dua 
kali-. Sungguh, Allah 
lebih mampu atasmu 
dari pada kamu atas dia." 
Aku lalu menoleh ke 
belakang, dan ternyata 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



orang yang berbicara itu 
adalah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Aku 
lalu berkata, "Wahai 
Rasulullah, sekarang ia 
merdeka karena Allah 
Ta'ala." Beliau bersabda: 
"Sekiranya itu tidak 
kamu lakukan, sungguh 
neraka akan 
meratakanmu, atau 
beliau mengatakan, 
"neraka pasti akan 
membakarmu." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Kamil] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid] 
dari [Al A'masy] dengan 
sanad dan makna yang 
sama dengan hadits 
tersebut. Abu Mas'ud 
berkata, "Aku memukul 
budak hitam milikku 
dengan cambuk. . . . dan 
ia tidak menyebutkan 
tentang perintah untuk 
memerdekakan budak." 



4493 



(jC. ^jj. a±A (jC Jjji 1 14 ^ 
^ La Vi^J ^1 (j-* J ^jjunVi 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Amru 
Ar razi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari 
[Mujahid] dari 
[Muwarriq] dari [Abu 
Dzar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa saja 
dari budak kalian yang 
berlaku baik, maka 
berilah makan sesuai 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







dengan yang kalian 
makan, dan berilah 
pakaian sesuai dengan 
pakaian yang kalian 
pakai. Dan siapa saja 
dari budak kalian yang 
tidak berlaku baik 
kepada kalian, maka 
juallah ia dan jangan 
kalian menyiksa 
makhluk Allah." 


4494 


7 5-1 — — 'i i , 

(Jla iiljjj AjIc. 'M /glj^a (Viill 

' * * / " * * - ' ' ° i ' e' ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Musa] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Utsman bin Zufar] dari 
[Sebagian bani Rafi' bin 
Makits] dari [Rafi' bin 
Makits] -dan ia adalah 
termasuk orang yang 
ikut menyaksikan 
perjanjian Hudaibiyah 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam- bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Berlaku baik kepada 
budak akan 
mendatangkan 
keberkahan, dan berlaku 
buruk akan membawa 
kesialan." 


4495 


Vil-v (JU j' j j' jl i'ir. l'i'il-v 

■ " uS < (jj jilj jj JLL jj i^a ^ 

**' J L) J 
(J^xjjj jaJftlwj^ 4 JiG. Jdll ^L-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnul 
Mushaffa] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Zufar] 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





'o-" 


ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin Khalid 
bin Rafi' bin Makits] 
dari pamannya [Al 
Harits bin Rafi' bin 
Makits] -Rafi' berasal 
dari Juhainah dan pernah 
menyaksikan perjanjian 
Hudaibiyah bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam- dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Berlaku baik 
kepada budak akan 
mendatangkan 
keberkahan, dan berlaku 
buruk akan membawa 
kesialan." 


4496 


n/15 '^'a'<II ["(oi 

■'W Alt l"l»Aul (jl« LS^F^' 

's - 't /' * ^ rf ^ 

Lsf^ (J! l&J *^_^J J 5 » 0 

U Jlla 'M ^glLa 

0^)A 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sa'id Al Hamdani] 
dan [Ahmad bin Amru 
bin As Sarh] - dan ini 
adalah hadits Al 
Hamdani- dan hadits 
lebih sempurna, 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Hanf Al Khaulani] 
dari [Al Abbas bin 
Julaid Al Hajari] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Abdullah bin Umar] 
berkata, "Seorang laki- 
laki datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
berapa kali kami harus 
memberi maaf kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







seorang budak?" Beliau 
diam. Laki-laki itu 
kembali mengulangi 
pertanyaannya namun 
beliau tetap saja diam. 
Sehingga pada kali yang 
ketiga, beliau bersabda: 
"Berilah maaf 
kepadanya tujuh puluh 
kali dalam sehari." 


4497 


t^jjjiJ J°; l '— 3 liui ^ unr- 

(^1 l£ <-Jl gjl (Jc jljje. 
i< ..„ISU j,l iv'iinS «jij^ 

(Jjjjaall (jt ^ \ n ;f~. lAj^a (J^jJa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Musa Ar Razi] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami. (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muammal Ibnul 
Fadhl Al Harrani] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Isa] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Fudhail] - 
maksudnya Fudhail bin 
Ghazwan- dari [Ibnu 
Abu Nu'm] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku Abui Qasim - 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam- beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
menuduh budaknya 
(zina) sementara budak 
itu berlepas diri dari 
tuduhan tersebut, maka 
pada hari kiamat ia akan 
dicambuk sebagai 
hukuman baginya." 
Muammal berkata, 
"Telah menceritakan 
kepada kami Isa dari Al 
Fudhail -maksudnya 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Fudhail bin Ghazwan-." 


4498 


S s '• °~'l t'- ■ - * '- > 
oA^ Aj3 ^Auj UjSj (jj 3 - 0 (jJ 

Ua3 1 * * a j a lala 'U AjjLk 4jLoj 
(ja A 'w UjjI j -iil 1 ^ T' j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Fudhail 
bin Iyadh] dari 
[Hushain] dari [Hilal bin 
Yasaf] ia berkata, "Kami 
sedang singgah di rumah 
[Suwaid bin Muqarrin], 
sementara di antara kami 
ada orang yang sudah 
tua dan mudah sekali 
marah. Orang tua itu 
membawa budak wanita 
yang kemudian 
menampar wajahnya. 
Maka aku tidak pernah 
melihat Suwaid marah 
seperti marahnya pada 
hari itu. Suwaid berkata, 
"tidak ada yang bisa 
kamu lakukan kecuali 
memerdekakannya. 
Sungguh, kami adalah 
tujuh bersaudara dari 
keurunan Muqarrin, 
kami tidak memiliki 
sesuatu kecuali seorang 
budak wanita. Lalu 
saudara kami yang 
paling muda memukul 
wajah budak itu, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pun 
memerintahkan kami 
untuk 

memerdekakannya. " 


4499 


^jc jaj HiAa JAuia HiAa 

Uli 4_La (J^aJil Jlla <_jlc-.il j <_s^' 
^Ac. 4 » u n US (j ji-o (__Uj J ua a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Sufyan] ia berkata; 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





iliuj AjIc Akil ( _ s -lj-a /L m! •i^C 

^jjiil Aji l^lls Ia ^iic-l aLjjjj 
< la^la Jli Ia jjc- ^jL=l Ul 

IjiatAuil uli 1 j 'i» 'i m j ^-i^ 


telah menceritakan 
kepadaku [Salamah bin 
Kuhail] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Mu'awiyah bin Suwaid 
bin Muqarrin] ia berkata, 
"Aku pernah memukul 
mantan budak yang kami 
merdekakan, lalu 
[ayahku] memanggilnya 
dan juga memanggilku. 
Bapakku berkata kepada 
budak itu, "Balaslah ia! 
Pada masa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kami adalah 
tujuh bersaudara, tetapi 
kami tidak mempunyai 
pelayan kecuali hanya 
seorang saja. Lalu ada 
salah seorang dari kami 
memukul budak itu, 
maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Merdekakanlah budak 
(wanita) itu." Mereka 
lantas menjawab, "Kami 
tidak memiliki budak 
kecuali hanya dia." 
Beliau bersabda: 
"Hendaklah budak itu 
membantu mereka 
hingga mereka tidak 
memerlukannya lagi 
(sudah dapat pengganti), 
jika sudah tidak 
membutuhkannya 
hendaklah mereka 
membebaskannya. " 


4500 


ijjJLa (Jll (J^il£ jji j J.luia ijjJLa 

cjjl (jc. ji ^Ij» jjI 
CiiiVla (jl jl j (jc- (jlj^i ^JLi-a 

AJ lii jia-o (jjjcl iij ^aC (jjl 
1 '{;■''■ jl lijC (j-o Aili 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] dan [Abu 
Kamil] ia berkata; telah 
menceritakan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





La 5-° <ia J La (JLaa 

jlll (J^cwjj dia ajbM 1 (_£jxui 
(ji (Jjij ilLij 4j1c ( _ s -l*-a 

(j! 


kami [Abu Awanah] dari 
[Firas] dari [Abu Shalih 
Dzakwan] dari [Zadzan] 
ia berkata, "Aku 
mendatangi [Ibnu 
Umar], sementara ia 
pada waktu itu telah 
memerdekakan budak 
miliknya. Lalu ia 
mengambil sebatang 
kayu atau sesuatu dari 
tanah seraya berkata, 
"Ohh, tidakkah 
sebaiknya kudapatkan 
ganjaran yang setara 
dengan tongkat ini?" 
Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa yang 
menampar atau 
memukul budaknya, 
maka kafarahnya adalah 
dengan 

memerdekakannya. " 


4501 


ii.a\l 2^\.„i j, Al N w-. l"*.Ni 
jil ^JC- (jt £3U (jC- lillLa (jC- 

jiil ^ &\ dj^^) C^^y^ CM 
o^j^) <la ^i) oiLic- (jlua.lj a ijjLaJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah Al 
Qa'nabi] dari [Malik] 
dari [Nafi'] dari 
[Abdullah bin Umar] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika seorang budak taat 
kepada tuannya dan baik 
dalam beribadah kepada 
Allah, maka ia 
mendapatkan pahalanya 
dua kali." 


4502 


3**^ CM (j^ J% 

M J jjjj (JlaJls OJJJ* 15^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Hubab] dari [Ammar bin 
Zuraiq] dari [Abdullah 
bin Isa] dari [Ikrimah] 
dari [Yahya bin Ya'mar] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata, 'Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menzinai 
isteri atau budak orang 
lain maka ia budak dari 
golonganku, " 


4503 


^Lik 1 Vi ' -s ' nr*. jjj l<La « US^a 
(jC j£Lj ^gjl (jj AUl AjJC- (jt 

AjIc illl cs-f^ J^* 1 U * aa ■ 
( _ s lLa auI (J jjjjJ AjJI ^US jiluij 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ubaid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Ubaidullah bin Abu 
Bakar] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Ada 
seseorang yang 
mengintip sebagian 
kamar Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bangkit 
ke arah orang itu dengan 
membawa panah, atau 
beberapa anak panah, 
dan seakan aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengendap-endap untuk 
menikamnya." 


4504 


Ijj la cJgaJajjjj ^jj ^«iuj^-g IL la 
(Jll AjjI (jt (Jjfl i u (jc jULa. 

(ji UJ^ pjjij 4-ilc. Ai\ (^gll-a <&l 

j;./ « , .r.-i'^-.-" | J','.'. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Suhail] dari [Bapaknya] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hurairah] 
bahwa ia mendengar 



http://rumariku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mengintip rumah suatu 
kaum tanpa seizin 
mereka lalu mereka 
mencongkel matanya, 
maka telah sia-sialah 
matanya (tidak ada 
jaminan qishas)." 


4505 


(jjsjjiill (jLojlui (jj £JJjll Ijjja 
(_i«J jLajlui jC j jjl UJ la 
jC .jJjJI L^" (j^ LW' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ar Rabi' 
bin Sulaiman Al 
Muadzdzin] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Wahb] dari [Sulaiman] - 
maksudnya Sulaiman 
bin Bilal- dari [Katsir] 
dari [Al Walid] dari 
[Abu Hurairah] Bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika (pandangan) mata 
telah masuk (ke dalam 
rumah), maka tidak ada 
izin (seperti masuk tanpa 
izin)." 


4506 


Ijjja AjAui ^1 (jj (jLaJC UjAa. 

(ji-aC-V jC (j aaa l'* w Aaa^i 
s-UJla (JjjA <iila jC- 
( _ s lc Cisja jAlu jl air. jJLa (J4-J 

ilLij AjIc auI |^."^ S-i^J 
a! (Jlia t_iUll (jLajc. 

Ij^A iluoj AjIc Atll ^jii-a /LjjSI 
j-» (jl^JjLiVl Uajll la^A jl i25jC 
auI jJC- (jj (jjjli Ijjikjlajll 
jC (S jiiJI Jjlj jjl IjjJii. 
(jj 4 \U> jc. (ji-ac^l jLliuj 

(^JjJI (jC oj^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Abu Syaibah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh] 
dari [Al A'masy] dari 
[Thalhah] dari [Huzail] 
ia berkata, "Seorang 
laki-laki datang - [Sa'd] 
berkata; - dan berhenti di 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







depan pintu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk minta 
izin masuk, maka ia pun 
berdiri di depan pintu - 
Utsman menyebutkan; 
menghadap ke arah 
pintu-. Lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadanya: "Jauhilah 
olehmu seperti ini 
(berdiri di depan pintu). 
Atau beliau mengatakan: 
"Seperti ini jangan kamu 
lakukan, hanyasanya 
diperintahkan untuk izin 
karena menjaga dari 
pandangan." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Harun bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud Al 
Hafari] dari [Sufyan] 
dari [Al A'masy] dari 
[Thalhah bin Musharrif] 
dari [seorang laki-laki] 
dari [Sa'd] seperti itu, 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam." 


4507 


jjil jjc Hiia t lili 

ajc ^jj jjac (j! (jUim 

alluj AjIc iill (j-^-a Aill (J jjuij 
Jjlll j ^)"J^» ''—j Ajlikj (jjL 

illj Uiij iSllij aSjlc i!^Lill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij]. 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [yahya bin habib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



^jj ^3^3 jjli jj! ^i* 

(JJ Ia SI (jj o-llS (JI s^>fil (jljiLa 



kami [Rauh] dari [Ibnu 
Juraij] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Amru bin Abu Sufyan] 
bahwa [Amru bin 
Abdullah bin Shafwan] 
mengabarkan kepadanya 
dari [Kaidah bin Hanbal] 
bahwa Shafwan bin 
Umayyah mengutusnya 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membawa 
susu, anak kijang dan 
anak rubah. Saat itu 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang berada 
di perbukitan Makkah. 
Lalu aku masuk tanpa 
mengucapkan salam 
terlebih dahulu, maka 
beliau pun bersabda: 
"Kembali dan 
ucapkanlah; Assalamu 
Alaikum." Kejadian itu 
setelah Shafwan bin 
Umayyah masuk 
Islam.", [Amru] berkata; 
" [Ibnu Shafwan] 
memberitahukan ini 
semua kepadaku dari 
[Kaladah bin Hanbal], 
dan ia tidak berkata; aku 
mendengarnya darinya 
(Kaidah).", Abu Dawud 
berkata; "Yahya bin 
Habib mengatakan; 
Umayyah bin Shafwan 
tidak mengatakan; aku 
mendengarnya dari 
Kaidah bin Hanbal, dan 
Yahya juga berkata; 
Amru bin Abdullah bin 
Shafwan 

memberitahunya bahwa 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



j ^ — i. *a~, * — ~ — t — jn — i — 

ts^ u* 34 j ^^=- 

JlSa lS4j1! A» «ini ciLill 

^ill 5iU djiill plA\ 

t^j) £p. lg jlill (jJ JUA 

jjw> ujji 

ts^ 1 t> L&J l£ U& fJj <^J 
jlaJl auI s i ir- 1 * la 
(jc A' v* ui Ljjii. ^1 UjAa. 

j^iill ^jic (jjliuil <ui j-olc. ^^jj 

(Ja.jll jSjuc ^!iLill ' * iSi 4jjLaLi3 



Kaidah bin Al Hanbal 
telah mengabarkan 
kepadanya." 



4508 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Ahwash] 
dari [Manshur] dari 
[Rib'i] ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [seorang laki-laki 
dari Bani Amir] 
Bahwasanya ia pernah 
minta izin kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam saat beliau di 
dalam rumah. Ia berkata, 
"Bolehkah saya masuk?" 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berkata 
kepada pelayannya: 
"Temuilah orang ini dan 
ajari dia cara minta izin. 
Suruh dia mengucapkan 
Assalamu Alaikum, 
bolehkah saya masuk?" 
laki-laki itu mendengar 
perkataan Nabi hingga ia 
pun mengucapkan, 
"Assalamu Alaikum, 
bolehkah saya masuk?" 
Akhirnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi izin, 
dan ia pun masuk." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As Sari] dari [Abui 
Ahwash] dari [Manshur] 
dari [Rib'I bin Hirasy] ia 
berkata; [Aku mendapat 
cerita] bahwa ada 
seorang laki-laki dari 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







bani Amir memohon izin 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam.. maka 
ia menceritakan dengan 
makna yang sama 
dengan hadits tersebut. 
Abu Dawud berkata, 
"Seperti itu pula, telah 
menceritakan kepada 
kami [Musaddad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] dari 
[Manshur] dari [Rib'i] 
dan ia tidak 
menyebutkan 'dari 
seorang laki-laki bani 
Amir'. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Mu'adz] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Manshur] dari 
[Rib'i] dari [seorang 
laki-laki bani Amir] 
Bahwasanya ia 
memohon izin kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dengan makna 
yang sama. Ia berkata, 
"Aku mendengar ucapan 
beliau, maka aku pun 
mengucapkan, 
"Assalamu Alaikum, 
bolehkah aku masuk? ' 


4509 


t_ydL ^ \ \A ~\ ' " I^S SI 3 

i21c. jal La <U lilaa Ic. ja ^glu 

jl jaC- ^jjj-ol cjla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Yazid bin 
Khushaifah] dari [Busr 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




bin Sa'id] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] ia 
berkata, "Suatu kali aku 
duduk di salah satu 
majelis kaum Anshar, 
lalu tiba-tiba [Abu 
Musa] datang dengan 
wajah ketakutan. Kami 
lalu bertanya kepadanya, 
'Apa yang membuatmu 



takut?" ia menjawab, 
"Umar memerintahkan 
aku untuk menemuinya, 
ketika aku meminta izin 
hingga tiga kali, ia tidak 
memberiku izin. Maka 
aku pun kembali 
pulang." Umar lantas 
bertanya kepadaku, "Apa 
yang menghalangimu 
untuk datang 
kepadaku?" Aku 
menjawab, "Aku sudah 
datang dan meminta izin 
hingga tiga kali, tetapi 
tidak jawaban, padahal 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
meminta izin hingga tiga 
kali, lalu tidak mendapat 
izin, maka hendaknya ia 
kembali." Umar berkata, 
"Kamu harus membawa 
bukti atas apa yang 
kamu katakan ini." Abu 
Sa'id berkata, "Tidak 
akan ada yang akan 
menemanimu kecuali 
orang paling muda 
umurnya." Lalu 
berangkatlah Abu Sa'id 
bersamanya untuk 
menjadi saksi." 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



AJ (j^jj »J3 o>4^ clw "M 

l&J La 

1;? JqjI Jla i^f-jjia VI j 4J 
IjiA Jlaa p <_ia jia I Ia ^jlc 
g£i V jic U y jUa ^1 

(J _&"JJ ' . i a La) ( _ s lc IjI^C- 
V jic (Jla3 jlLij 4j1c. Mil (^glla 
(J jjuij <_jLa-Lal ( _ s it UjI jlC. (jjSl 

I ^ JJ uJ.la ' . Uja (jj (_5jaJ 

j^g-uJ ^a-a UI (jl ^i-aC- tjJ ^ ^ ,f *- (jC 
A t-aall s^-J ^aC ^^it (jjsliuil 
^jui9 'n» ui ^L (jliajla Aj3 (Jls 
jjal jj-a IjlA yc /gja,l djl^a <1 
illuj AjIc auI ^U.-i Aill (J j-uij 

|LLu (j^Jj Jjl^VL (jaLJI (_s-jUJI 

Al j LjSk (jjljjjj 'V J ' " U ua La 
(jj ^*a l jc ^Lx£> LliAk ■ ■ 'j» uS 

es- 5 ] cr 01 ^ 0 cdV J"^ ^ 

(J^ujj jjc. ' '"''J la II (j^lj lilJagjl 
JjAii ^Ilaj «Ljlc. iill (^glla auI 
jjc. <Caluii /o auI .\'C uj la 

j-at JUa IjlA (J a^jUalo 
jjilj (21i|j| ^ Lal jjla^i 
(^jic- (jjUlI cJj^J ' " 'J '''^ 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Dawud] dari 
[Thalhah bin Yahya] 
dari [Abu Burdah] dari 
[Abu Musa] 
Bahwasanya ia pernah 
mendatangi Umar dan 
meminta izin kepadanya 
hingga tiga kali. Ia 
mengatakan, 'Abu Musa 
meminta izin, Al Asy'ari 
meminta izin, Abdullah 
bin Qais meminta izin!" 
namun ia tidak 
mendapatkan izin hingga 
ia pun kembali pulang. 
Umar lalu mengutus 
seseorang untuk 
memanggilnya, Umar 
bertanya, 'Apa yang 
membuatmu kembali 
pulang?" Abu Musa 
menjawab, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hendaklah salah 
seorang dari kalian 
meminta izin (untuk 
masuk) tiga kali, jika 
diizinkan maka silahkan 
masuk, jika tidak 
hendaklah ia kembali." 
Umar berkata, "Berilah 
aku satu bukti dalam 
masalah ini." Abu Musa 
kemudian pergi, lalu ia 
kembali menemui Umar 
seraya berkata, "Ini 
Ubay." [Ubay] lalu 
berkata, "Wahai Umar, 
janganlah kamu menjadi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



beban bagi sahabat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam!" Umar 
menjawab, "Aku tidak 
menjadi beban bagi 
sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Habib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Juraij] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Atha v ] dari [Ubaid bin 
Umair] berkata, "Abu 
Musa pernah meminta 
izin kepada 
Umar... maka ia 
menceritakan dengan 
kisah yang sama. Dalam 
hadits tersebut ia 
menyebutkan, "Abu 
Musa lalu pergi bersama 
dengan [Abu Sa'id] 
untuk menjadi saksi. 
Umar lalu berkata, 
"Apakah perkara yang 
datang dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ini 
tersembunyi dariku? 
Sungguh, jual beli di 
pasar telah membuat aku 
lupa. Maka ucapkanlah 
salam terserah kamu dan 
jangan minta izin." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Akhzam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Qaahir bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Syu'aib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[Humaid bin Hilal] dari 
[Abu Burdah bin Abu 
Musa] dari [Bapaknya] 
dengan kisah yang sama. 
Ia (perawi) berkata, 
"Umar lalu berkata 
kepada Abu Musa, "Aku 
tidak menuduhmu, 
hanya saja tentang hadits 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ini 
sangat tegas (yakni 
dalam meriwayatkannya, 
agar tidak terjadi 
pemalsuan hadits)." 
Telah menceritakan 
kepada kami Abdullah 
bin Maslamah dari 
Malik dari Rabi'ah bin 
Abu Abdurrahman dari 
banyak ulama mereka, 
dalam masalah tersebut 
Umar berkata kepada 
Abu Musa, "Aku tidak 
menuduh kamu, hanya 
saja aku kawatir akan 
banyak orang-orang 
yang berbicara atas 
nama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


4511 




Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
Abu Marwan] dan 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] secara 
makna, [Muhammad 
Ibnul Mutsanna] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



UjIc jiifLi ojj jua 
AjIc. itil ^jl-a <ui! J jj-aj jUia 

jil *Sjlc ^IjJJ 

J j^jj <3s ijia. lij h ui 

aiLulI ^liuj 4j1c- illl (^glLa «Uli 
' " m ^1 auI (J Ij (Jlla H ui 

Jla a^LjJI (j^i UjIc. jiSil Uik 

JjLuu ~|4 ui ^-all ^ILij 4j1c iul 
i . ^ /\ A q^ \ s. aJ^u JT ^'ir-. |j3 

12 i^j JiikiLa (_>ujj jl (jl^c- 
AjIc- auI ^U^i au! J jjjj ^a_j 

(3*^.1 UI (Jj^ 3^3 ^-2^-3 (^^3 
1» ui (Jl (_j.lt tillaa j j iSiiljlLa 

J^jj^j t_iLLal (Jla oJiUc- (jj 

(j^l alLij Itll ^jJj-a Alll 

Cil J^-aj^l iljl UJa glaJall 

(__>uj3 Ij h ui Jua alLij a j V. Itil 

Ajlc A)jl (__rlj-a A)jl J 

L) jla J J (JUa (_>uj3 J^ pLi j 

■ ■ iSjl illuj AjIc <Ull ^jJj-a «Uli 

Uil j l. iSjS (jl Uil (Jla Ij * " uji a 
Jliia^Lajla Jla < «jjLali (jl 

(jj a (jc. (jl^5^)-*i ^jjl ^al^uA 
ajljj (jj 'l» uil (jj (jjft^^l 
^Jt (jj sljj Jla 

(jc. <c.Ia1jj (jjlj .l^ljjll 
(JjijS Ij^i) («J 5ijui_>i (^-Ijj^l 
65 



menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Yahya bin Abu Katsir] 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin 
Abdurrahman bin As'ad 
bin Zurarah] dari [Qais 
bin Sa'd] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengunjungi kami di 
rumah milik kami, 
beliau lalu 
mengucapkan: 
'Assalamu Alaikum wa 
Rahmatullahi." Sa'd lalu 
menjawab salam 
tersebut dengan suara 
lirih." Qais berkata, 
"Aku bertanya, "Apakah 
kamu tidak memberi izin 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam?" Sa'd 
menjawab, "Biarkan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memperbanyak salam 
kepada kami." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian mengucapkan 
salam lagi: "Assalamu 
Alaikum wa 
Rahmatullahi." Sa'd lalu 
menjawab salam 
tersebut dengan suara 
lirih." Kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kembali 
mengucapkan salam: 
"Assalamu Alaikum wa 
Rahmatullahi." Selah itu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kembali 
pulang, sementara Sa'd 
mengikutinya dari 
belakang. Sa'd berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku 
mendengar salammu, 
dan aku juga telah 
menjawab salammu 
dengan suara yang lirih 
dengan harapan engkau 
memperbanyak salam 
kepada kami." Akhirnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersama 
Sa'd kembali ke rumah 
Sa'd. Sa'd kemudian 
mempersilahkan 
Rasulullah untuk mandi, 
maka beliau pun mandi. 
Lalu ia menyediakan 
handuk yang telah 
dicelup dengan minyak 
Za'faran atau Wars 
(sejenis tumbuhan), 
sehingga beliau 
mengelap tubuhnya 
dengan handuk tersebut. 
Setelah itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengangkat 
kedua tangannya seraya 
berdoa: "Ya Allah, 
jadikanlah shalawat 
(kesejahteraan) dan 
rahmat-Mu tercurah 
kepada keluarga Sa'd bin 
Ubadah." Perawi 
berkata, "Kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyantap makanan, 
dan ketika beliau ingin 
berlalu pergi, Sa'd 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







mendekatkan himar 
yang telah diberi alas 
selembar kain kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Sa'd 
berkata, "Wahai Qais, 
temanilah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Qais berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian berkata 
kepadaku: "Naiklah." 
Aku diam. Kemudian 
beliau berkata lagi: 
"Engkau ikut naik atau 
engkau tidak usah ikut?" 
Qais berkata, "Maka aku 
pun memutuskan untuk 
tidak ikut." [Hisyam 
Abu Marwan] 
menyebutkan dari 
[Muhammad bin 
Abdurrahman bin As'ad 
bin Zurarah] . Abu 
Dawud berkata, " [Umar 
bin Abdul Wahid] dan 
[Ibnu Sama'ah] 
meriwayatkannya dari 
[Al Auza'I] secara 
mursal. Namun 
keduanya tidak 
menyebutkan Qais bin 
Sa'd." 


4512 


Jjil^iJI (J' «aall (jj (JJajji Ijlla 
jjj LL^a. 1 jllJ (jJ^>i.l ^ 
-Ijc Qj 'a UjJLa -iJ^ll 

AjIc. Ai)l ^jii-a (J jjuiJ (jlSJtl 
tJ .' ' ' '0 ^ fj* S-l^ UJ ^'»J 

l<°;\r. £&Lj| :<°;fc. ^^lUl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muammal 
Ibnul Fadhl Al Harrani] 
bersama beberapa orang 
ulama, mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Baqiyyah 
Ibnul Walid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







'Abdurrahman] dari 
[Abdullah bin Busr] ia 
berkata, "Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatangi 
pintu suatu kaum, beliau 
tidak berdiri di depan 
pintu, tetapi beliau 
berada di sisi sebelah 
kanan atau kirinya 
seraya mengucapkan: 
'Assalamu Alaikum 
Assalamu Alaikum." 
Sebab saat itu rumah- 
rumah belum ada yang 
mengunakan satir." 


4513 


UI Jta lil dia IjiA 5-» t_jUll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr] dari 
[Syu'bah] dari 
[Muhammad Ibnul 
Munkadir] dari [Jabir] 
Bahwasanya ia pernah 
pergi menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk 
membicarakan hutang 
bapaknya. Aku lalu 
mengetuk pintu, beliau 
bertanya: "Siapa itu?" 
Aku menjawab, "Saya." 
Beliau bersabda: "Saya, 
saya." Seakan beliau 
tidak menyukai jawaban 
tersebut." 


4514 


(J jjuij £i i'i-v ijlijLkll 
LlllkJl ( _ s ji. alLlJ Ajlc Aljl ^Vtsi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Ayyub] -maksudnya 
Yahya bin Ayyub Al 
Maqabiri- berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il] - 
maksudnya Isma'il bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Ja'far- berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Nafi' bin 
Abdul Harits] ia berkata, 
"Aku bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
hingga kami sampai 
pada sebuah kebun. 
Beliau bersabda 
kepadaku: "Tahanlah 
(tutuplah) pintu itu." 
Pintu itu lalu diketuk 
dari luar, aku lantas 
bertanya, "Siapa ini? ' 
. . .lalu hadits tersebut 
disebutkan secara 
lengkap." Abu Dawud 
berkata, "Maksudnya 
adalah hadits Abu Musa 
Al Asy'ari, dalam hadits 
tersebut ia menyebutkan, 
"Beliau lalu mengetuk 
pintu tersebut." 


4515 


Ijj la cjggjojjjj (jj ^-wj^ii Ijj la 
(jc ^l2uA j 1 ■ UJa (jc JiUa^k 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Habib] dan [Hisyam] 
dari [Muhammad] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Utusan seseorang 
kepada orang lain adalah 
bentuk izinnya." 


4516 


jjc 1 Vi jl«J> (jj UAja 
(jc- SjIjI (jc. jJa-ui UjAa. ^gic^l 
(jlo^^A ^1 (jc £3l^ ^1 
alLlj Ajlc illl (^1^ (J _JJJJ 

^uL J j ^£i=j (^cj l j] Jii 
<J (jla J jLjll j*.* pL=J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Husain bin 
Mu'adz] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] 
berkata, telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





(j-o ^<un; ojiljis (Jjij 3 jl 3 UI 


menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Abu 
Rafi'] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
diundang untuk 
menghadiri jamuan 
makan, lalu ia datang 
bersama utusan (orang 
yang mengundang), 
maka itu adalah bentuk 
izinnya." Abu Ali Al 
LuTu v I berkata, "Aku 
mendengar Abu Dawud 
berkata, "Qotadah belum 
pernah mendengar 
sesuatu pun dari Abu 
Rafi'." 


4517 


(jjlj (j' ji i a (jj ^-ULall (jjl OlJa 
Ujji.1 "Vla Ali^k lii j o.jjc 

i jj (jj AUl .JJJC (jt (jUaLl 
LgJ ^-OJ^J ^il^iij (_}j:UC (jjl ^.ftm 

_jj| (Jl iulc (jjsliLaj sjiA ^^jjjLk 

(jjl (jC fUaC sljj l21]j>£j Jjljl 
<j Jy&A (_)jAjC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu As 
Sarh]. (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Ash Shabbah 
bin Sufyan] dan [Ibnu 
Abdah] -dan ini adalah 
haditsnya- keduanya 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ubaidullah bin Abu 
Yazid] ia mendengar 
[Ibnu Abbas] berkata, 
"Sebelum orang-orang 
diperintahkan oleh ayat 
izin, aku telah 
memerintahkan budakku 
untuk minta izin 
kepadaku." Abu Dawud 
berkata, " [Atha] juga 
meriwayatkan dari [Ibnu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



UJ la A «Una Jj Ai\ -Ijc Hi la 
(jC 1* ^ « (jjl Ls j*J jjjill V'"- 

Uj 1$j3 LjjJ ,Jil! <J^I oA4 
Aljl Jj3 Aki l^j Vj Ijj«I 

aSl« ala 11 I JJtllJ ll (jjillj 
ja.all o!)LLa (Jj3 (j-o Clll ji 
j-o AJ j^p* ■ ia i (jj^.^ 
g.1 a!>LLa Au j-oj Sj U lall 
V j 'y 1 "- (J"-}1 CllIjjC lljJU 

£j£a. ajjc. J) ^JJaill IjS 
■^j ajla illl (j) (_>uljC. (jjl (Jla 
jlSj jlLill ' ■ laj (jjiajAllj 

iljll jl ^.llaJI LaJjS 34 a 

^jit (Ja.jllj (Ja.jll A-ojjj jl 

jjlmlU iil aAplaj Cliljjill lilli 
i211il (3-a*J liaj ji iSa JJaJlj 

ilulaJI I i* J-uij «.UaCj 



Abbas] dengan lafadz 
'memerintahkan 
dengannya (izin) '." 



4518 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz] -maksudnya 
Abdul Aziz bin 
Muhammad- dari [Amru 
bin Abu Amru] dari 
[Ikrimah] bahwa ada 
beberapa orang dari 
penduduk Irak berkata, 
"Wahai [Ibnu Abbas], 
apa pendapatmu tentang 
ayat ini; kami telah 
diperintahkan untuk 
mengamalkan apa yang 
terkandung di dalamnya, 
namun tidak seorang pun 
mau mengamalkannya? 
Yaitu firman Allah: (Hai 
orang-orang yang 
beriman, hendaklah 
budak-budak (lelaki dan 
wanita) yang kamu 
miliki, dan orang-orang 
yang belum baligh di 
antara kamu, meminta 
izin kepada kamu tiga 
kali (dalam satu hari) 
yaitu: sebelum 
sembahyang subuh, 
ketika kamu 
menanggalkan pakaian 
(luar) mu di tengah hari 
dan sesudah 
sembahyang Isya'. 
(Itulah) tiga 'aurat bagi 
kamu. Tidak ada dosa 
atasmu dan tidak (pula) 
atas mereka selain dari 
(tiga waktu) itu. ..." Al - 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Qa'nabi membacanya 
hingga firman-Nya-: 
" . . .Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana) ' - 
Qs. An Nuur: 58- Ibnu 
Abbas berkata, 
"Sesungguhnya Allah 
Maha Lembut dan 
menyanyangi orang- 
orang mukmin. Allah 
suka (sifat) menutupi air 
orang lain. Sementara 
saat itu orang-orang 
tidak memiliki penutup 
atau hijab di rumah 
mereka, hingga 
dimungkinkan seorang 
pembantu, atau anak, 
atau wanita anak yatim 
seorang laki-laki masuk 
rumah saat suami 
menggauli isterinya. 
Maka Allah 
memerintahkan mereka 
untuk meminta izin pada 
waktu-waktu tersebut. 
Allah datang kepada 
mereka dengan syari'at 
hijab dan kebaikan, 
namun aku tidak pernah 
mendapati seorang pun 
melakukan itu." Abu 
Dawud berkata, "Hadits 
Ubaidullah dan Atha 
merusak hadits ini." 


4519 


Jlalla SjjjA ^1 (jc ^JLLa 

alluj AjIc jIiI ^U.-i <(lil (3 J^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abu Syu'aib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku ada dalam 
tangan-Nya, kalian tidak 
akan masuk surga 
hingga beriman, dan 
kalian tidak akan 
beriman hingga saling 
menyayangi. Maukah 
kalian aku tunjukkan 
suatu perkara yang jika 
kalian amalkan maka 
kalian akan saling 
menyayangi? 
Tebarkanlah salam di 
antara kalian." 


4520 


illl <_ ? l'-a (J J^J L$- UJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al laits] dari 
[Yazid bin Abu Habib] 
dari [Abui Khair] dari 
[Abdullah bin Amru] 
berkata, "Seorang laki- 
laki bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, "Islam 
bagaimanakah yang 
paling baik?" beliau 
menjawab: "Engkau 
memberikan makanan 
dan memberi salam 
kepada orang yang kamu 
kenal atau pun orang 
yang tidak kamu kenal." 


4521 


u.i'^ u' 3*? u^- f^-j t^' 

a£ il& a^LjJl ul si allaj 4 ilc. 
^jlll Jlaa jjjla p ^!>ILJI <j!c. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ja'far bin 
Sulaiman] dari [Auf] 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




dari [Abu Raja] dari 
[Imran bin Hushain] ia 
berkata, "Seorang laki- 
laki datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
mengucapkan, 
'Assalamu Alaikum?" 
Beliau membalas salam 
orang tersebut lalu 
duduk, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian bersabda: 



"Sepuluh." Setelah itu 



ada seseorang datang 
dan mengucapkan salam, 
"Assalamu Alaikum wa 
Rahmatullah." Beliau 
membalas salam orang 
tersebut lalu duduk, 
beliau bersabda: "Dua 
puluh." Setelah itu ada 
lagi orang datang dan 
mengucapakan salam, 
"Assalamu Alaikum Wa 
Rahmatullahi Wa 
barakatuh." Beliau 
membalas salam orang 
tersebut lalu duduk, 
beliau bersabda: "Tiga 
puluh." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Suwaid 
Ar Ramli] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 
Maryam] berkata, "Aku 
mengira, bahwa aku 
mendengar [Nafi' bin 
Yazid] berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Marhum] dari 
[Sahi bin Mu'adz bin 
Anas] dari [Bapaknya] 
dari Nabi shallallahu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







'alaihi wasallam dengan 
makna yang sama. Ia 
menambahkan, 
"Kemudian datang orang 
lain dan mengucapkan 
"Assalamu Alaikum Wa 
Rahmatullah Wa 
Barakaatuhu Wa 
Maghfiratuh." Beliau 
lalu bersabda: "Empat 
puluh." Imran berkata, 
"Seperti inilah fadilah." 


4522 


(jl j« i u ^1 pc i_lA j JLL 

£a I3j (ji jib (jjUlI J jl (j) 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
bin Faris Adz Dzuhli] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[Abu Khalid Wahb] dari 
[Abu Sufyan Al Himshi] 
dari [Abu Umamah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang yang paling 
utama di sisi Allah 
adalah orang yang 
memulai dalam 
mengucapkan salam." 


4523 


-Ijc 1 Vi ' ^ (Jji^ (jJ 1 lil^a 
^UoA (jC ^)-ftX-a U^)J^I (j^3^ 
(Jlalli OJJJA ^1 (jC (jj 
ilLij 4j1c auI (^1^ (J jjjj 

j ii iwi jji W, 1 &vijA<\l 

(jj| U!iik £ <^JC 

uj\3 (jj ^jjjji.! Jli gyj^ 

fljj^j (jj (j-a^^]l ^JC ^-o 
alLij AjIc iil (J 

uli a\\ ( _ s ic ' ■ iSl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hanbal] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Hammam bin 
Munabbih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hendaklah 
yang kecil mengucapkan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







salam kepada yang lebih 
besar, yang 
berkendaraan kepada 
yang duduk, dan yang 
sedikit kepada yang 
lebih banyak." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Habib 
bin Arabi] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Rauh] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Juraij] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ziyad] bahwa [Tsabit] - 
mantan budak (yang 
telah dimerdekakan 
oleh) 'Abdurrahman bin 
Zaid- mengabarkan 
kepadanya bahwa ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Yang 
berkendaraan kepada 
yang berjalan lalu ia 
menyebutkan hadits 
tersebut." 


4524 


A 'l lajj SI 1 ;r . i' laa 1 Ijj 

s ji>„cs^ LP fi j* is? Cf- 
\ v; \i j 2 'i J - !v 51 r v, ,l 

illuj AjIc auI ( -5 it-a <&l (J J^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sa'id Al hamdani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Mu'awiyah bin Shalih] 
dari [Abu Musa] dari 
[Abu Maryam] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Jika salah 
seorang dari kalian 
bertemu dengan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







saudaranya hendaklah ia 
mengucapkan salam, 
jika kemudian keduanya 
terhalang oleh pohon, 
atau tembok, atau batu, 
lalu bertemu kembali, 
hendaklah ia ucapkan 
salam lagi kepadanya." 
Mu'awiyah berkata, " 
[Abdul Wahhab bin 
Bukht] menceritakan 
kepadaku dari [Abu Az 
Zinad], dari [Al A'raj], 
dari [Abu Hurairah], dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, seperti 
riwayat tersebut." 


4525 


^JLLa ^jj (3**^ 

j^^C (J*g^ ^jj AJoiuJ ^jC A-ljl ^jC. 

jaC (Ji.A)l ~\^<"- j»5L»JI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas Al 
Anbari] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Aswad bin Amir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain bin Shalih] 
dari [Bapaknya] dari 
[Salamah bin Kuhail] 
dari [Sa'id bin Jubair] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
[Umar] Bahwasanya saat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang 
minum, ia pernah 
mendatangi beliau 
seraya mengucapkan; 
"Assalamu Alaika Ya 
Rasulullah, apakah 
Umar boleh masuk?" 


4526 


^jc. a^JA-all ^jjI (g 'l» i ia^L a 
(jl-alc. j^ic- alLij 4jle alll ^jli-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman] 
-maksudnya Sulaiman 
bin Mughirah- dari 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







[Tsabit] ia berkata; 
[Anas] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mendatangi anak-anak 
kecil lalu mengucapkan 
salam kepada mereka." 


4527 


ts jxj SlLk u"lla ^JuJJI jjl Hlla 
Jll (Jls jlii. Ujik clljUJI 

(J ul j »11» j ajIc <uil 

(S-iJJ ia.1 p ujlc (jLaliJI 

jii^jijiijl ji^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] - 
maksudnya Khalid bin 
Al Harits- berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] ia 
berkata; [Anas] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berhenti 
di hadapan kami seraya 
mengucapkan salam, 
saat itu aku masih kecil 
dan sedang bermain 
bersama mereka. Beliau 
kemudian meraih 
tanganku dan 
mengutusku untuk 
membawa surat, beliau 
lalu duduk di bawah 
banyangan banguan 
menunggu hingga aku 
kembali kepadanya." 


4528 


Uli la ^33 ^l (jJ UJ la 

^1 (jjl (jc 4 jjjc (jj (jUsLi 

^iJlj^j 4jj| £Uiuil Ajjii.1 (JjSj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ibnu Abu 
Husain] ia 
mendengarnya dari 
[Syahr bin Hausyab] 
berkata, " [Asma binti 
Yazid] mengabarkan 
kepadanya, "Nabi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







shallallahu 'alaihi 
wasallam melewati kami 
(kaum wanita) lalu 
mengucapkan salam 
kepada kami." 


4529 


A \n ui Ijlla ^aC (jj aia iL^a 
gUJdll ^1 £i dla.jaj\j 

^A js-Juli V (Jll ^Ilaj <jlc 
jj^iaH ^ jiiijal lilj ja!>lLllU 
Jjj^laH ^jj, '—I ^JJ I^jjIii '—U 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Suhail bin Abu Shalih] 
ia berkata, 'Aku 
bersama [bapakku] 
keluar menuju Syam, 
saat melewati gereja 
yang di dalamnya 
banyak terdapat orang- 
orang Nashrani, mereka 
(rombongan yang 
bersama kami) 
mengucapkan salam 
kepada kepada orang- 
orang Nasharani 
tersebut. Maka bapakku 
pun berkata, "Jangan 
kalian dahului mereka 
dalam beruluk salam, 
karena [Abu Hurairah] 
pernah bercerita kepada 
kami dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Janganlah kalian 
dahului mereka beruluk 
salam, jika kalian 
bertemu mereka di jalan, 
maka persempitlah jalan 
mereka." 


4530 


(jj jil (jc jlip (jj \"*- 

allil 1 jl 5 Jfrjjl (j) illuj 4jlc. illl 
^iLj! J _&9J Lalli ^A-ia.1 a^jlc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz] -maksudnya 
Abdul Aziz bin Muslim- 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





(jj M AlC. (jt lillLa oljj j 


dari [Abdullah bin 
Dinar] dari [Abdullah 
bin Umar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari bangsa 
Yahyudi mengucapkan 
salam kepada kalia, 
maka mereka hanya 
akan mengucapkan 
Assaamu Alaikum 
(semoga bahaya 
menimpa kalian), maka 
balaslah dengan 
mengucapkan 'Wa 
Alaikum (akan tetapi 
atas kalian)." Abu 
Dawud berkata, " 
[Malik] 

meriwayatkannya dari 
[Abdullah bin Dinar], 
dan [Ats Tsauri] 
meriwayatkannya juga 
dari [Abdullah bin 
Dinar], dalam hadits 
tersebut beliau 
mengucapkan, 'Wa 
Alaikum (bahkan atas 
kalian)." 


4531 


Ijjj^I JjjJJ-a (jJ jjJftC. \jj 
AjIc <&l ^jii-a (^J^l t_lL=LjLal 
1^ i\r-. Jjj t 'a i^fl 1 \ i\r-. /j^ ^ \ , rti 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Marzuq] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
berkata, "Para sahabat 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya kepada beliau, 
"Orang-orang ahli kitab 
memberi salam kepada 
kami, lalu bagaimana 
kami memberi 
jawaban?" beliau 



http://rumariku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







menjawab: "Ucapkanlah 
'Wa Alaikum (dan atas 
kalian)." Abu Dawud 
berkata, "Seperti itu pula 
riwayat Aisyah, Abu 
Abdurrahman Al 
Juhanni dan Abu 
Bashrah -maksudnya 
Abu Bashrah Al Ghifari- 


4532 


Vla JAuiij (Jjla. (jj 1 Ijlla 
(J i «agJttll (jjl (jLijaj Jjjj Hj^a 

- " f * o J - ~ t 

Jlalla SjjjA j—jI (jc. ^ jja-all 
j„ti.i\| \l :<';| jr,i im 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hanbal] dan 
[Musaddad] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr] -yang 
dimaksud oleh keduanya 
adalah Bisyr bin Al 
Mufadhdhal- dari [Ibnu 
Ajian] dari [Al Maqburi] 
-Musaddad berkata; Said 
bin Abu Said Al 
Maqburi- dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
sampai pada suatu majlis 
hendaklah ia 
mengucapkan salam, dan 
jika akan bangkit 
hendaklah mengucapkan 
salam, dan tidaklah yang 
pertama itu lebih berhak 
dari yang terakhir." 


4533 


j g — ^ — — j — — 5-^ — ^ 

jllt ^1 (jc. jiLVl Jli>. jj! 

^_ull CiiiVla ^?3 J >'^ cS^>?- 

tJaj V <Jla ij! J j^'j Ij 
pSUl jla fl^l <2ttlc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Abu 
Ghifar] dari [Abu 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Tamimah Al Hujaimi] 
dari [Abu Jurai Al 
Hujaimi] berkata, 'Aku 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu aku 
mengucapkan, 
'Alaikassalam 
(keselamatan atas kamu) 
ya Rasulullah." Beliau 
bersabda: "Jangan kamu 
ucapkan Alaikassalam, 
sebab itu salam untuk 
orang yang telah mati." 


4534 


Itf.'w j, Al •mi-, ii^i 

(jt «i! j ^1 (jj <&! JjjC. 
Jla 4jt iil ^inj L-lSUa ,_j| (jj 
(Jlailc (Jj (jlaa 11 AjtSj Jjlj jjI 
u' ' JJ^ '^.' ijc- 

U" J ■ ^ U^"" L^3^J ^aA^^I (*^-3 

> > , \ -* > , °\ ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
Ibrahim Al Juddi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Khalid 
Al Khuza'i] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah 
Ibnul Mufadhdhal] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Abu Rafi'] dari [Ali bin 
Abu Thalib] radliallahu 
'anhu -Abu Dawud 
berkata; Al Hasan bin 
Ali telah 

memarfu'kannya- ia 
berkata, "Telah cukup 
untuk suatu rombongan 
jika salah seorang dari 
mereka mengucapkan 
salam saat mereka 
melintas, dan telah 
cukup pula jika salah 
seorang dari orang-orang 
yang duduk membalas 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







salam." 


4535 


Ijjjii (jjC (jj j^ac Lu,la 

ij? £u CP iff CP fi^* 
2il (^glla <ui! d! jLjj £]USLa s-ijlc- 

LagJ j )ic ol^jgir'utilj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Aun] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Abu Balj] dari [Zaid 
Abui Hakam Al Anbari] 
dari [Al Bara bin Azib] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika dua orang bertemu 
kemudian saling berjabat 
tangan dan memuji 
Allah serta meminta 
ampun kepada-Nya, 
maka keduanya akan 
diberi ampunan." 


4536 


Lu.la Ajaij (jj ^jjI Lu.la 

^Jl^VI (jc jjaj (jjlj -JLa. jjl 
Jlalls pIjjII (jc ^jalaj (jc. 

alLlj 4jlc ijl (_1^ (J _JJJJ 

(j^ 1JJ 1 J (jlioLulA (j-a La 

/jl (J'5 1 'J A jir. VI jliil Ti» 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid] dan 
[Ibnu Numair] dari [Al 
Ajlah] dari [Abu Ishaq] 
dari [Al Bara v ] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah dua orang 
muslim bertemu lalu 
berjabat tangan kecuali 
Allah akan memberi 
ampunan kepada 
keduanya sebelum 
mereka berpisah." 


4537 


Ijj la cJgaJojjjj (jj ^^-j^j-g iL la 
(jj (JjijI (jc Ijj la jLaa. 

Jll'tj^l Jkl *Lk lilSil 

alLlj 4jlc ijl (_lin (J _JJJJ 
(ji (J j! (j"^ <J*^ 
J «.La. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Humaid] 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







dari [Anas bin Malik] ia 
berkata, "Ketika 
penduduk Yaman datang 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang-orang 
Yaman telah datang 
kepada kalian, dan 
mereka adalah orang- 
orang pertama yang 
mengamalkan untuk 
saling berjabat tangan." 


4538 


uS la (JjatJajbuj ^jj ^^jijla uli 

dia (jj^j j! V! <j 'Sljfi-I 

V) .k! 4jjsJ La cJLa s jiiial tal 
dua Laia ( _ s Ja S [j 

( _ s lc- jA j J lI^J 4Jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abui 
Husain] -maksudnya 
Abui Husain Khalid bin 
Dzakwan- dari [Ayyub 
bin Busyair bin Ka'b Al 
Adawi] dari [seorang 
laki-laki penduduk 
Anazah] bahwasanya ia 
berkata kepada [Abu 
Dzar] saat keluar dari 
Syam, "Aku ingin 
bertanya kepadamu 
tentang hadits 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." Abu 
Dzar berkata, "Aku akan 
memberitahukan 
kepadamu kecuali 
tentang rahasia 
(Rasulullah)." Aku 
menjawab, "Bukan hal 
rahasia yang aku 
tanyakan, tetapi apakah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berjabat 
tangan saat kalian 
berjumpa dengan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







beliau?" Abu Dzar 
berkata: "Aku tidak 
pernah berjumpa dengan 
beliau kecuali beliau 
menjabat tanganku. 
Suatu hari beliau 
mengutus utusan 
kepadaku saat aku tidak 
ada di rumah, ketika 
kembali ke rumah aku 
diberi kabar bahwa 
beliau telah mengutus 
seorang utusan 
kepadaku. Maka aku 
mendatanginya saat 
beliau berada di atas 
pembaringan, lantas 
beliau memelukku. 
Maka pelukan itu lebih 
indah, dan lebih indah." 


4539 


A 'n l7i jaC (jj aaa lilja 
^jjl (jC. t Lja (jj (Jg-ui (jJ 
<JJ (JjjjjI 1» l m ^SLa 

plai -<luij Ajlc iul ^U^i (ej^l 

( _ s i-a ^JJjI (1]Ij33 J-^' ^jic- 
jLuaJ (jJ J^a « l-Ii la aL aj 

' - '■' , > ' > s - , 

l^j A n lu ^jc. J Q * "^ ^jj a 
T,,j5 lila JIS 
11 1 ji jS J r^Sil JIS w!.,2,\l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Sa'id bin Ibrahim] dari 
[Abu Umamah bin Sahi 
bin Hunaif] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] berkata, 
"Saat orang-orang 
Quraidhah menerima 
hukum Sa'd Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
utusan kepadanya, lalu 
ia datang kepada beliau 
dengan mengendarai 
seekor himar putih. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
bersabda: "Berdirilah 
untuk pemimpin kalian, 
atau beliau mengatakan, 
'untuk orang yang paling 
baik di antara kalian." 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



Sa'd lalu datang dan 
duduk di sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] dari [Syu'bah] 
dengan hadits yang 
sama. . . . Abu Sa'id Al 
Khudri berkata, "Ketika 
Sa'd telah dekat dengan 
masjid, beliau bersabda 
kepada orang-orang 
Anshar: "Berdirilah 
untuk pemimpin kalian." 



4540 



ju2u (jjtj 15^- Cm Cj''"^ ^ ^'"'""^ 

A uni h (jc. j^y*& CM 

Lajlll Lgil I '» lc ^ 4 l n'ilc. 
uJA j 1 'i a l n I .ia. I Clylj 

(^^Jl j CiAjJI ^jlua SI j^Sj ^alj 

tgjle (JaJ b I (jl^j nila '» 
1 g 1 ala 'a 4JLuila I j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali] dan [Ibnu 
Basysyar] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Umar] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Isra'il] dari 
[Maisarah bin Habib] 
dari [Al Minhal bin 
Amru] dari [Aisyah 
binti Thalhah] dari 
Ummul Mukminin 
[Aisyah radliallahu 
'anha] ia berkata, "Aku 
tidak pernah melihat 
seseorang yang mirip 
dalam kesopanan, 
ketenangan, kesabaran 
dan dalam memberi 
petunjuk -Al Hasan 
menyebutkan, "dalam 
berbicara dan bertutur 
kata namun Al Hasan 
tidak menyebutkan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







'kesabaran dan dalam 
memberi petunjuk- 
dengan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selain dari 
pada Fatimah -semoga 
Allah memuliakan 
wajahnya-. Jika Fatimah 
datang menemui beliau, 
maka beliau berdiri, 
meraih tangannya, 
mencium dan 
mendudukkannya di 
tempat duduknya. Dan 
jika beliau datang 
menemuinya, maka ia 
akan meraih tangan 
beliau, mencium dan 
mendudukkannya di 
tempat duduknya." 


4541 


jc ^ 3 i " lil^a J.luia ijjJLa 

65 &J*^ j' S j5j* 
jilujj Ajlc illl (_5-1j-=> (^J^l jj-^I 

IjlA '"'*-» La JjJI (j-o a j l nr. 

j - ■ > 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Al Aqra' bin Habis 
melihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mencium Husain. Lalu 
Al Aqra' berkata, "Aku 
mempunyai sepuluh 
anak, tetapi tidak pernah 
melakukan hal itu 
kepada seorang pun dari 
mereka." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 
"Tidak akan disayangi 
orang yang tidak 
menyayangi. " 


4542 


\j& la (JjaJajbuj ^jj ^-wj^-o lij la 
^jc. aj^C- (jj ^aUiA u^}Aa.l iUaa. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





( _ r i*j (Jli iSlta 4 l'ji'iIc. (j 1 Sjjc 

cjlla (jl jail I^jSc 1 jaj iil jic. 

J j^J_(>lj tr?J^ cSjjJi 
ililas iiioj 4jIc. Mil ^jij-a <ui! 
LiSO ^ 3=>-j jc 2il 3j>L\ 


Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Hisyam 
bin Urwah] dari [Urwah] 
bahwa ['Aisyah] pernah 
berkata, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai 'Aisyah, 
bergembiralah karena 
Allah telah menurunkan 
(ayat) sebagai bentuk 
penerimaan-Nya atas 
udzurmu." Beliau 
kemudian membacakan 
Al-Qur'an kepadanya. 
Kedua orang tuaku lalu 
berkata, "Ciumlah 
kepala Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Namun aku 
menjawab, "Aku hanya 
memuji Allah Azza Wa 
Jalla, bukan untuk kalian 
berdua." 


4543 


j g — ^ — — ! — — 5-^ — ^ — 

Hi la AjIij ^1 (jj ^)fij ^jjI Hi la 
(jc. £tla.l (jc. j^-uii (jJ j^ic. 
4j]c auI ^jij-a ^j-ull jllliiull 
(— JUa [_J| (jj ( _ s ^ij alluj 
<JJJC (jjj La (3j3j 4-i Jjlli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Al Ajlah] dari [Asy 
Sya'bi] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertemu Ja'far 
bin Abu Thalib, lalu 
beliau memeluk dan 
mencium antara kedua 
matanya." 


4544 


Lb la Ajlui ^1 (jj uj la 
(Jla (Jac5 (jj (JjAjI (jc ^ajaJill 
(jj (jLnaJI Si (Jj3o^)jJaj IjI Clylj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir] dari 
[Iyas bin Daghfal] ia 
berkata, "Aku melihat 
[Abu Nadhrah] mencium 
pipi Al Hasan bin Ali 
Alaihimas s alam. " 


4545 


lilli |JLui (jj Ai\ Alt UiiAk 
(jc (jc ' ttjua jj (jj ^LiA l^>jj 
dlkAili e-ljJ^ (j 1 - tj"*- ■ ") ^1 
AjjAaII iA9 La (Jjl j£j ^1 i-a 

■^5 ^ i ^ u . i, ^ •; ,1 d .*r,M <-. Ni 

UkAi. (1]j3j 4jIi Ij Cllil ' «j£ l^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin S alim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Yusuf] dari [Bapaknya] 
dari [Abu Ishaq] dari [Al 
Bara v ] ia berkata, 'Aku 
bersama [Abu Bakar] 
masuk ke Madinah di 
awal kedatangannya, 
saat itu Aisyah anaknya 
sedang berbaring terkena 
demam, Abu Bakar lalu 
mencium pipinya seraya 
bertanya, "Bagaimana 
keadaanmu wahai 
anakku?" 


4546 


Alt (j i AU j (Jj Aj jj l2iAk 
4 i-a3 J JS' ^ (jj Aill Alt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Abu 
Ziyad] bahwa 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] menceritakan 
kepadanya bahwa 
[Abdullah bin Umar] 
menceritakan 
kepadanya. . .lalu ia 
menyebutkan kisahnya. 
Ia berkata, "Kami 
mendekat kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu kami 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







mencium tangannya." 


4547 


' . ' ' ' ' * -* # * » > 'o'' 

jl JIS j,U.°^l JUi 

<J 10 1 (J» -v j A 'u >i"-vU 4 . y, \A 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Aun] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Khalid] dari 
[Husain] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Usaid bin 
Hudhair] seorang laki- 
laki Anshar, berkata, 
"Saat ia bercakap-cakap 
dengan sekumpulan 
orang, lalu ada sesuatu 
yang membuat mereka 
tertawa, tiba-tiba Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menusuk 
lambungnya dengan 
kayu." Laki-laki itu 
berkata, "Berikanlah aku 
hak untuk mengqishas!" 
beliau bersabda: 
"Lakukanlah." Laki-laki 
itu berkata lagi, "Tuan 
masih mengenakan baju, 
padahal aku tidak 
mengenakan baju." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lantas melepas 
bajunya, namun laki-laki 
itu memeluk dan 
mencium badan beliau 
seraya berkata, "Wahai 
Rasulullah, sebenarnya 
inilah yang aku 
harapkan." 


4548 


pLJall (y> u \ njr- (^jj iLa ^ 
'"'"j'"'' *' (_3'"~-V' 

jSivr, Su^tl r,^$ liltlS 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isa bin 
Ath Thabba'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Mathar bin 
Abdurrahman Al A'naq] 
berkata, telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



(^jjl g - "^ 

(^iill ^1 (_>»iAla Ajilt 



menceritakan kepadaku 
[Unimu Aban bintil 
Wazi' bin Zari'] dari 
kakeknya [Zari'] saat itu 
ia sedang bersama 
rombongan utusan Abdu 
Qais, ia berkata, "Ketika 
kami tiba di Madinah, 
kami saling berlomba 
memacu kendaraan 
kami, lalu kami 
mencium tangan dan 
kaki beliau." Ia (perawi) 
berkata, "Al Mundzir Al 
Asyaj masih menunggu 
hingga tempat 
pakaiannya tiba, lalu ia 
kenakan pakaiannya 
tersebut. Setelah itu ia 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Beliau lantas 
bersabda kepada Al 
Mundzir: 

"Sesungguhnya engkau 
mempunyai dua tabiat 
yang disukai oleh Allah 
dan rasul-Nya; santun 
dan sabar." Al Mundir 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, memang aku 
berakhlak demikian atau 
Allah yang memberikan 
itu kepadaku?" beliau 
menjawab: "Allah yang 
memberikan itu 
kepadamu." Al Mundzir 
berkata, "Segala puji 
milik Allah yang telah 
memberiku dua tabiat 
yang disukai oleh Allah 
dan rasul-Nya." 



4549 



Ijlla -ILiija j ^ jULk 

i _ s j\ (jjl (jLijaj -iUai. (jc pailit 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





^jC j ^jj (jC. (j^ A U 1 " 

Sll ^4^' lcJ 

Ulj auI J j-uij Ij w T j 


menceritakan kepada 
kami [Hammad]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[Hammad] -yang 
keduanya maksud adalah 
Hammad bin Abu 
Sulaiman- dari [Zaid bin 
Wahb] dari [Abu Dzar] 
ia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai Abu Dzar." Aku 
menjawab, "Wahai 
Rasulullah, aku penuhi 
panggilanmu dengan 
rasa bahagia, aku 
sebagai tebusanmu." 


4550 


1 ir_ 1 V! 1-v i linu v 4 itiu 1 Vi 1-v 
jl o51j3 (jc ^ia-a Ijja^I (Jjl 

Oi"''^ clw u' 3*? u' 

auI ^l AjIaUJI (J <Jj3j 

(JjIj Ijjc. a«I (154- J^' 
liljjt 'M (Jjsj (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Salamah 
bin Syabib] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Qatadah] atau 
selainnya, bahwa [Imran 
bin Hushain] berkata, 
"Pada masa Jahilliyah 
kami biasa 

mengucapkan 'Kiranya 
Allah menjadikan kedua 
matamu memandang 
sejuk terhadap siapa saja 
yang engkau cintai atau 
'Kiranya pagi ini engkau 
peroleh kebahagiaan'. 
Setelah Islam datang, 
kami dilarang dari 
kesemua ucapan ini." 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Abdurrazaq berkata, 
"Ma'mar mengatakan, 
"Dimakruhkan seseorang 
mengatakan 'Kiranya 
Allah menjadikan kedua 
matamu memandang 
sejuk terhadap siapa saja 
yang engkau cintai', 
namun tidak salah jika ia 
mengatakan 'Kiranya 
Allah mengugerahkan 
nikmat terhadap kedua 
matamu. ' 


4551 


Ijj la cJgaJojjjj ^ ^jjijji iL la 

^jc. (jc ^jjuJI elui!! (jt 3ULa. 

iill (^glla l~ 3 "1 (jleJuS jjI li!iSa. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Tsabit Al Bunani] dari 
[Abdullah bin Rabah Al 
Anshari] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Qatadah] berkata, "Saat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam 
perjalanan, para sahabat 
merasa kehausan hingga 
mereka berjalan dengan 
cepat, namun malam itu 
aku tetap mendampingi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Beliau 
lalu bersabda: "Semoga 
Allah menjagamu, 
karena engkau telah 
menjaga Nabi-Nya." 


4552 


UJ la (JJatJajbaj ^jj ^-wj^-o lAj la 

jjti jjii in-v ^jr. lll-v 

(jjl ilaa jAg. (jjlj jjjjj' clw' 

/'S e * 'f » ' S'"' ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Habib bin Asy Syahid] 
dari [Abu Miljaz] ia 
berkata, "Mu'awiyah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







pergi menemui Ibnu Az 
Zubair dan Ibnu Amir, 
Ibnu Amir lalu berdiri 
sementara Ibnu Az 
Zubair tetap duduk. 
[Mu'awiyah] lalu berkata 
kepada Ibnu Amir, 
"Duduklah, aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa senang 
melihat orang lain 
berdiri karenanya, maka 
hendaklah ia menempati 
tempat duduknya di 
neraka." 


4553 


(jC. ^J» U»LQ (jC. ^^lAJ (jj Ali! ^JC. 

(J yji'j 1 ijlc. ^^LJli "Lili! ^1 
Ufijjli alLlj 4jlc ^Ui-i «Uli 

V Jlaa AjJI liiaa LLac. C5 ic. 

1 i <aa J 1 g i <aa J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [Mis'ar] 
dari [Abu Al Anbas] dari 
[Abui Adabbas] dari 
[Abu Marzuq] dari [Abu 
Ghalib] dari [Abu 
Umamah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menemui kami dengan 
bertumpu pada sebuah 
tongkat, hingga kami 
bangkit ke arahnya. 
Tetapi beliau pun 
bersabda: "Janganlah 
kalian bangkit layaknya 
orang-orang Ajam 
(selain bangsa Arab) 
bangkit untuk 
mengagungkan sebagian 
yang lain." 


4554 


ijjJLa <iiklu (jj ^)5Lj ^jjI lijJLa 
UI (Jll <_Jlc. (jc. (3 j» «'«) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



j ^ i. ' n T 7* 'f ^ — 



bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il] dari 
[Ghalib] ia berkata, 
"Ketika kami sedang 
duduk bersama-sama di 
pintu Al Hasan tiba-tiba 
ada [seorang laki-laki] 
yang datang seraya 
berkata, "Bapakku 
menceritakan kepadaku 
dari kakekku. Ia 
mengatakan, "Bapakku 
mengutusku untuk 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata, 
"Datangilah Rasulullah 
dan ucapkan salam 
kepadanya." Aku lalu 
mendatangi beliau dan 
berkata, "Sesungguhnya 
bapakku menitipkan 
salam untukmu." Beliau 
lalu bersabda: 
"Alaikassalam wa Ala 
Abiikassalam (semoga 
keselamatan tercurahkan 
kepada kamu dan 
bapakmu)." 



4555 



(_)C q\ aji i d (_)J 
A ^jI (jc. 

i jij (JJJf?- (j! ^ <3"^ aiLij 

i^ilJI <ulc. j ClJlaa i^tlJI tiSjlc 

P 1, e' 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari 
[Zakariya] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Abu 
Salamah] bahwa 
[Aisyah] radliallahu 
'anha menceritakan 
kepadanya, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



wasallam pernah 
bersabda kepadanya: 
"Sesungguhnya Jibril 
Alaihssalam 
mengucapkan salam 
kepadamu." 'Aisyah 
menjawab, "Wa 
Alaihissalam wa 
Rahmatullahi (semoga 
keselamatan dan rahmat- 
Nya tercurah 
kepadanya)." 



4556 



uS la (JjatJajbuj ^jj ^ujjj-o uli 
UI (jl jUjiJ (jJ <&l \ lf ~- j»UsA 
AjIc auI t^Jj-a (J J-^J ^> 

Jii r'i^ - ; ul^ja •^j-^ 



'o - o £S * * ' ' 

(Jlal jjUa <_Ua (jli 'o jALi 

Aja ' tui (j^s oliiai 
I 3a VI (34^ cSj*^' u^jll 

4 ialui ^ Saa 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ya'la bin 
Atha] dari [Abu 
Hammam Abdullah bin 
Yasar] bahwa [Abu 
Abdurrahman Al Fihri] 
berkata, "Aku pernah 
mengikuti perang 
Hunanin bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
kami berjalan di hari 
yang sangat panas. 
Kemudian kami singgah 
di bawah pohon yang 
ridang, saat matahari 
telah condong ke arah 
barat aku segera 
mengenakan peralatan 
perangku dan naik ke 
atas kuda. Setelah itu 
aku mendatangi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di 
dalam kemahnya. Aku 
katakan kepada beliau, 
"Wahai Rasulullah, 
Assalamu Alaika wa 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



rahmatullahi wa 
Barakatuh. 
Sesungguhnya waktu 
berangkat telah tiba." 
Beliau menjawab, 
"Benar." Setelah itu 
beliau berkata kepada 
Bilal: "Wahai Bilal, 
segeralah bangun." 
Maka Bilal pun bangun 
dari bawah pohon 
Samurah, seakan-akan 
bayangannya seperti 
bayangan burung. Bilal 
menjawab, "Aku penuhi 
panggilanmu dengan 
senang hati, dan aku 
sebagai tebusanmu." 
Rasulullah kemudian 
bersabda: "Pasanglah 
pelana kudaku." Bilal 
lalu mengeluarkan 
mngeluarkan pelana 
yang terbuat dari 
tumpukan rerumputan 
yang tidak ada bekas 
keburukan dan 
kesombongan. Beliau 
kemudian menaiki 
tungganyanya dan kami 
mengikutinya. . . . lalu ia 
menyebutkan hadits 
selengkapnya." Abu 
Dawud berkata, "Abu 
Abdurrahman Al Fihri 
tidak mempunyai hadits 
kecuali hanya ini, dan ini 
adalah hadits yang 
bagus; diriwayatkan oleh 
Hammad bin Salamah." 



4557 



Telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Ibrahim Al Biraki] dan 
aku mendengarnya dari 
Abui Walid Ath 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





oik (jc. *LijI ^jc. ^ulj^)-a ^jj 

jl jSLj jjI <] jua illuj aAIc- 


Thayalisi -dan untuk 
hadits Isa aku lebih 
hafal- ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Qahir bin 
As Sari] -maksudnya 
Abdul Qahir bin As Sari 
As Sulami- berkata' telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Kinanah bin 
Abbas bin Mirdas] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tertawa, 
lalu Abu Bakar atau 
Umar berkata kepada 
beliau, "Semoga Allah 
melanggengkan 
kebahagiaanmu. " 
Kemudian disebutkan 
hadits secara lengkap. 


4558 


IjJ la ^Si j^c-a ^jJ JJu^-a llj ^ 

m jue. Lj Ia4 La Jlaa ,Jalj u 

^.1 f' , ! ;, juI t 't i'ttai 

1 Y;"U<\\ j* i j! J J 1 " 

^^jjLall jliA j ^ ;}■''■ (jj (jLaJC 
(jc AjjLLa jjI Vla 
(Jlj ojliuAj jji.aC.VI 

\ ' ^JLLj (j^jj ^iluj 

j lil (j- 3 ^ L^laa 1 La jUa 

Al J j' "J iil. j^''' 

(_g jl La ^Kjij 4j1c Alll (_5-lLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musaddad 
bin Musarhad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu As Safar] dari 
[Abdullah bin Amru] ia 
berkata, "Ketika aku dan 
ibuku membangun 
tembok milikku, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melewati kami. Beliau 
lalu bertanya: "Wahai 
Abdullah, apa ini?" Aku 
menjawab, "Sesuatu 
yang sedang aku 
perbaiki." Beliau 
bersabda: "Kematian 
lebih cepat datang dari 
rusaknya banguan itu." 
Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] dan 
[Hannad] secara makna, 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dengan 
sanadnya ini ia 
menyebutkan, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melewati kami saat kami 
sedang memperbaiki 
gubuk milik kami yang 
sedang rusak. Beliau 
bertanya: 'Apa ini?" 
Kami menjawab, 
"Gubuk kami rusak, dan 
kami sedang 
memperbaikinya. " 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian bersabda: 
"Aku tidak melihat 
kecuali kematian itu 
datangnya lebih cepat 
dari (rusaknya) gubuk 
itu." 



4559 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin 
Hakim] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibrahim bin 
Muhammad bin Hathib 
Al Qurasyi] dari [Abu 
Thalhah Al Asadi] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 




wasallam keluar rumah, 
lalu beliau melihat 
bangunan yang tinggi. 
Beliau lalu bertanya: 
"Apa ini?" para sahabat 
menjawab, "Ini adalah 
bangunan milik si fulan, 
seorang laki-laki 
Anshar." Anas berkata, 



"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam diam 
dan hanya memendam 
dalam hatinya, hingga 
ketika pemilik bangunan 
itu datang dan memberi 
salam kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di depan 
orang-orang beliau 
berpaling darinya. 
Beliau melakukan hal itu 
berulang-ulang hingga 
laki-laki paham bahwa 
Rasulullah sedang marah 
dan menghindar darinya. 
Maka laki-laki itu pun 
mengeluh kepada para 
sahabat Rasulullah. 
Laki-laki itu berkata, 
"Demi Allah, aku telah 
mengingkari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Para sahabat 
berkata, "Rasulullah 
keluar dan melihat 
bangunan milikmu." 
Anas berkata, "Lalu laki- 
laki pulang dan 
menghancurkan 
rumahnya hingga rata 
dengan tanah. Ketika 
suatu hari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar dan 
melihat bangunan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







tersebut telah hilang, 
beliau pun bertanya: 
"Apa yang terjadi 
dengan bangunan 
tersebut?" para sahabat 
menjawab, "Pemilik 
banguan itu pernah 
mengeluh kepada kami 
tentang berpalingnya 
baginda kepadanya, 
maka kami pun 
mengabarkan 
kepadanya. Lalu ia 
pulang dan 

menghancurkan rumah 
miliknya. Rasulullah 
bersabda: "Ketahuilah, 
sesungguhnya setiap 
bangunan itu akan 
membawa bencana bagi 
pemiliknya, kecuali yang 
tidak, kecuali yang 
tidak." Maksudnya 
sesuatu yang memang 
dibutuhkan." 


4560 


(*JJ (jt (JJ^ 3 O 1 " (Jj T * ' "j 
( _ s lLa ^ J "1 UJJ^li ^j^^' 'V'* '" 
alilall JUJUuS iiLij Ajit auI 
laC.L3 iIjAJi) j^c- \j (JIS 

^IjLJI la.ll <j1c J) Uj ^jli 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahim bin 
Mutharrif Ar Ruasi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa] dari [Isma'il] 
dari [Qais] dari [Dukain 
bin Sa'id Al Muzanni] ia 
berkata, "Kami datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan dan 
meminta makanan, 
beliau lalu berkata 
kepada Umar: "Wahai 
Umar, pergi dan 
berikanlah makanan 
kepada mereka." Umar 
lalu pergi bersama kami 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



ke atas dan mengambil 
kunci dari dalam kamar 
beliau, lalu ia 
membuka." 



4561 



J _j^J (Jlllla ^ (jj <&! 
^JaS (^a ^luij Alit iil ^Uri 

IjlA ^ 'i» « (jt jji (JlujjulI 

a^^ji (y* ^ i« 3 i aoa .a 
(JjjlJI (jjl Lgj (J laJ ■ S^la 

IJC uiiAk Vla ' ■ UJ *■ (jjl ^jjaiJ 
^jLaiic. ^jc. ^)JftX-<i U^)A^I (jl^Jl 

> - ' '. "y - 



Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Ibnu Juraij] dari 
[Utsman bin Abu 
Sulaiman] dari [Sa'id bin 
Muhammad bin Jubair 
bin Muth'im] dari 
[Abdullah bin Hubsyi] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menebang 
pohon bidara maka 
Allah akan 
membenamkan 
kepalanya dalam api 
neraka." Abu Dawud 
pernah ditanya tentang 
hadits tersebut, lalu ia 
menjawab, "Secara 
ringkas, makna hadits ini 
adalah bahwa 
barangsiapa menebang 
pohon bidara di padang 
bidara dengan sia-sia 
dan zhalim; padahal itu 
adalah tempat untuk 
berteduh para musafir 
dan hewan-hewan 
ternak, maka Allah akan 
membenamkan 
kepalanya di neraka." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Makhlad 
bin Khalid] dan 
[Salamah] -maksudnya 
Salamah bin Syabib- 
keduanya berkata; telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Utsman bin Abu 
Sulaiman] dari [seorang 
laki-laki penduduk 
Tsaqif] dari [Urwah bin 
Az Zubair] dan ia 
memarfu'kannya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
tersebut." 


4562 


^jjLLoaIIj ajlA <_SJjl 

ijjc jAui Lojj 

dia £jLa ^-c-^jj '"''T' (^al^ 
(ji i'» «ui -<Vi8 <caJI 

£j j_>LJ| Ai»a (j-o ^i"J 4j1c illl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Umar 
bin Maisarah] dan 
[Humaid bin Mas'adah] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hassan bin 
Ibrahim] ia berkata, 
"Aku bertanya kepada 
[Hisyam bin Urwah] 
tentang menebang pohon 
bidara, saat itu ia sedang 
bersandar pada kayu 
milik Urwah, Hisyam 
lalu menjawab, "Apa 
pendapatmu dengan 
pintu-pintu dan mashari' 
(daun pintu) ini, ia 
terbuat dari kayu bidara 
milik Urwah. Urwah 
memotongnya dari 
kebun miliknya." 
[Urwah] berkata, "Itu 
tidak apa-apa." -Humaid 
menambahkan- Hisyam 
bin Urwah lalu berkata 
(kepada Hassan bin 
Ibrahim), "Wahai orang 
Irak, itu (memotong 
pohon bidara tidak 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







boleh) hanyalah bid'ah 
yang kamu bawa 
kepadaku." Hassan 
berkata, "Aku lalu 
berkata, "Hanyasanya 
bid'ah itu datang dari 
kalian (wahai Hisyam), 
di Makkah aku 
mendengar seseorang 
mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaknat orang yang 
memotong pohon 
bidara. . . . kemudian 
hadits tersebut 
disebutkan secara makna 
dengan lengkap." 


4563 


illl ^\'t-\ &\ (J JJ^J jSJ 
mIj^uV! ^ji (Jj^J alldj 4jlc- 

A-Lo (J i (3^> (3^*" p'"' Q " U 
Ij j (JjiaJ L>*J 1 

i Sr.li'ul JIS Al * «•< 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Muhammad Al 
Marwazi] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Ali bin 
Husain] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Buridah] ia berkata, 
"Aku mendengar [Abu 
Buraidah] berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Pada diri manusia itu 
terdapat tiga ratus enam 
puluh persendian, maka 
hendaklah ia memberi 
sedekah untuk setiap 
persendiannya tersebut." 
Para sahabat berkata, 
"Wahai Nabi Allah, 
siapa yang akan mampu 
melakukannya!" beliau 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



bersabda: "Mengubur 
ludah dalam masjid atau 
sesuatu yang engkau 
buang dari jalan (adalah 
sedekah), jika tidak 
mendapatinya maka dua 
rakaat dhuha sudah 
cukup bagimu." 



4564 



JlJ J /jj jlJa^. liliSk J-LudJa tS^a 

AJail IjlAj -^f- 
(J^- 15#=S (jC- cl^lj LJC. 
(^jj (jC (jj ^jlkj (jc. 

iliuj Ajlc AUl ^U^l /L 1 M (jC- jj 
(j« ^j-a!^ (JS ^jit ftJj-aJ (Jl! 

s' fi> O' S'- 

(ji ^^ic 4 ajlmj 4jj.lLa ^51 (jjl 
L_Sj^)*a]Ij ojJal j j^al 
A Q ^ T i M l (jC A 

I j]l! AiiLa AJaI AjuLLiajj 5JiLa 

Jl! £3u jlSl ^k. Jio 

(j-o (jljjtSj t^llj (j-o l_$j^Jij 

jiij «3 jjli jj) jl! ^ f v. u 

(jj C lA j lll l^j» allj ^JaV! jLLk 
(jC (Jj-al j (jC JLL AjSj 

(jC ^gjjjjl JjajVI (jC ^<SXJ 

<Jajjj («i illuj 4j1c iill ^U^i 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid]. (Dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Mani'] 
dari [Abbad bin Abbad] 
-ini adalah lafadz 
darinya, dan ini lebih 
lengkap- dari [Washil] 
dari [Yahya bin Uqail] 
dari [Yahya bin Ya'mar] 
dari [Abu Dzar] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Setiap hari 
setiap persendian anak 
Adam harus disedekahi, 
salam yang diberikan 
kepada orang yang 
dijumpainya adalah 
sedekah, setiap 
perintahnya kepada 
kebaikan adalah 
sedekah, setiap 
larangannya dari yang 
munkar adalah sedekah, 
membuang hal yang 
mengganggu jalan 
adalah sedekah, dan 
persetubuhannya dengan 
isteri adalah sedekah." 
Para sahabat bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







mendatangi isteri dengan 
syahwat juga dihitung 
sebagai sedekah!" beliau 
menjawab: "Apa 
pendapatmu jika itu ia 
lakukan kepada yang 
bukan haknya, apakah ia 
berdosa?" Beliau lalu 
bersabda lagi: "Dan itu 
semua bisa diganti 
dengan dua rakaat 
dhuha." Abu Dawud 
berkata, "Hammad tidak 
menyebutkan 
memerintahkan dan 
melarang (amar 
ma'ruf)." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahb bin 
Baqiyyah] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Khalid] dari 
[Washil] dari [Yahya bin 
Uqail] dari [Yahya bin 
Ya'mar] dari [Abui 
Aswad Ad Dili] dari 
[Abu Dzarl dengan 
hadits yang sama. Dan ia 
menyebutkan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada bagian 
tengahnya (hadits)." 


4565 


(jc (j!/l^c ^jj lla < (jc Cliilll 
^jlLa M (Jjjjjj (jtojjjA ^1 

3=0 ^ji pijij M 

o^ijji ig£ (jlS Uli (jt 
1 r. j. jK 1 "J j ilollj A i JaSj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Hammad] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Muhammad bin Ajian] 
dari [Zaid bin Aslam] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Seorang laki- 
laki lelaki yang 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







mengambil dahan yang 
berduri dijalan - 
meskipun ia belum 
pernah beramal shalih 
sekaligus-, baik dahan 
tersebut berada di atas 
pohon lalu ia memotong 
dan membuangnya, atau 
dahan berduri tersebut 
ada dijalan lalu ia 
menyingkirkannya. 
Sehingga Allah 
berterima kasih 
kepadanya dan 
memasukkannya ke 
dalam surga." 


4566 


(Jji^ ju ^aa 'e ju laa 1 UjJLa 

(Jliij ^ J^>$-4^ (jt ^IILj 
pLij AjIc iill (_5-lj-a ^ ; "1 4-j ^Ijj 
(jl=L ^JJJ jUlI Ij^jJJ V 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Muhammad bin 
Hanbal] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 
[Bapaknya] secara 
riwayat, sekali waktu ia 
mengatakan bahwa 
hadits ini sampai kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jangan kalian 
biarkan api menyala di 
rumah kalian saat kalian 
tidur." 


4567 


4.al3a (jj j^aC liiiik jUajll 
(jc tilLa-ui (jc- Jatjlul liiik 

dipLklla (_>uIjc. (jjl (jc- AJsj^c 
(J jjuij <_si (jjj Italia L$j 

S J SI ( _ s lc allaj Ajic iill ^U.-! 

da^Lla l^jic. Ilc.ll (jl£ ^1 

(jli X<-> j,„ Ij.aUl 3 ^l^j 

IV*. t. J-';^ J.V, jjlViAtl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Abdurrahman At 
Tammar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin 
Thalhah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Asbath] dari 
[Simak] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] ia 
berkata, "Seekor tikus 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







datang dan menarik 
sumbu lampu, tikus itu 
menariknya dan 
melemparnya ke 
hadapan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, yaitu di atas 
tikar kecil yang di 
duduki oleh beliau 
sehingga tikar tersebut 
terbakar sebesar uang 
dirham. Beliau lalu 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
hendak tidur, maka 
hendaklah ia matikan 
lampu-lampu kalian, 
sebab setan akan 
memberi petunjuk 
kepada (tikus) ini untuk 
melakukan (seperti) ini 
hingga membakar 
kalian." 


4568 


Hlla (J j» 'a l n! jjj i al 1 

<&l Jj^ij (Jlalli Sjjj* ls^' (j^ 

} ' ~ * a', «v ' * 

jjAliiJLul La ^Jlc j Ajlc- Akil 0 i i V) 
lil2u liljj (j-«J (JAliljLk -lii 

1 ) n )\Q ^ Q )-v /j^ ) ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Ajian] dari [Bapaknya] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kami tidak pernah 
berdamai dengan mereka 
(ular) semenjak kami 
memeranginya, 
barangsiapa 
meninggalkan sesuatu 
darinya karena takut 
dengannya, maka ia 
bukan dari golonganku." 


4569 


^jl)) jj) 1).«-v\l 1)r. 1 iiW 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Hamid bin Bayan As 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





Ajjl (jC (ja^^ll ^JC (jj £jdAlll 
£i\ (J JJ-aj (Jlallii J j» iiia jjjl (jt 

(jA l_sLL (jia (j^ SS djLaJI 


Sukari] dari [Ishaq bin 
Yusuf] dari [Syarik] dari 
[Abu Ishaq] dari [Al 
Qasim bin 
Abdurrahman] dari 
[Bapaknya] dari [Ibnu 
Mas'ud] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Bunuhlah 
semua ular, barangsiapa 
siapa takut mengambil 
mereka sebagai musuh, 
maka ia bukan dari 
golonganku." 


4570 


LuJLa (jj (jLijc Hl^a 
(jj (^jjjjJi UjAk JJ-aj (jJ -^JC 
^3 jjA-o^C t 'i» ain (Jll allnJa 

(J«1 )(-. /j ll ll (_Jjll^'« t*ll^i\l 

<fll^Ja tllUaJI liljj (ji pluj 
(jAljJjLi. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Muslim] 
ia berkata, "Aku 
mendengar [Ikrimah] 
memarfu'kan hadits ini 
kepada [Ibnu Abbas], ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa takut 
membunuh ular karena 
balas dendamnya, maka 
ia bukan dari golongan 
kami. Sungguh, kami 
tidak pernah berdamai 
sejak kami memerangi 
mereka." 


4571 


(j I jji Uliik (JJ ' Lu-^a 
jjlaJall ^g-wj^cii (jc 4j^qLLo (jj 
laj Lu (jj (ji^^ll ^JC LuSi. (JlJ 
Jla AjLJiaill ^JC (jj (JjAjjJI (jc 
ilLij 4 llc iill ( _ s i-a (J J*" jJ 

^w? u)j f j* j U-"^ u' 4lP 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] dari [Musa 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





'M (_gll<3 J-*^ jli-Lal! 
/j^ Via \ ^ K n j A i\r*. 


bin Ath Thahhan] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Sabith] dari [Al Abbas 
bin Abdul Muthallib] 
Bahwasanya ia pernah 
berkata kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
"Sesungguhnya kami 
ingin membersihkan air 
zamzam, tetapi di 
dalamnya banyak 
terdapat ular kecil." Lalu 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan untuk 
membunuh ular-ular 
tersebut." 


4572 


jc ^ j i « ijjJLa J.luia ijjJLa 
a Uji j AjIc AUl iglt-a (J J-""J 

j,r,iU\i |<iji-.1ii\| ij\-;5i JIS 

ojLajli lAAkj 3^ lS^J M 
jl> j i il \| (j' ^'j jl •* 'l 'l j 'l 

jc- ia <jJ Jlas aIL i jllaj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Salim] dari [Bapaknya] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bunuhlah semua ular; 
yang berbisa dan yang 
berekor pendek. Karena 
keduanya dapat 
membuat mata buta dan 
gugurnya kandungan." Ia 
(perawi) berkata, 
"Abdullah selalu 
membunuh ular yang ia 
dapati, hingga Abu 
Lubabah, atau Zaid 
Ibnul Khaththab pernah 
melihatnya mengejar- 
ngejar ular. Maka Abu 
Lubabah berkata, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



"Sesungguhnya di larang 
membunuh ular yang 
ada dalam rumah." 



4573 



£Sli (jc. lilSLa (jc. ^jlijill LuAa. 
Ls iLa <J&I (Jjjoij (jl<jLJ <_^jl (jC. 
(Jj3 (jt ^JJJ AjIc 'Jii\ 

jjj^/Ij (jjjjalall Ijl (jjSj (jl 
(jla.jjajj jLajll jUU-^j Lagjli 

a lAiAa.eLuij!l (jj"^ ^ 
(jC Al j (jj .jLaa. UjAa. lu& (jj 
Aij jaC (jjl jjl ^Su (jt t_ljjl 
^a-]i 4jA^ La A*J ^j-W-J A»J 

Ljj jiU sjli Alk 4jLJ 

LuAa. £jijj]l J j j^iaj Jlia.ji.la 
itt-LM (jj Aaa.lj ^ jUl (jjl 
i_lAj (jjl ljjja.1 Via i-jl la^ SI 

^ ^ilj (jc. 4JolLil jia.1 Jla 
LjjjIj p ^aU cJLa ciiiAaJI I i* 

<jjj ^ A*J 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Qa'nabi] dari [Malik] 
dari [Nafi'] dari [Abu 
Lubabah] sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang membunuh 
ular kecil yang ada 
dalam rumah, kecuali 
ular yang berbisa dan 
ular berekor pendek. 
Karena keduanya dapat 
menghilangkan 
penglihatan dan 
menggugurkan apa yang 
ada dalam perut wanita." 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ubaid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Nafi'] berkata, " [Ibnu 
Umar] pernah mendapati 
ular di dalam rumahnya 
setelah ia mendengar 
hadits dari Abu 
Lubabah. Lalu ia 
memerintahkan ular 
tersebut untuk diusir 
keluar, maka ular itu pun 
dibuang ke Baqi'." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu As Sarh] dan 
[Ahmad bin Sa'id Al 
Hamdani] keduanya 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Wahb] ia 
berkata; telah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



mengabarkan kepadaku 
[Usamah] dari [Nafi'] 
tentang hadits ini. Nafi' 
berkata, "Setelah itu aku 
melihat (ular) di dalam 
rumah miliknya." 



4574 



kl <_la.LLaj jA (JyJajl 4jLjl 
(j-o lik^ka Ajlijaj 1j» m ^1 

jj^j 3^3 ^ t i-^i r ^ i jjfl^ o^jc- 
ULAii ULala ajIc. £)aiy jl 

(Jla (JjSj j la SI IjI ^«ui 

(j* (J'J L)-* 3 L>t^' U? flj** u! 

t " i S 'i ^^a-ii9 1 'ij ■'*' ^ 'i 1 1 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Muhammad bin 
Abu Yahya] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Bapakku] 
Bahwasanya ia dan 
seorang sahabatnya 
pergi menjenguk Abu 
Sa'id, maka kami pun 
keluar dari sisi Abu 
Sa'id. Lalu kami bertemu 
dengan [sahabat kami] 
yang ingin menemui 
Abu Sa'id. Lantas kami 
menuju masjid dan 
duduk di sana. 
Kemudian ia (sahabat 
kami) datang dan 
mengabarkan bahwa ia 
mendengar [Abu Sa'id 
Al Khudri] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya ular 
hitam itu dari jin, 
barangsiapa melihatnya 
dalam rumahnya 
hendaklah ia 
memintanya untuk 
keluar hingga tiga kali, 
dan jika tetap berada di 
dalam rumah hendaklah 
ia membunuhnya, karena 
itu adalah setan." 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



jljajll i_lA yA (jj JJ_)j iS^a 
(jc j^ f D (jjl (jc CjjIII lljja. 
jLLaj^/l Jj-a \j» l n ^1 ^ 3. j i a 



a i'"*- (jJla. IjI 1 ±ui (_£jjaJI 



ciiiaa Aji. lila di^laja pZ-jj 
Aji. dia i2!l U jj*Li jjI <JUa 
l'/™ cJa IjU jjjjj (Jll UaU 
Ajjj «.lili sjli («i * " uj jUili 
lift ^(jlS^fc (jjl (jl JUa 
yljiVl fjj jli lila £$1 

>— Ljja (jl^j aJaI Jl jjljLil 

A\\ (J^jjjj aJ (jjla (_)j^)*j j^c 

jl a^yi\j (iij^j AjIc auI (Jj-^ 

Aaja sjli (Jila AjOLju C ia jj 

CjjjII t_l\j ^Jc A-ajla AjI^jJal 

V Cillaa ^ijlb I^jII jUita 

Jiaja.i La j^oa! ( ^ja. (Ja «J 
SjSii Aji. lila CjjjII (Jaia 

tj % £J»- P C^^W I g^i-rt 

(_5jjI ^a (Jla (_pa£j'jj ^>JI 

jl (Ja/)]l ljj-a ^^>J-J (jlS I jafrjj 

(jLa *&l (J jjuij AJija ( _ s jLa Ajill 

(jl iii ^ji i jiiia ^iioj AjIc 2jI 

I jj^lml (Jlaa I Vi-«.l La 3jj 

l>? 'j*^ u! p f^f^ 

alllj I jla AjjAillj I jaIuiI (jajl 

Clll^a C_L/lj sjjjia »3 La |ja.l 

s jliala o jSSj jl o«j ^Sj Ijj jl ^j 

mJ^J Hl-ji J,1lm« ljJJaj5ij]l jaj 
(IjJjaJI IjgJ (j^laC (jjl (jC 

jla Ij!Aj Ajj^jla Jla I jLaiLi 
j l U j .'r. <jia A Sialla j*j aJ I jj 

jJajJI ' ;t ■ i' (jj AiaJ 1 * la 
^jjaJ Jla t_JA j (jjl ljJJa.1 
^ial (jjl JilLa (jC lillli 

Jj-a ■ ■ 'M jjJI jjl ^jjil (Jla 
l_s-jl (Jc- (Ja.j Aji ojA j (jj ^UiuA 
ajlj ojaj ^Sia ^£jjaJI JJJ m 

I jj jla »Vj1 Aii!>lj o jjila Jla Aia 
3* Lajji i jjjala j 1«j i£] 

laJj»ja 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Mauhab Ar ramli] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Ibnu Ajian] dari [Shaifi 
bin Abu Sa'id] -mantan 
budak Al Anshar- dari 
[Abu Sa v ib] ia berkata, 
"Aku menemui [Abu 
Sa'id Al Khudri], ketika 
aku duduk di sisinya, 
aku mendengar sesuatu 
yang bergerak di bawah 
ranjangnya. Saat aku 
lihat, ternyata adalah 
ular. maka aku pun 
berdiri (ingin 
membunuh). Abu Sa'id 
lalu bertanya, "Ada apa 
dengan kamu?" Aku 
menjawab, "Ada ular di 
sini." Abu Sa'id bertanya 
lagi, "Lalu kamu mau 
apa?" Aku menjawab, 
"Aku ingin 
membunuhnya." Lalu 
Abu Sa'id menunjuk 
sebuah rumah yang ada 
di depan rumahnya 
seraya berkata, "Anak 
pamanku pernah tinggal 
di rumah itu, saat terjadi 
perang Ahzab ia minta 
izin untuk menemui 
isterinya, sebab ia masih 
menjadi pengantin baru. 
Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi izin 
dan menyuruhnya untuk 
membawa senjata. 
Kemudian ia pulang ke 
rumah dan mendapati 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



isterinya berdiri di luar 
rumah. Ia (anak 
pamanku) lalu 
mengacungkan 
tombaknya kepada 
isterinya (kawatir 
isterinya serong). 
Isterinya pun berkata, 
"Janganlah kamu 
terburu-buru hingga 
engkau melihat apa yang 
menjadikan aku keluar 
dari dalam rumah." Ia 
kemudian masuk ke 
dalam rumah dan 
mendapati seekor ular 
besar dan membunuhnya 
dengan tombak, setelah 
itu ia keluar dengan 
membawa tombak dan 
dalam keadaan 
sempoyongan. Aku tidak 
tahu, siapa di antara 
keduanya yang mati 
lebih dahulu, laki-laki 
atau ular itu. Lalu 
Kaumnya kemudian 
mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Berdoalah kepada Allah 
agar menghidupkan 
sahabat kami." Beliau 
menjawab: "Mintakanlah 
ampunan untuk sahabat 
kalian." Setelah itu 
beliau bersabda lagi: 
"Sesungguhnya 
segolongan jin telah 
masuk Islam di kota 
Madinah ini, jika kalian 
melihat salah satu dari 
mereka maka berilah 
peringatan kepadanya 
hingga tiga kali, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



kemudian jika setelah itu 
kalian ingin 
membunuhnya maka 
bunuhlah setelah 
peringatan yang ketiga 
kali." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musaddad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari [Ibnu 
Ajian] meriwayatkan 
semisal hadits ini dengan 
ringkas. Beliau 
bersabda: "Berilah ia 
waktu hingga tiga hari, 
jika setelah itu tetap 
terlihat maka bunuhlah, 
sebab itu adalah setan." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sa'id Al Hamdani] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Wahb] ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Malik] dari [Shaifi] - 
mantan budak (yang 
telah dimerdekakan 
oleh) Ibnu Aflah- ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu As Sa v ib] -mantan 
budak (yang telah 
dimerdekakan oleh) 
Hisyam bin Zuhrah- 
Bahwasanya ia pernah 
menemui [Abu Sa'id Al 
Khudri] ...lalu ia 
menyebutkan seperti 
hadits tersebut dan 
bahkan lebih lengkap. 
Beliau bersabda: 
"Berilah ia waktu hingga 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussun 



nahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







tiga hari, jika setelah itu 
ia tetap terlihat maka 
bunuhlah, sebab itu 
adalah setan." 


4576 


^JC (jC <^jUJI 1-JjLl (jC 

lil (Jlj5 (Jj jjjl OLja (jc jjlua 
a£ XI T i. ^ 1 *««'*■ (j^i-o jaili J 

^jlSI (jS,1i*'il £ (j^jlc 
Ijjjjj V (j! (jLijiui (jSjlc Ail 

(jA jljali j^c (jli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Sulaiman] dari [Ali bin 
Hasyim] ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Laila] 
dari [Tsabit Al Bunani] 
dari [Abdurrahman bin 
Abu Laila] dari 
[Bapaknya] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
ditanya tentang 
membunuh ular yang 
ada dalam rumah, beliau 
pun bersabda; "Jika 
salah seorang dari kalian 
melihat mereka berada 
di rumah-rumah kalian, 
maka katakanlah kepada 
mereka, Aku sumpahi 
kalian atas janji yang 
pernah Nuh ambil dari 
kalian, aku sumpahi 
kalian atas janji yang 
pernah Sulaiman ambil 
dari kalian; yakni agar 
kalian tidak 
mengganggu kami, jika 
mereka tetap kembali 
maka bunuhlah mereka." 


4577 


(jjC (jj jjit iflAa 

aijAl^jj (jC (jC 4jljjC 

1 jlia^ls 4il J j» mi (jjl (jc 

V (jlaJI (jUju) J Jlsa jjli 
Ija (jlS lila 4 "'3 m « ^ji 2^>*^J 

;l A jl ^ i« i ^Nr. ["liK l i r^. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Aun] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Awanah] dari 
[Mughirah] dari 
[Ibrahim] dari [Ibnu 
Mas'ud] ia berkata, 
"Bunuhlah semua ular, 
kecuali ular yang 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







bergaris putih seakan 
pedang dari perak." Abu 
Dawud berkata, lalu ada 
seorang berkata 
kepadaku "Ular itu tidak 
bisa mendaki saat 
merayap, jika itu benar 
maka insyaallah itu 
adalah salah satu dari 
tandanya." 


4578 


J (jj Laa < (jj laa 1 1 * la 
jjsiLa 1 * la Jjl jjl! JJC Qj la 
1» la (jj jaIc (jC cSjA_jJI (jC 

oUaLij ^ jj>ll cJ-^ J ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Muhammad bin 
Hanbal] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Amir bin 
Sa'd] dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan untuk 
membunuh cicak, dan 
beliau menamainya 
dengan fasik kecil." 


4579 


jl ^-1 LLall (jj i' ^. ^ Ujji. 
(jc u j£ j (jj (Jj» <u n! Hjja 
S JJ jA ^jjl (jC <Jjl (jC (Jj^-ol 

AjIc auI ^jii-a ^il J jjjj tJUJla 
J jl 4r. j^ (ji ^3 

(jij 4 'iT,.-. laS j laS 4ia <jjjja 
llS Aja 4jjlj]| ,J Lgjj3 
(jij JjVI (j« ^jjjl 4 Iia liSj 

Ajjlilll (j« (^il ^ luia laSj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah Al Bazzaz] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Zakariya] dari [Suhail] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa membunuh 
cicak dengan sekali 
pukulan maka ia 
mendapatkan pahala 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







sekian dan sekian 
kebaikan. Barangsiapa 
membunuhnya dengan 
dua kali pukulan maka ia 
mendapatkan sekian dan 
sekian kebaikan, lebih 
rendah dari yang 
pertama. Dan 
barangsiapa 
membunuhnya dengan 
tiga kali pukulan maka 
ia akan mendapatkan 
sekian dan sekian 
kebaikan, lebih rendah 
dari yang kedua." 


4580 


csf=-' J' ts4-' t5^^=- <^ J**" 

dj\ ^ (Jls <j| iil 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah Al Bazzaz] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Zakariya] dari [Suhail] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
saudara laki-lakiku atau 
[saudara perempuanku] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "(Membunuh 
cicak) dengan sekali 
pukulan pahalanya 
adalah tujuh puluh 
kebaikan." 


4581 


«.UjjVI (Jl3 jiiulj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] dari [Al 
Mughirah] -maksudnya 
Mughirah bin 
Abdurrahman- dari 
[Abu Az Zinad] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 
Hurairah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







wasallam bersabda: 
"Ada seorang Nabi dari 
Nabi-nabi Allah yang 
berteduh di bawah 
pohon, lalu ia digigit 
oleh seekor semut. Maka 
ia pun menyiapkan alat- 
alatnya (perapian) seraya 
mengeluarkan semut 
dari bawah lubangnya 
dan membakarnya. Allah 
lalu berfirman 
kepadanya: 'Apakah 
karena satu semut (lalu 
yang lain dibunuh 
semua) ! " 


4582 


<Iaj (j! alLij <> j V. illl ^U^i 
f-UjjVl (j-o li^j ' " ' J* 

'M ^j^-jU Cja^kll (Jaili Ajjaj 
< •• ,<\k ! S \ v, .ih r il ^ ' \ i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman] dan 
[Sa'id Ibnul Musayyab] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Seekor semut 
menggigit seorang Nabi 
dari Nabi Allah, lalu 
Nabi tersebut 
memerintahkan untuk 
membakar sarang semut 
tersebut, maka Allah 
berfirman kepadanya: 
"Apakah karena seekor 
semut yang 
menggigitmu lalu 
engkau bunuh satu umat 
yang bertasbih?" 


4583 




Telah menceritakan 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





4_±ic (jj ^JC- (jj M JjJC (jC 

uA'- 3 es^' O^P C$ CP 
(Jjs (jc. ^j^j pLij <ulc 'M 


kepada kami [Ahmad 
bin Hanbal] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah] dari 
[Ibnu Abbas] ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
membunuh empat 
macam binatang; semut, 
lebah, burung hud-hud 
dan burung shurad (salah 
satu jenis burung)." 


4584 


(jj ' . 'J."" ** ^a-li IjjSk 

^jUlill (jklil (jc. (_£ jljal! 

Jjlj jjI (Jlii H > n (jjl (jc 

(jJa^^)]| ^jc (jc H > ii (jj (jLi^JI 

£i USltj (jC <&l ^JC (jj 
alLlj Ajlc 'M M (J _JJJJ 
UjS j3 AikUJ (jl'l^U jiLa (J 

AjIc iiil ^U«-i ^jul «.L^a (j^3^ 
Ia Jjj oaa kai (ji <Jlaa ^iluij 

ojlA (J^>i. (ji (JlsS lAU3^>i. 
(jl ^ji) V 4j) (Jll (j^J Ula 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Shalih Mahbub bin 
Musa] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Ishaq Al 
Fazari] dari [Abu Ishaq 
Asy Syaibani] dari [Ibnu 
Sa'd] -Abu Dawud 
berkata; dia adalah Al 
Hasan bin Sa'd- dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Kami pernah bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
suatu perjalanan, lalu 
beliau pergi untuk buang 
hajat. Kami lalu melihat 
seekor burung bersama 
dua anaknya, kami 
lantas mengambil dua 
anaknya hingga 
menjadikan burung 
tersebut terbang 
berputar-putar di atas 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







kepala kami. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
datang dan bertanya: 
"Siapa yang menyakiti 
burung ini dengan 
mengambil anaknya? 
Kembalikanlah anaknya 
kepadanya." Setelah itu 
beliau juga melihat 
sarang semut yang telah 
dibakar, beliau pun 
bertanya: "Siapa yang 
membakar sarang ini?" 
Kami menjawab, 
"Kami." Beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya tidak 
pantas bagi seseorang 
menyiksa dengan api 
kecuali pemilik api 
(Allah)." 


4585 


(jC. ^1 (jjl (jC. (jULu 
luuai (jC. JL^. (jj 

^jlLa ^ lili (JILi LjJjla (jljLoic. 

^ji-a (^fiJI i\_g_ia «.IjJi ^ 

1 ^ (j^ ~ ^ • "j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Abu Dzi v b] dari [Sa'id 
bin Khalid] dari [Sa'id 
Ibnul Musayyab] dari 
[Abdurrahman bin 
Utsman] berkata, "Ada 
seorang tabib bertanya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
katak yang dijadikan 
sebagai obat, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu melarang 
untuk membunuhnya." 


4586 


(j' 'S (j' '° r " U r " *^°'' (j r - 

3 Js*i (jj Ijc. (jc 
illuj aAIc iiil ^U^i au! (J jjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 





'l,. V S <l Jl' ' '«'^ll J'"- 


kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Uqbah 
bin Shuhban] dari 
[Abdullah bin 
Mughaffal] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang penggunaan 
ketapel. Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya ketapel 
itu tidak bisa digunakan 
untuk memburu buruan 
atau membunuh musuh, 
tetapi ia hanya dapat 
memecahkan mata dan 
memecahkan gigi." 


4587 


(ji^jll ^Jt (jj jLajlui Uj-lk 
llC. (jj <_jIa j]I j ^Aiiilll 

^jlLi^. (jj l!aa ^ 1 1j la tjljj-a 
.lic. (jc- ,j jfill j]l Aic. (Jls 

(jSaj dljlS oljJal (jfejjl LajVl 

JlSliil Jl ;1 j4 ts^ 
jj <&l jjjc. (jt jj jjl3 jji 

jA (_>uJ JjIji jjI Jla ojlioilj 
jjI (Jla !>Ujjji <^jj J5j £5 jsMj 

(J j* a ia jl 1 aa jj l!aa ^j - jl- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin 'Abdurrahman Ad 
Dimasyqi] dan [Abdul 
Wahhab bin Abdur 
Rahim Al Asyja'i] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Hassan] -Abdul Wahhab 
Al Kufi berkata- dari 
[Abdul Malik bin 
Umair] dari [ummu 
Athiyah Al Anshariyah] 
berkata, "Sesungguhnya 
ada seorang permpuan di 
Madinah yang berkhitan, 
lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadanya: 
"Janganlah engkau 
habiskan semua, sebab 
hal itu akan 
mempercantik wanita 
dan disukai oleh suami." 
Abu Dawud berkata, 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







"Diriwayatkan pula dari 
[Ubaidullah bin Amru], 
dari [Abdul Malik] 
dengan sanad dan makna 
yang sama." Abu Dawud 
berkata, "Tetapi hadits 
ini tidak kuat, sebab ia 
diriwayatkan secara 
mursal." Abu Dawud 
berkata, "Muhammad 
bin Hassan adalah 
seorang yang majhul, 
sehingga hadits ini 
derajatnya lemah." 


4588 


uj la auI ,', ic uj la 

jc. AjjI jc. "1 (jj j^ytC- 
(C } LajVl Aiuil (jj ojJaa. 

^ jLa. jA j (JjSJ ^i^JJ AjIc 

(jMaj (jl (j^l Ajll (j^klluil 

'''r 
4j L^jS^gj --^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz] -maksudnya 
Abdul Aziz bin 
Muhammad- dari [Abui 
Yaman] dari [Syaddad 
bin Abu Amru bin 
Himas] dari [Bapaknya] 
dari [Hamzah bin Abu 
Usaid Al Anshari] dari 
[Bapaknya] Bahwasanya 
ia pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berbicara saat berada di 
luar masjid, sehingga 
banyak laki-laki dan 
perempuan bercampur 
baur dijalan. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda kepada kaum 
wanita: "Hendaklah 
kalian memperlambat 
dalam berjalan 
(terakhir), sebab kalian 
tidak berhak untuk 
memenuhi jalan. 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 







Hendaklah kalian 
berjalan di pinggiran 
jalan." Sehingga ada 
seorang wanita yang 
berjalan dengan 
menempel tembok, 
hingga bajunya 
menggantung tembok 
karena ia mendempel 
tembok." 


4589 


^ uifli (jl <iic. au! 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
bin Faris] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Qutaibah, 
Salm bin Qutaibah] dari 
[Dawud bin Abu Shalih 
Al Madani] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
seorang laki-laki 
berjalan di antara dua 
wanita." 


4590 


(3?. J jlll (Jjij alLij 4jlc- Aljl 
IjIj ^A^ll t— L UJ ^jl ^Jjl ^^jjjljj 

(Jjill <4-Jal j^Vl (^aij ja:J! 
i\r-.l jti)j ii»7„ jKi- « n',.ill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah bin Sufyan] dan 
[Ibnu As Sarh] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Sa'id] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah Azza Wa Jalla 
berfirman: Anak Adam 
telah menyakiti-Ku, ia 
telah mencaci maki 
zaman, padahal Aku 
adalah zaman, di dalam 
genggaman-Ku lah 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Abu Daud 4001-4590 



semua urusan, Aku 
balikkan antara siang 
dan malam." Ibnu As 
Sarh menyebutkan 
(dalam riwayatnya); dari 
Ibnu Al Musayyab 
sebagai ganti dari 
penyebutan Said (yakni 
ia menyebutkan perawi 
sebelum Abu Hurairah, 
dengan Ibnu Al 
Musayyab bukan sa'id, 
dan asli namanya adalah 
Said bin Al Musayyab). 
Wallahu A'lam 
bisshawab. 



http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



